Nama kitab: Terjemah Kitab Fathul Qorib (Fath Al-Qarib) 

Syarah dari: Kitab Matan Taqrib Abu Syujak 

Judul kitab asal: Fathul Qarib Al-Mujib fi Syarhi Alfazh Al-Taqrib atau Al-Qawl Al-Mukhtar fi 
Syarh Ghayatil Ikhtishar (L-aHyi jULall Jjilt ji cjjjiUI Jalili uujSll jj!) 

Pengarang: Muhammad bin Qasim bin Muhammad Al-Ghazi ibn Al-Gharabili Abu Abdillah 
Syamsuddin (l«AI o* 4 " ^ j®' cAw'j*!' od oi £x •&) 

Penerbit versi digital: Pondok Pesantren Al-Khoirot Malang ( www.alkhoirot.com) 

4JJ) ^uj 


** ^ 


Syaikh A1 Imam A1 ‘Alim A1 ‘ Alamah 

Syamsuddin Abu Abdillah Muhammad bin Qosim 
As Syafi’i -Semoga Allah melimpahkan rahmat 
dan keridlhoannya amin- berkata : 

jddl kdblill ^LdVI 

a.ld*j (jd -Id^. ^ dill .lie. Jj| 

jjixil dill 

Seluruh pujian hanya hak Allah, memulainya 
dengan hamdalah karena berharap berkah, karena 
merapakan permulaan setiap umsan yang penting, 
penutup setiap puji yang diijabah, dan akhir 
ungkapan orang-orang mu’min di surga, kampung 
pahala. Aku memujiNya yang telah memberikan 
taufiq kepada setiap yang Dia kehendaki dari 
kalangan para hambanya, untuk tafaquh di dalam 
Agama sesuai dengan yang dikehendakiNya. Aku 
bersholawat dan memohonkan keselamatan bagi 
makhluk termulia, Muhammad penghulu para 
utusan, yang bersabda : 

“Barangsiapa yang Allah kehendaki kebaikannya 
maka Dia Ta’ala akan memahamkannya pada 
agama” (HR. Bukhori[71], Muslim[1037]), 
demikian pula sholawat dan salam bagi seluruh 
pengikut dan sahabatnya, selama ada orang-orang 
yang berdzikir dan adanya orang-orang yang lalai. 

f.lAL! jld£il a VilT di A^dl 

d_c-J (_]_£ A _djlkj i(Jl _j j) _dl id—^ 

a All ^£.3 (jdlayJdl (_£yc-i “r '! 

(j-a ily! (j_a (_3^J U ^ dki ii—jljdi! jll 
io^ly-a (_3-Sj (c-ic- (dl-d^ ,_3 ^ SsiW (OLjc- 

o ' o's. 

•AdA .’’id'S.d TsA fd-' j ^gk^aly 

ly_ii. 4 _j dil ^^>-1 lA®) id-dll! (^iLuijdl 
iild 4 jlL_L3j A—II ^jic- J i ((jddl A gib) 

.jdalJdl L>J J >^!dl ^£1 

Kemudian, kitab ini sangatlah ringkas dan mntut, 
kitab ini saya berinama At Taqrib, dengan harapan 
para pemula bisa mengambil manfa’at dalam 
masalah cabang syari’at dan agama, dan supaya 
menjadi media bagi kebahagiaanku pada hari 
pembalasan, serta bermanfa’at bagi para hambanya 
dari orang-orang Islam. Sesungguhnya Dia maha 

4jI d 4-jllS Ili iAkdj 

^.dladll t-jlaSlI A^lxJJaj “•. 

(jd ^l~Ad\l 4j 

Utljj tjjd! djjujj 

sAldC- plc-A ^-ld.,.; 4jl .(jddLidl s^ldd 

> • f v r i; » > * i - 

i _uau d sJUda3 (jdj ti_ ' la. d i _u^)3j 


1 











Mendengar permintaan hambanya, Maha Dekat 
lagi Maha Mengabulkan, orang yang 
memaksudkanNya tidak akan sia-sia “Jika 
hambaku bertanya kepada mu, maka sesungguhnya 
Aku sangatlah Dekat”. (QS. A1 Baqoroh : 186). 

jl—Uja Ls jb- dlliu lilj} 

Ketahuilah!, dalam sebagian naskah kitab pada 
muqoddimahnya terkadang penamaanya dengan At 
Taqrib dan terkadang pula dengan Ghoyatul 
Ikhtishor, oleh karena itu saya pun manamainya 
dengan dua nama, pertama Fathul Qorib A1 Mujib 

Fi Syarhi Alfadzi At Taqrib, kedua A1 Qaul A1 
Mukhtar Fi Syarhi Ghoyatil Ikhtishor. 

11a £ciaj ^2 .ib^d dji 

_J ejjld ddbalud dTiU-v 

bliiia ‘(jUVI oJjliij 

i_1 la..all i_Ujail £cd 3 ] •' •jjxaluLl 

(J.[i—ldjdil Jallll ^ Jjuj 
i«ad-S V1 d_aId. ^3 

As Syaikh A1 Imam Abu Thoyyib, dan terkenal 
pula dengan nama Abi Suja’ Syihabul millah wad 
dien Ahmad bin A1 Husain bin Ahmad A1 
Ashfahaniy -semoga Allah memperbanyak 
curahan rahmat dan keridlhoan kepadanya, dan 
menempatkannya di surga tertinggi- berkata: 

jg'nlnj it_ujall jji ^cjjuoll (Jll 

l. ilg1 yj 
$ 1 JuAI (jj jjjlAJl jjj aa^.1 

iiii/i oljj dil 

4 jfLmi j j 

[Bismillahirrohmaanirrohim] Aku memulai tulisan 
ini Allah merupakan nama bagi Dzat Yang Wajib 
Adanya ‘wajibul wujud’ Ar Rohman lebih 
menyampaikan daripada Ar Rohim. 

. I^A £_£ 3 ddi dill ^lud) 

j ;dilj 

L>° 

[A1 Hamdu] merupakan pujian kepada Allah 

Ta’ala dengan keindahan/kebaikan disertai 
pengagungan. [Robbi] yaitu Yang Maha 

Menguasai. [A1 ‘Aalamin] dengan difatahkan, ia 
sebagimana pendapat Ibnu Malik : Kata benda 
jamak yang khusus digunakan bagi yang berakal, 
bukan seluruhnya. Kata tunggalnya ‘aalam dengan 
difathahkan humf lam, ia merupakan nama bagi 
selain Allah Ta’ala dan jamaknya khusus bagi 
yang berakal. 

dll jt. ijA [di aa^ji) 

l(J I i(d-lj) .^aiakdll L5 1 c- 

(_Jll La£ jAJ ^liAd [^yLaJUdl) .liliLa 

V (j-ad d^k ;iillLa 

JLui! dj'y ^dSd bjyiaj 

.Jakd (j-aj "j .dill iSj ^ dd j»lc. 

[Dan sholawat Allah] serta salam [atas pengulu 
kita, Muhammad sang Nabi] ia dengan hamzah 
dan tidak dengan hamzah adalah manusia yang 
diberikan wahyu kepadanya dengan syari’at yang 
dia beramal dengannya walaupun tidak 
diperintahkan menyampaikannya, maka jika 
diperintahkan menyampaikan maka dia Nabi dan 
Rosul. Maknanya curahkanlah 

^ A ’■ ‘ ‘ b- j ^ Vij. [4DI y ■ .-o c J 

<>^jl cP^l 

ahjj ^ u)j -N 

.Iliad 1 (Jylujj ^jdj 3 ‘d i jlddd j*ai jjll 
d die, ^/Luiilj ‘u ij.'j j^gdxidlj 


2 




Muhammad adalah nama yang diambil dari isim 
maf ul al mudlho’af al ‘ain. Dan Nabi merupakan 
badal dari nya atau ‘athof bayan. [Dan] bagi 
[keluarganya yang suci], mereka sebagaimana 
diungkapkan As Syafi’i : Keluarganya yang 
beriman dari Bani Hasyim dan Bani Al Mutholib, 
dikatakan dan An Nawawi memilihnya : Mereka 
adalah seluruh orang muslim. Mudah-mudahan 
perkataanya ath thohirin diambil dari firmanNya 
Ta’ala : “dan membersihkan kamu sebersih- 
bersihnya” (QS. Al Ahzab : 33). [Dan] bagi [para 
sahabatnya], ia jamak dari shohibun nabi . Dan 
perkataanya [selumhnya] merupakan takid 
‘penegas’ dari Sahabat. 

dqJ-nCV jl (Jij 

4_ii) [j] .4_jlc. 

M ^^jaSLaiil Ail! Lafi 

" i_ lHaJJI jj 

;Aija JiJj 

yljS jj-a 

(j) . 

i _'-.11 ‘[4’iiLaJ^a) 

AjjI i j 

Kemudian penulis menyebutkan bahwa dia 
menulis ringkasan ini karena suatu permintaan, 
dalam perkataannya : [sebagian ‘al asdhiqo’ 
sahabat-sahabtku memintaku], ia jamak dari 
shodiiq. Dan perkataanya : [semoga Allah Ta’ala 
menjaga mereka], ia merupakan kalimat du’a. 
[supaya aku membuat suatu ringkasan], ia adalah 
sesuatu yang sedikit lafadznya dan banyak 
maknanya [dalam fiqih], ia secara bahasa 
bermakna pemahaman, adapun secara istilah 
adalah pengetahuan mengenai hukum-hukum 
syar’iyah ‘amaliyah yang diusahakan dari dalil- 
dailnya yang rinci. 

l_yakj ill j. a) ‘Aljkj 5 ^LalLa-all lift 

ka-. ^ ■*-» • As/I 

jjl) _4_iilc.J OcJ-Lk ^ 

alj*-a A Jad 2^ La ■ jA * 

;Lk5Uaj..^all ;4_*J jA ^^2) 

<■ u«&a\\ UaJi ji&\ ^Ldi 

A ll ' i «a3j]| ' L'' , 'i 

[Madzhab Al Imam] yang mulia, mujtahid, 
penolong sunnah dan agama, Abu Abdillah 
Muhammad bin Idris bin Al Abbas bin Utsman bin 
Syafi’i. [Asy Syafi’i] dilahirkan di Gaza tahun 150 

H dan wafat [semoga kepadanya tercurah rahmat 
dan keridlhoanNya] hari Jum’at akhir bulan Rajab 
tahun 204 H. 

jj^aLi ~ L<-. V 1 ^La5M i _lAAa 

LW LW 4)1 Ajc. 4_Laiil 

.(^gjtSLoill) ^iLi (jLalic. Qjl (jjjLldl 

_4_iLaj 4_iu !-4 j 

;(4jt jjJayj 4_ii C- dill 5-a^j) ICljGaj 

jjiuLaj £Jjl 4_ia« 4» akJI 

Penulis mensifati ringkasannya dengan ragam 
sifat, diantaranya [pada puncak ringkasan dan 
akhir rangkuman] dan kata-kata al ghoyah dan 
nihayah memiliki kedekatan makna, demikian pula 
al ikhtisor dan al ijaz, diantara sifatnya pula 
[mendekatkan pemahaman pada pelajar] kepada 
cabang fiqih [untuk mempelajarinya dan 

k a G_a_u-sa-kll c_L-sajj 
> W'S VI 4_lie. ^^2) - 4_jt lg_la 
;llSj ijjLjtala ;4-alg-iilj ( jL^AM 

;4jl 1 '«1 aj i jLa_)Vlj ^11 VI 

_L . 4iia]l (^Jxlall ^^ic. 

^gic. aj)\ >.I • i^\ ‘^4 La^ ^gJliLall 
j ■ ^ La^ jj^al 


3 




mempermudah para pemula untuk menghafalnya] 
yakni menghadirkannya dari hafalan bagi orang- 
orang yang berkeinginan menghafal ringkasan 
ilmu fiqh. 

Aai 11 ^ 

[Dan] sebagian sahabat meminta pula supaya aku 
[memperbanyak didalamnya] yakni di dalam 
ringkasan tersebut [pembagian-pembagian] ahkam 
fiqhiyyah [dan] dari [membatasi] yakni seksama 
[dalam menentukan] yang wajib, mandzub dan 
selain keduanya. [Maka aku berkeinginan 
mengabulkan pada] permintaannya karena 
[mengharap pahala] dari Allah Ta’ala atas usaha 
menulis ringkasan ini. 

(jl) \ * 3. ^5^^° (-3) 

:l/' (j) 

Ali) ^2 aIIjjoi (^1 -eii^li) _LaA jjc-j 

l _a/w s->'\ Jt dill (j-a [i _lljliil Lilia 

jj. -4' IA 

[Harapan hanya kepada Allah yang maha suci lagi 
maha tinggi] di dalam bantuan -dari 
keutamaanNya- untuk menuntaskan ringkasan ini, 
dan [harapan pula hanya kepada Allah, untuk 
mendafatkan taufiq pada kebenaran], ia merupakan 
lawan dari salah. 

[SesungguhNya] Ta’ala [atas segala sesuatuyang 
dikehendakiNya yakni diinginkannya [Maha 
Mampu] yakni Maha Sanggup [dan Dia kepada 
para hambanya Maha Lembut lagi Maha 
Mengetahui] keadaan para hambanya. Yang 
pertama diambil dari firmanNya Ta’ala “Allah 

Maha Lembut kepada para hambanya” (QS. Asy 
Syuro : 19), yang kedua diambil dari firmanNya 
Ta’ala “Dan Dia Maha Bijaksana lgi Maha 
Mengetahui” (QS. A1 An’am : 18), al lathif dan al 
Khobir merupakan dua nama diantara nama-nama 
Allah Ta’ala. Makna yang pertama ‘al lathif yang 
mengetahui segala sesuatu secara detil dan 
permasalahan-permasalahannya, ia kadang 
dimutlakan pula pada makna Maha lembut kepada 
mereka, maka Allah Maha Mengetahui tentang 
para hambanya dan tempat-tempat 
kebutuhan/kehendak/keinginan mereka lagi Maha 
lembut kepada mereka. Makna yang kedua 

kileAl ^2 (^ALxjj A jl^ uo Al ^1 lic-lj) 
^^3] j i Jj^alii-all IA ^Laj ^^ic. <Lja3 (j-a 

l\ ‘3^3 ^L-ll 3 -^ 3 ^ 

_ flJal 4JJ|| 

s # fjSaJl >j} 

^ ‘i* <oj AjLojuj! 3 ^ 3 ^^ j 

kl\Aj 

idlll 3^3^ ' liajl 3\kjj 

cA*-* l> iiAj 

aj Lili i e^^-LlI cqjA ;JLij -JAM 
Al i all Ai 1 Jis ~ ale. ' 1 i 


4 




memiliki kedekatan makna dengan yang pertama, 
dikatakan : khobartu asysyaia akhbarohu fa anaa 
bihi khobiirun, yakni mengetahui. Penulis 
berkata: 


KITAB MENJELASKAN HUKUM-HUKUM THAHARAH 


"Kitab" secara bahasa adalah bentuk kalimat masdar 
yang bermakna mengumpulkan. Sedangkan secara 
istilah adalah nama suatu jenis dari beberapa hukum. 

Adapun "bab" adalah nama bagi satu macam yang 
masuk di bawah cakupan jenis hukum tersebut. 


j jA-n-a 4jd L_luSll j 

^j-c | LkDlfaLal j 


dlli Cl lad (Jkc ULa J|d ^Luill L- )li\l Lai 


Definisi Thaharah 


Lafahz "ath thaharah" dengan dibaca fathah huruf 
tha'nya, secara bahasa bermakna bersih. Adapun secara 
syara', maka terdapat definisi yang cukup banyak di 
dalam menjelaskan arti lafadz "ath thaharah". 


Laij 4illal]l Ajd a-lld! o£)l ^ Jail j 

ojjjS jlmlij Ic. jCu 


Diantara defisininya adalah ungkapan ulama', 
thaharah- adalah melakukan sesuatu yang menjadi sehab di 
yerbolehkannya melakukan sholat. Yaitu wudlu', mandi, 
tayammum, dan menghilangkan najis." 


yikii La ^ g 4 

4 1 m! k j 4JI jlj jLujj (JjjjC-J (_j-a 


Adapun lafadz "ath thuharah" dengan dibaca dhammah ^Lall Ajiad pJl ^IColL SjLgJall lii 

huruf tha'nya, adalah nama sisa air -yang digunakan 
untuk bersuci-. 


Pembagian Air 


Dan ketika air merupakan alat untuk bersuci, maka CjWnd ajlg AW <U! £Ldl (jlS lAlj 
mushannif istithradll ] macam-macamnya air. olid' 


Maka beliau berkata, air yang boleh, maksudnya syah 
digunakan untuk bersuci ada tujuh macam air. Yaitu air 
langit, maksudnya air yang turun dari langit yaitu 
hujan, air laut (yaitu air asin), air bengawan / sungai 


£5! (yysu oU-dijj £jlal 

£^i (o-Laldl £La olla 

[g\ £Laj) j ? 1 g 4 (J jlll! 


5 






(yaitu air tawar), air sumur, air sumber, air salju, dan air 
embun. 

Ketujuh macam air ini terkumpul dalam ungkapanmu, 
"-air yang bisa digunakan bersuci adalah- air yang turun dari 
langit atau keluar dari bumi dalam bentuk sifat apapun yang 
sesuai dengan aslinya." 

Kemudian, air terbagi menjadi empat bagian : 


£Laj) jiiJl (^>£-i]l $.Laj) 

(33^ iLaj 

(JjpLa i2Uj3 aZA j j 

4jL-a ^Ic- Cy* jl c-Laldl 

JjLai (_j-a (jlS 


^k- | ^a j.)^ 11 (ol),dl ) 


Air Mutlak 

Salah satunya adalah air suci dzatnya dan bisa 
mensucikan pada yang lainnya serta tidak makruh 
menggunakannya, yaitu air mutlak (bebas) dari qayyid 
(ikatan nama) yang lazim (menetap). 

Sehingga tidak berpengaruh pada kemutlakkan air 
ketika berupa qayyid yang munfak[2\, sepeti air sumur. 

Air Musyammas 

Yang kedua adalah air yang suci dzatnya, bisa 
mensucikan pada yang lainnya, dan makruh 
menggunakannya pada badan tidak pada pakaian. Yaitu 
air musyammas, yaitu air yang dipanaskan dengan 
pengaruh sinar matahari. 

Air musyammas ini hanya dimakruhkan secara syara' 
bila digunakan di daerah panas dengan menggunakan 
wadah yang dapat dicetak (terbuat dari logam), selain 
wadah yang terbuat dari emas dan perak, karena elemen 
keduanya adalah bersih (dari karat). 

Dan ketika air musyammas itu menjadi dingin, maka 
hukum makruhnya menjadi hilang. Namun imam an 
Nawawi lebih memilih hukum tidak makruh secara 
mutlak. Dan juga di makruhkan menggunakan air yang 
terlalu panas (bukan karena sinar matahari) dan terlalu 
dingin. 

Air Musta'mal & Mutaghayyir 


ojlil (Jg 4 xaSj (JjjAlJa) 

e-Lall 4jUakiuil ojjfLa jjc-^) 

g jV JjS (jc- 


4 jj£ tilfliall Jliall 3 - l -‘ =l J 

iliU 


(j^~) ^ ^ O’^) ^ (J) 

(ji Y cs^ (4JLakliml 

(jkkjiAll /j ;I s-Lall 

(jjikuil! jjjQj 

s-U] ^3 3^-k li-3^ ®3"^i 

$.ljj V) 


jliklj C1JI3 Yjw l^jj 

ILkajS i>yLsj .lalLijs 4jkl3^ ^.ic- 
j 4-Jjktd' 


6 





Bagian ketiga adalah air yang suci dzatnya namun tidak 
bisa mensucikan pada yang lainnya. Yaitu air musta'mal. 
Yaitu air yang sudah digunakan untuk menghilangkan 
hadats, atau menghilangkan najis jika memang tidak 
berubah sifatnya dan tidak bertambah ukurannya, 
setelah terpisah dari tempat yang di basuh beserta 
menghitung air yang diserap oleh tempat yang dibasuh. 

Dan air mutaghayyir (air yang berubah). Maksudnya, 
termasuk dari bagian yang ketiga ini adalah air yang 
berubah salah satu sifatnya sebab tercampur oleh 
sesuatu yang suci, dengan perubahan yang mencegah 
kemutlakan nama air. Maka sesungguhnya air tersebut 
hukumnya suci namun tidak mensucikan. 

Baik perubahannya itu nampak oleh indra, ataupun 
kira-kira saja seperti air yang tercampur oleh sesuatu 
yang sifatnya sesuai dengan sifat-sifat air, seperti air 
mawar yang sudah tidak berbau dan air musta'mal. 

Jika perubahannya tidak sampai menghilangkan 
kemutlakkan nama air tersebut, dengan gambaran 
perubahan yang disebabkan tercampur barang yang suci 
itu hanya sedikit, atau sebab tercampur dengan barang 
yang sifatnya sesuai dengan sifat-sifat air dan di kira- 
kirakan terjadi perubahan namun ternyata tidak 
berubah, maka hukum thahuriyyah (bisa mensucikan) air 
tersebut tidak hilang. 

Dengan ungkapan "khalathahu" (sesuatu yang 
mencampuri), mushannif mengecuali perubahan air 
yang di sebabkan barang-barang suci yang hanya 
bersandingan dengan air (tidak mencampuri). Maka 
sesungguhnya air tersebut tetap mensucikan, walaupun 
perubahannya banyak. 

Begitu juga hukumnya tetap mensucikan, adalah air 
yang berubah sebab tercampur barang-barang mukhalith 
yang tidak bisa dihindari oleh air, seperti lumpur, 
lumut, barang-barang yang berada di tempat 
berdiamnya air dan tempat aliran air, serta air yang 
berubah sebab terlalu lama diam. Maka sesungguhnya 
air-air tersebut hukumnya suci mensucikan. 


JJC-) A £^3 (^j&Lka) CllMlI ^j) 

£^3 £La]l j .ojJad J>\ 

(jlS l kb. Al\ Ckj Ajjj Ljj 

*U 1 I £^a (JjjuJlaII 4 j^)Cujj La jLuC-l 


p.Lal! fill’s It Dfj c5 ( jJLikllj) 

£ 51 (Laj) ASlLsaji Jlki jJ*Ya]l 
^LaJ (^Clll£)&lia]! A kill k) 
.Ajlft a-Lal! ^jui! 


kifikl (jlS IjjjLij j! (jlfi 1 ]>ia 

3 a-Lafi £^3 AaSljJ La p-Lallj 

(JkkjjoLall a-Lallj 


(ju P’Lall ^ui! Jjklial £XaJ ^1 (jll 

(jSljj LaJ ji 

klj l all k .a jLsj 4jLL-a £gi a-Lall 
£ )£ L t. a d ££ U l J . \ ^(3 


jjlk-al! jAlJaJI £)C- A kill k j 

£jl£ ^gic- Jjlj Ajll .Aj 


Aic. a-Lall kill k.ai ^utLall ILfkj 

o£)La JjiLaj L_likJaj £_)jia£ 
. k» Ajll Cl ik.a\' all j 


7 



Air Mutanajjis 


Bagian yang ke empat adalah air najis, maksudnya air 
yang terkena najis. Air najis ini terbagi menjadi dua. 

Salah satunya adalah air najis yang sedikit. Yaitu air 
yang terkena najis, baik sampai berubah (sifatnya) 
ataupun tidak, dan kondisi air tersebut kurang dari dua 
Qullah. 

Dari bagian ini (air mutanajis yang sedikit), 
mengecualikan bangkai binatang yang tidak mengalir 
darahnya ketika dibunuh atau dipotong anggota 
badannya seperti lalat, jika memang tidak sengaja 
dimasukkan dan tidak sampai merubah sifat air. 

Begitu juga dikecualikan adalah najis yang tidak 
nampak oleh mata. 


Maka kedua najis ini tidak sampai menajiskan air. Dan 
juga dikecualikan beberapa bentuk najis yang 
disebutkan di kitab-kitab yang luas pembahasannya. 

Dan mushannif memberi isyarah terhadap bagian kedua 
dari bagian air yang ke empat ini dengan ungkapan 
beliau, "atau air yang terkena najis itu ukurannya 
banyak, dua Qullah atau lebih, namun berubah sifatnya, 
baik berubah sedikit ataupun banyak." 

Ukuran Dua Qullah 

Ukuran dua Qullah adalah kurang lebih lima ratus Rithl 
negara Baghdad, menurut pendapat al Ashah. 

Menurut Imam An Nawawi, Satu Ritlh Negara Baghdad 
adalah seratus dua puluh delapan dirham lebih empat 
sepertujuh dirham. 

Mushannif tidak menjelaskan / meninggalkan bagian 
yang kelima yaitu air yang mensucikan namun haram, 
seperti wudlu' dengan air hasil ghasab atau air yang di 
sediakan untuk minum. 




(Awuilkj Aa 3 CliLx £ 5^11 JAj) Jlia UftAJlki 
jLa Aji jLkJlj £^l V ^ jjij 

(<j£^ UJ J ) 

IgJ AjjaII aliikll {ja Vnlijj j 

IfrLa j isyc- > ji 1 g £a Aic. 

AaS (j! LpUillS 


«_a 


ijJall AJoiLklll j 


ig jjii> «1 j _p.Lall 1 aq (JSs 

C’l l ka dl' ^^\.\a j ^..o 


aJ^Sj ^~v ,.id' ^ja ~ ■ A\\ 

(j-^j (u^) (lA^ j') 


jl IJJJUlJ 


£gi Ijujiij AjLadak. 

1 aq (^LsaY^ 

AljUajJ AjLa .lie. j 

** "-g > ** ^ ^ 0 " 

Aju£jI j Ua& ji j 


S-Lall j llu-al k Ualu3 d du.o.a\l dDjjj 

(Jjjda j! 


8 



[1] Istathrada adalah menjelaskan sesuatu bukan pada tempatnya, namun di jelaskan karena masih ada 
kesinambungan dengan pembahasan. Seperti pada bab ini adalah menjelaskan tentang bersuci bukan tentang air, 
namun mushannif menjelaskan macam-macam air dalam bab ini karena ada kesinambungan antara air dengan 
bersuci. 

[2] Nama yang tidak menetap pada air, bahkan nama itu akan hilang dengan pindahnya air dari satu tempat ke 

tempat yang lain. 


BAB DIBAGH MENYAMAK KULIT 


(Fasal) menjelaskan tentang barang-barang najis, 
barang-barang najis yang bisa suci dengan cara di -samak 
dan yang tidak bisa suci (dengan cara di -samak). 



O? 


Us_ 


(^f) 

I A nvjull 


Kulit bangkai semuanya bisa suci dengan cara di -samak. 
Dalam hal itu baik bangkai binatang yang halal dimakan 
dan yang tidak halal dimakan. 


ojjc- j pklll 4 jDs DID 


Tata Cara Menyamak 

Tata cara menyamak adalah menghilangkan fudlulul 
(hal-hal yang melekat) kulit yang bisa membuat busuk 
yaitu berupa darah dan sesamanya, dengan 
menggunakan barang yang asam / pahit seperti tanaman 
afshin[l]. Jika barang pahit yang digunakan itu najis 
seperti kotoran burung dara, maka sudah dianggap 
cukup dalam penyamakan. 

Kecuali kulit bangkai anjing, babi, keturunan keduanya, 
atau keturunan salah satu dari keduanya hasil 
perkawinan dengan binatang yang suci. Maka kulit 
binatang-binatang ini tidak bisa suci dengan cara di- 

samak. 

Tulang dan bulunya bangkai hukumnya adalah najis. 
Begitu juga bangkainya itu sendiri hukumnya juga najis. 

Yang dikehendaki dengan bangkai adalah binatang 
yang mati sebab selain sembelihan secara syar'i. 


Dus dM' (j^ 4 uij£j 

i—j i^a A 1 


ji 1/sg ; i<s Djj Dsj j 

j4 kj 31 ^Ua (jljjk. £-<s (DsAAki 


4'ijxs\l liSj lA^j)a_2uj 4'ijxs\l ^ksc.Jj 

4 Dial! 


elSsi jjij oDal! 4ialj^]! lg_s Ajj! j 


9 



Kalau demikian, maka tidak perlu dikecualikan janinnya 
binatang yang disembelih (secara syar'i) yang keluar 
dari perut induknya dalam keadaan mati. Begitu juga 
bentuk-bentuk pengecualian lain yang dijelaskan di 
dalam kitab-kitab yang luas keterangannya. 

Kemudian mushannaif mengecuali-kan dari bulu 
bangkai yaitu ungkapan beliau yang berbunyi, "kecuali 
anak Adam." Maksudnya, maka sesungguhnya rambut 
dan bulu anak Adam hukumnya suci. 




13 slS'iil! 


3 jj "i ■>>. A i Vi *N- 






,4-al olSi jjJaj jya 

ajj^JuJI S ")ljVr;: M j\l jya I3£j 

l *‘ l l 3 j) * 


V)) 4jji! 4'hill jya ^ 111 x ul 

'4 jlLia£ 3 « iS 


[1] Sejenis tanaman yang berbau wangi dan rasanya pahit. 


BAB PERABOT EMAS DAN PERAK 


(Fasal) menjelaskan wadah-wadah yang 
dipergunakan dan yang boleh dipergunakan. 


haram 4Jli » . y . « l £3=3 hi (jli (ji (jjLaa) 

33?3 ^3 


Mushannif mengawali dengan yang pertama (yang 
haram dipergunakan). Beliau berkata, "selain keadaan 
darurat, tidak diperkenankan bagi laki-laki dan 
perempuan untuk menggunakan sesuatu dari wadah- 
wadah yang terbuat dari emas dan perak. Tidak untuk 
makan, minum dan selain keduanya." 


jjc. (3343 Vj) Jlla J3^3 I A3 
^g^^JLikiuil) sljil jl 333 =333^> 
(JSI Jgi V (Aliaallj L-l&all ^gjljl) jya 
UaA 


Sebagaimana haram menggunakan barang-barang yang 
telah disebutkan di atas, begitu juga haram 
menyimpannya tanpa digunakan menurut pendapat al 
ashah. 


oiULjl £3^-i ,3$^ JUikiuil £3^-3 biSj 
^LaaVI JUikiLjjl jjc- jya 


Penyepuhan 


Dan juga haram menggunakan wadah yang disepuh 
dengan emas atau perak, jika ada sepuhan yang terpisah 
seandainya dipanggang di atas api. 


A3»9 jl gjlkiill a-U^I L3ajl £3 ^-j3 
^gic- p.3J3l jya (jl 

jlill 


Wadah Selain Emas Dan Perak 

Diperbolehkan menggunakan wadah yang terbuat dari jjc- 3 (UaA jjc.) $3) (jLakLD jjkjj) 


10 



selain keduanya, yaitu selain emas dan perak, yaitu 4UuiiII 4 U- > s\ l j c-iAill 

wadah-wadah yang indah seperti wadah yang terbuat iAs jaU ^Ul£ 

dari yaqut. 


Tambalan Emas Dan Perak 


Haram menggunakan wadah yang ditambal dengan 
tambalan perak yang berukuran besar menurut 'urf 
dengan tujuan berhias. 


ojij£ 4Uia3 4jUaJ q ni>».a\l f-UYI £j)kjj 


Jika tambalan perak itu berukuran besar karena ada 
hajat, maka diperbolehkan namun makruh. Atau 
berukuran kecil secara 'urf karena tujuan berhias, maka 
dimakruhkan. Atau karena hajat, maka tidak 
dimakruhkan. 


4JUjSi]l jlk. 4 kl k\ ojjj£ Clljlii (jl! 
4 kl k\ jl Cll&jS 4 _LsJ>] lljc. o j i »Isi jl 

’ la 


Adapun tambalan yang terbuat dari emas, maka 
hukumnya haram secara mutlak, sebagaimana yang 
disyahkan oleh imam an Nawawi. 


Ua La£ 1 dkixi ^ jA'3 »_ia 1]I 4 ju>» Usl 


BAB SIWAK 

(Fasal) menjelaskan tentang menggunakan alat siwak. U-? jA j ? dJl jUl 4ji JUA1LI (<jLaa) 
Bersiwak termasuk salah satu kesunnahan wudu'. f.jl k ^»jll (_jLm 

Siwak juga diungkapan untuk barang yang digunakan 4j lilUlj Us Iliad dll jldl Jjllaj j 
bersiwak, yaitu kayu arak dan sesamanya. o jIj j Ull jl 

Hukum Bersiwak 

Siwak disunnahkan pada semua keadaan. 

Siwak tidak dimakruhkan tanzih kecuali setelah 
tergelincirnya matahari bagi orang yang berpuasa, baik 
puasa fardlu atau sunnah. 

Hukum makruh tersebut menjadi hilang dengan 
terbenamnya matahari. Namun imam an Nawawi lebih 
memilih hukum tidak makruh secara mutlak. 

Tempat-Tempat Yang Sangat Disunnahkan Untuk Bersiwak 


iVn«.a Ull jldl j j 

(JljJ^I UU Yjj) Yj 

il&j jl LUajji 

jliLlj (jUullI L_ljj)ij <ilj)^]l Jjjjj 
I dk».a 4j^lj)fi]l ^jjlll 


11 



Siwak di dalam tiga tempat hukumnya lebih 
disunnahkan dari pada tempat yang lain. 

Salah satunya adalah ketika berubahnya keadaan mulut 
sebab azm. Ada yang mengatakan bahwa azm adalah 
diam terlalu lama. Dan ada yang mengatakan azm 
adalah tidak makan. 


Adi! ^>.s-i\ja (3^^) 

l& jjc. (j-a (ly'Ajl.il 

(Jj 3 (_J-a Jjij Ait) lAAkl 

*j£Vi 


Mushannif mengungkapkan "iva ghairuhu” (dan sebab 
selain azm), tidak lain agar mencakup perubahan 
keadaan mulut sebab selain azm, seperti memakan 
barang yang berbau kurang sedap yaitu bawang merah, 
bawang putih dan selainnya. 


^lll (JJuiul (ojjc-j) Jla Lailj 
gjj O'? & aN-^ gjl 


,La& jjt j 


Yang kedua adalah saat bangun tidur. 


qa) jalVnlAM J (^aUill Ait) ^jllll (j) 


Dan yang ketiga adalah saat hendak sholat, baik sholat 
fardlu atau sunnah. 


llib^ (olilLall ^1 ^lisll Ait) CuMlI (j) 

L& j' 


Juga sangat dianjurkan di selain tiga tempat yang sudah 
dijelaskan di atas, yaitu di tempat-tempat yang 
disebutkan di kitab-kitab yang penjang penjelasannya, 
seperti saat membaca A1 Qur'an dan kuningnya gigi. 


LLo ojjSaaII icDQll jjc- lOaji aS14jj 
(jljall opIjaS CilYjA-all 

jUI 


Tata Cara Bersiwak 


Saat bersiwak disunnahkan untuk niat sunnah siwakan, 
bersiwak dengan tangan kanan, memulai dari mulut 
bagian kanan, dan menjalankan siwak secara lembut ke 
bagian langit-langit tenggorokan dan gigi-gigi geraham. 


(jA (_y«jYI r-lilklli IAjjJ 'tilxUJ dlliiluj 
IjlQ^j <ali. t. 0 Qaj u J AaS 

4joll^)iAai ^^Jt j lq°)k»\ 


BAB WUDLU’ 


(Fasal) menjelaskan wardlu-wardlu wudlu'. 

Lafadz "al wudlu'" dengan terbaca dlammah huruf 
waunya, menurut pendapat yang paling masyhur 
adalah nama pekerjaannya. Dan dengan terbaca fathah 
huruf wa'unya "al wadlu'" adalah nama barang yang 
digunakan untuk melakukan wudlu'. 


(jia j j3 

^jojI ^ 13 ^ 3^3 

Ul \ ^ 13 ^ ^^3 5 ^^ 3^3 


12 



Lafadz yang pertama (al wudlu') mencakup beberapa 
fardlu dan beberapa kesunnahan. 

Fardlunya wudlu' 

Mushannif menyebutkan fardlu-fardlunya wudlu' di 
dalam perkatan beliau, "fardlunya wudlu' ada enam 
perkara." 

Niat wudlu' 

Pertama adalah niat. Hakikat niat secara syara' adalah 
menyengaja sesuatu besertaan dengan melakukannya. 
Jika melakukannya lebih akhir dari pada 
kesengajaannya, maka disebut ‘azm. 

Niat dilakukan saat membasuh awal bagian dari wajah. 
Maksudnya bersamaan dengan basuhan bagian tersebut, 
bukan sebelumnya dan bukan setelahnya. 

Sehingga, saat membasuh anggota tersebut, maka orang 
yang wudlu' melakukan niat menghilangkan hadats dari 
hadats-hadats yang berada pada dirinya. 

Atau niat agar diperkenankan melakukan sesuatu yang 
membutuhkan wudlu'. Atau niat fardlunya wudlu' atau 
niat wudlu' saja. 

Atau niat bersuci dari hadats. Jika tidak menyebutkan 
kata "dari hadats" (hanya niat bersuci saja), maka 
wudlu'nya tidak syah. 

Ketika dia sudah melakukan niat yang dianggap syah 
dari niat-niat di atas, dan dia menyertakan niat 
membersihkan badan atau niat menyegarkan badan, 
maka hukum wudlu'nya tetap syah. 

Membasuh Wajah 

Fardlu kedua adalah membasuh seluruh wajah. 

Batasan panjang wajah adalah anggota di antara tempat- 
tempat yang umumnya tumbuh rambut kepala dan 
pangkalnya lahyaini (dua rahang). Lahyaini adalah dua 
tulang tempat tumbuhnya gigi bawah. Ujungnya 


(jiluj (_yajjl JjVl 


Aljl £^a (_pajji]l L an-olll jfilj 

(jlllil AL-u ^jjCajll Ijj 


jjkll LAi Ic. jd (Anil) lACki 

_LaJ>C- Aac. (jll '4 Ikaj LljllLa 


(j a (Jjl ((JiuC. dc.) Anil (jjSjj 

4»°i.a-v jV dllij AjjjLo (Akj]ljj 

oCkj LaJ Ali3 LaJ V j 

£ij j£l La (JluC- 2JC. ^LkajlLall (_£jlu3 
.Ail.lk.1 j^a Cli,W 


jl £j ^Jl .a AkLiLd jl 

.Ja 23 j.j jll ji £ jjCs jil 3 


(jc- Jii kl (jll CljCkll j) c. 0jl ^ L»ll jl 

C- - ^ CLiCkJl 

dl^Clij Cl lulll oCA j^a jn» 1 La (_£ jj 111 j 
j jjjCaj ^La CjjI jl 1 . aJii'i Aj At-a 


(c£^) £s^l^l (j) 


(jjjij)]l ^)kCo Clljl-La (jjj La Vjla o-lkj 
(jllUl jjLalakJI LaA j jjjlaHI jjkjj 

A-aikj (JaLill (jUlu^l Labile. dliij 

' {l o * „ „ jjig ^ l ** 


13 



bertemu di janggut dan pangkalnya berada di telinga. 

Dan batasan lebar wajah adalah anggota di antara kedua 
telinga. 

Ketika di wajah terdapat bulu yang tipis atau lebat, 
maka wajib mengalirkan air pada bulu tersebut beserta 
kulit yang berada di baliknya / di bawahnya. 

Namun untuk jenggotnya laki-laki yang lebat, dengan 
gambaran orang yang diajak bicara tidak bisa melihat 
kulit yang berada di balik jenggot tersebut dari sela- 
selanya, maka cukup dengan membasuh bagian luamya 
saja. 

Berbeda dengan jenggot yang tipis, yaitu jenggot yang 
mana kulit yang berada di baliknya bisa terlihat oleh 
orang yang diajak bicara, maka wajib mengalirkan air 
hingga ke bagian kulit di baliknya. 

Dan berbeda lagi dengan jenggotnya perempuan dan 
khuntsa, maka wajib mengalirkan air ke bagian kulit 
yang berada di balik jenggot keduanya, walaupun 
jenggotnya lebat. 

Di samping membasuh seluruh wajah, juga harus 
membasuh sebagian dari kepala, leher dan anggota di 
bawah janggutJTj, 

Membasuh Kedua Tangan 

Fardlu yang ketiga adalah membasuh kedua tangan 
hingga kedua siku. 

Jika seseorang tidak memiliki kedua siku, maka yang 
dipertimbangkan adalah kira-kiranya. 

Dan wajib membasuh perkara-perkara yang berada di 
kedua tangan, yaitu bulu, uci-uci, jari tambahan dan 
kuku. 

Dan wajib menghilangkan perkara yang berada di 
bawah kuku, yaitu kotoran-kotoran yang bisa mencegah 
masuknya air. 


ua 


La Ilia °\C. silk. < 


L* Vi'ik jS L* Vdk kkjll li)j 

^a a-Lall (JL-ad L ik j 

% ^ o £ 

A ^ 

Jjy al (jL 4 Li! j 

JluC- /giklS {ja y,a\l 


llal y.a\l La 4 q <_s3lkj 

Igj<rLall (JlLaj) L lyjq LgLj^jjuaJ 


JL-aul L lyjq ^'hyj oij^l 4_ikJ t-iilkjj 

& ^ ' ' ' ' ° 

LafiS La^jpliiJ a-Lall 


(_’jA lJLi& I^JA kkjll £A 

lilikj Laj J 


,jjAj]! (Jluk) dJLil' (j) 




Cy* (jjAllI ^ Jluc. cyv i j 

* ' ' ' ^ \ o 

jLsLlaij oAjlj) ^LLai J Aklmj 


(ja 1 g 1 V 1 La <11 Jjj ipy i j 
a-Lall j 


14 




Mengusap Kepala 

Fardlu yang ke empat adalah mengusap sebagian 
kepala, baik laki-laki atau perempuan. 

Atau mengusap sebagian rambut yang masih berada di 
batas kepala. 

Tidak harus menggunakan tangan untuk mengusap 
kepala, bahkan bisa dengan kain atau yang lainnya. 

Seandainya dia membasuh kepala sebagai ganti dari 
mengusapnya, maka diperkenankan. 

Dan seandainya dia meletakkan (di atas kepala) 
tangannya yang telah di basahi dan tidak 
mengerakkannya, maka diperkenankan. 

Membasuh Kedua Kaki 

Fardlu yang ke lima adalah membasuh kedua kaki 
hingga kedua mata kaki, jika orang yang melaksanakan 
wudlu' tersebut tidak mengenakan dua muza. 

Jika dia mengenakan dua muza, maka wajib bagi dia 
untuk mengusap kedua muza atau membasuh kedua 
kaki. 

Dan wajib membasuh perkara-perkara yang berada di 
kedua kaki, yaitu bulu, daging tambahan, dan jari 
tambahan sebagaimana keterangan yang telah dijelaskan 
di dalam permasalahan kedua tangan. 

Tertib 

Fardlu yang ke enam adalah tertib di dalam pelaksanaan 
wudlu' sesuai dengan cara yang telah saya jelaskan di 
dalam urutan fardlu-fardlunya wudlu'. 

Sehingga, kalau lupa tidak tertib, maka wudlu' yang 
dilaksanakan tidak mencukupi. 

Seandainya ada empat orang yang membasuh seluruh 


U-? (j) 

J 1 

Ak ^3 J ^.a-a j! 


3) ^jkall Ail! QjVhV j 
jjc- j 

jlk \g "shi-a (Jill 4_ki j (Jluc- _^lj 


jlk jkj ^1 j <1 jixall oAj j jl j 


^-1] jjlkjl! (Jluc.) (j M xil kl ! (j) 

jjikll ^j-kajxal! ,j£j ^1 (jj 


jjikl! C ikj La^LuV (jlk 

jjla. jll (JluC- j! 


Aat.Lu j ja habile. La ip-y j j 

* * ^ o ' " * ^ \ 

jjAjll ^ (jjiiu LaS. oAj! j j 


Ic) a. jkajil ((■_ )h jll!) jjjAllull (j) 

Ac- ji (oUjkA) jill <kjll (_^S (La 

i_aSj -> 1 is3 ^ 


oA^!j 4jtSA oaLkac-! kkjji Jluc- jlj 


15 



anggota wudlu'nya seseorang sekaligus dengan 
seizinnya, maka yang hilang hanya hadats wajahnya 
saja. 


Jala d^k j i" 1, w ^ijjl djilj 


[11 Karena untuk memastikan bahwa seluruh bagian wajah telah terbasuh. Sebab tidak bisa diyaqini bahwa seluruh 
wajah telah terbasuh kecuali dengan membasuh bagian-bagian itu juga. 


BAB KESUNNAHAN-KESUNNAHAN WUDLU’ 

Membaca Basmalah 

Kesunnahan-kesunnahan wudlu' ada sepuluh perkara. 
Dalam sebagian redaksi matnn diungkapkan dengan 
bahasa "sepuluh khishal". 

Yaitu membaca basmalah di awal pelaksanaan wudlu'. 
Minimal bacaan basmalah adalah bismillah. Dan yang 
paling sempurna adalah bismillahirrahmanirrahim. 

Jika tidak membaca basmalah di awal wudlu', maka 
sunnah melakukannya di pertengahan pelaksanaan. Jika 
sudah selesai melaksanakan wudlu'-dan belum sempat 
membaca basmalah-, maka tidak sunnah untuk 
membacanya. 

Membasuh Kedua Telapak Tangan 

Dan membasuh kedua telapak tangan hingga kedua 
pergelangan tangan sebelum berkumur. 

Dan membasuh keduanya tiga kali jika masih ragu-ragu 
akan kesuciannya, sebelum memasukkannya ke dalam 
wadah yang menampung air kurang dari dua Qullah. 

Sehingga, jika belum membasuh keduanya, maka bagi 
dia di makruhkan memasukkannya ke dalam wadah air. 

Jika telah yaqin akan kesucian keduanya, maka bagi dia 
tidak dimakruhkan untuk memasukkannya ke dalam 


j J c-11 *V,i a J p j] ...o yil ^ i Jd jimj) 
(Jl J 


L^LaSi j dill 1 g hi j d_Di ^ d ill J 

diii 


.kdiddl es4 4^ ^ kl jl dj*<U dljj jU 
.IgJ dllld zjLajW (ja j3 (jl1 




4 . >> 


(Jja) (jl La^JLjaajj 

jjja £.lk ^kldYl La^JIA^I 


.S-ldYl (_ji I lag i.kc. di I lag iuJt j (jll 


\ a £ hilaC. di ojjfL) ^ LaA j)gja (jijjj (j)j 


16 









wadah. 


Berkumur dan Memasukkan Air Ke Hidung 


Dan berkumur setelah membasuh kedua telapak tangan. 

Kesunnahan berkumur sudah bisa hasil / didapat 
dengan memasukkan air ke dalam mulut, baik di putar- 
putar di dalamnya kemudian di muntahkan ataupun 
tidak. Jika ingin mendapatkan yang paling sempurna, 
maka dengan cara memuntahkannya. 


.(jjl^II (4 >.^aI.^-»a\I j) 

p-IaII (jLkllj Igjfl 4„udl jLaS (__J. 

31 ji jjll _V yi 4 _Kaj 4a 3 ojl3i pljjui ^lll 


Dan istinsyaq (memasukkan air ke dalam hidung) setelah 
berkumur. 

Kesunnahan istinsyaq sudah bisa didapat dengan 
memasukkan air ke dalam hidung, baik ditarik dengan 
nafasnya hingga ke janur hidung lalu 
menyemprotkannya ataupun tidak. Jika ingin 
mendapatkan yang paling sempurna, maka dia harus 
mennyemprotkannya. 


soaII Jlaj ((jl jJIiIajV 1 j) 

p-IaII (_]Lk,3lj 4 a 3 4,!udl (JIaj! (_J 

4 Anlilik 4 4j.Ak. idjjui y_ift! 

.ojlij JaSVI 31 ji (jll ^ yS ojljj 


Mubalaghah (mengeraskan) di anjurkan saat berkumur 4 1 > »a1 ^ a \ I 
dan istinsyaq. 




4jlHjla]I j 

.jUimliVlj 


Mengumpulkan berkumur dan istinsyaq dengan tiga 
cidukan air, yaitu berkumur dari setiap cidukan 
kemudian istinsyaq, adalah sesuatu yang lebih utama 
daripada memisah di antara keduanya. 


jjl .'.Vrii.iVI j 4 >>»aI>»a\I jjjj a_aK]Ij 

' % "o ' } o ' t ^ 

jsJ l g 1A 3S (jA (_JAXAjJsuUJ l_ClDHj 

.1 Ag‘m (J° —iq 1\ jjA (JjdaSl (j>1iVi> m i 


Mengusap Seluruh Kepala 


Dan mengusap seluruh bagian kepala. Dalam sebagian 
redaksi matan diungkapkan dengan bahasa "dan 
meratakan kepala dengan usapan". 

Sedangkan untuk mengusap sebagian kepala hukumnya 
adalah wajib sebagaimana keterangan di depan. 


j_uak \ ^juiaj^) 

^■ImaIIj (jjjl^)ll t—lljuioil j (jIaII 


_(jjJU1 IaS t- I'vl jk (__ja*J ^JUIA IaI 


Dan seandainya tidak ingin melepas sesuatu yang 4aIac. (jA 4 _Dj LS lc. Ia jj 3 jj jlj 
berada di kepalanya yaihi surban atau sesamanya, maka ^LiaIIj U j 

dia disunnahkan menyempurnakan usapan air itu ke 
seluruh surbannya. 


17 



Mengusap Kedua Telinga 


Dan mengusap seluruh bagian kedua telinga, bagian 
luar dan dalamnya dengan menggunakan air yang baru, 
maksudnya bukan basah-basah sisa usapan kepala. 

Dan yang sunnah di dalam cara mengusap keduanya 
adalah ia memasukkan kedua jari telunjuk ke lubang 
telinganya, memutar-mutar keduanya ke lipatan-lipatan 
telinga dan menjalankan kedua ibu jari di telinga bagian 
belakang, kemudian menempelkan kedua telapak 
tangannya yang dalam keadaan basah pada kedua 
telinganya guna memastikan meratanya usapan air ke 
telinga. 


'(_yii^)ll (_JL jjc- 1 jk»lj j 




-uus 4 AlJlj 

4 4 nyjn«.a 


La* jj-dj 

ki La& jjg )-i 4 °i^a\ g °ij *—alalCdl 

g ^J»i o' ^ 0 s1 " " °} 

La&j 4_iad 

_ I jlgJalud 


Menyelah-Nyelahi Jenggot, Jari Kedua Tangan dan Kaki 


Dan menyelah-nyelahi bulu jenggotnya orang laki-laki (4aflll 4_dCll JILkj jJ 

yang tebal. Lafadz "al katstsati" dengan menggunakan 
huruf yang di beri titik tiga (huruf tsa'). 


Sedangkan jenggotnya laki-laki yang tipis, jenggotnya 
perempuan dan khuntsa, maka wajib untuk diselah- 
selahi. 


oid>-d! 4dkJj 4 q py\l 4dkJ Uai 


Cara menyelah-nyelahi adalah seorang laki-laki 
memasukkan jari-jari tangannya dari arah bawah 
jenggot. 


(Jllii! 4 iulCai 

4ik\\l 


Dan sunnah menyelah-nyelahi jari-jari kedua tangan dan 
kaki, jika air sudah bisa sampai pada bagian-bagian 
tersebut tanpa diselah-selahi. 

Jika air tidak bisa sampai pada bagian tersebut kecuali 
dengan cara diselah-selahi seperti jari-jari yang 
menempel satu sama lain, maka wajib untuk diselah- 
selahi. 


(j! (jjJul! JjIIjj) 

Lgdj s-ddl JCa j 


.1^lllkj C. lk J 




4 4j Sfj J^aj 


Jika jari-jari yang menempel itu sulit untuk diselah- 
selahi karena terlalu melekat, maka haram di sobek 
karena tujuan untuk diselah-selahi. 


^ CjIjj (j! j 

.jjiiiii 


Cara menyelah-nyelahi kedua tangan adalah dengan 


dh Tdrillj (Jjjk'i 4 jjj^j 


18 



tasybik. Dan cara menyelah-nyelahi kedua kaki adalah 
dengan menggunakan jari kelingking tangan kanan di 
masukkan dari arah bawah kaki, di mulai dari selah- 
selah jari kelingking kaki kanan dan di akhiri dengan jari 
kelingking kaki kiri. 

Mendahulukan Bagian Kanan 

Dan sunnah mendahulukan bagian kanan dari kedua 
tangan dan kaki sebelum bagian kiri dari keduanya. 

Sedangkan untuk dua anggota yang mudah dibasuh 
secara bersamaan seperti kedua pipi, maka tidak 
disunnahkan untuk mendahulukan bagian yang kanan 
dari keduanya, akan tetapi keduanya di sucikan secara 
bersamaan. 

Mengulangi Tiga Kali dan Muwwallah (Terus Menerus) 


Mushannif menyebutkan kesunnahan mengulangi 
basuhan dan usapan anggota wudlu' sebanyak tiga kali 
di dalam perkataan beliau, "dan sunnah melakukan 
bersuci tiga kali tiga kali." Dalam sebagian teks 
diungkapkan dengan bahasa "mengulangi anggota yang 
dibasuh dan yang diusap." 

Dan muwallah (terus menerus). Muwallah diungkapkan 
dengan bahasa "tatabbu”' (terus menerus). Muwallah 
adalah antara dua anggota wudlu' tidak terjadi 
perpisahan yang lama, bahkan setiap anggota langsung 
disucikan setelah mensucikan anggota sebelumnya, 
sekira anggota yang dibasuh sebelumnya belum kering 
dengan keaadan angin, cuaca dan zaman dalam keadaan 
normal. 

Ketika mengulangi basuhan hingga tiga kali, maka yang 
jadi patokan adalah basuhan yang terakhir. 

Muwallah hanya disunnahkan di selain wudlu'nya 
shahibud dlarurah (orang yang memiliki keadaan 
darurat). Sedangan untuk s hahibur dlarurah, maka 
muwallah hukumnya wajib bagi dia. 


(Jlld bS J \ ICjj (jlj 

IaIiDL 3^33 u.VnA 3^3^ 


^ji-) AjCj 3? (^^AlH ^jdsijj^) 

Ula 1 Ag KmC. 3^ > M \1 \_2sl 

3) 1 Ag S 1A 


jjCaxll ClLlllli 43 >m d 4 h.^ia\I 

03 I & Jail j) 4 Jj3 3 ^ 33i3-dSI 

j! 3 ^^ j (jCa *} 3 ?J 

^^uoaaIIj 3j>3 a\\ 


,j! 3-AJ IgJic. j (jo'iHj-alij) 

3) y& dy) 3 ^\) v 

l' 0^. t y Clnkj j^CaaJI CjU 3i^i 

g)j*l\j <d3$-H 3^-^icd £a 4 ij 3 33ii.AH 


Chili 13 j 


e.yjaj 3 c- 3 ^ <-_iAVi IajIj 

jA La I 33j3^H c. l^i 

* * 

3 ? 43^3 


19 




Dan masih ada lagi kesunnahan-kesunnahan wudlu' 
lainnya yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang 
panjang keterangannya. 




BAB ISTINJA’ 

Istinja' dengan Air atau Batu 

(Fasal) menjelaskan tentang istinja' dan etika-etika orang 
yang buang hajat. 

Istinja', yang diambil dari kata "najautus syai'a ai 
cjhatha'tuhu " (aku memutus sesuatu) karena seakan-akan 
orang yang melakukan istinja' telah memutus kotoran 
dari dirinya dengan istinja' tersebut, hukumnya adalah 
wajib dilakukan sebab keluarnya air kencing atau air 
besar dengan menggunakan air atau batu dan barang- 
barang yang semakna dengan batu, yaitu setiap benda 
padat yang suci, bisa menghilangkan kotoran dan tidak 
dimuliakan oleh syareat. 

Akan tetapi yang lebih utama adalah pertama istinja' 
dengan batu, kemudian kedua diikuti dengan istija' 
menggunakan air. 

Dan yang wajib -ketika istinja' dengan batu- adalah tiga 
kali usapan, walaupun dengan tiga sudutnya batu satu. 

Bagi orang yang istinja', diperkenankan hanya 
menggunakan air atau tiga batu yang digunakan untuk 
membersihkan tempat najis, jika tempat tersebut sudah 
bisa bersih dengan tiga batu. 

Jika belum bersih, maka ditambah usapannya hingga 
tempatnya bersih. 

Dan setelah itu -setelah bersih- disunnahkan untuk 
mengulangi tiga kali. 

Ketika ia hanya ingin menggunakan salah satunya, maka 
yang lebih utama adalah menggunkan air. Karena 
sesungguhnya air bisa menghilangkan najisnya 
sekaligus sisa-sisanya. 


£5! £^nTi\l Cljjkj j&j (cl >jkmVIj) 
£)C- 1 ^ Vi..dil (jlSs 4jkia3 

(khl* \l j 7 ? jjji. ((_j« *•. j) 4 

JS olikks Laj -*>.11 ji pLallj 
^jikk jjc. ^)AlJa ,\A y 


Vji ( d,>hkn <ji JjdaaV') (j) 

.(^Lklljj) IjjIj (I^jujj jj 
j]j ciiLkj-aii cDij 

(j) 

• j ^]j 

dlli .ikj (jkjJj 


£.Ulli <Jk. jllAftVl ji I 3 li) 

.U jjlj AuiLklli (jjc. Jjjj JlJliaSl 


20 



Syarat istinja' menggunakan batu bisa mencukupi 
adalah najis yang keluar belum kering, tidak berpindah 
dari tempat keluarnya dan tidak terkena najis lain yang 
tidak sejenis ( ajnabi ). 

Jika salah satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka hams 
istinja' menggunakan air. 

Etika yang Wajib Bagi Orang yang Buang Hajat 

Bagi orang yang buang hajat di tempat yang lapang, 
wajib untuk menghidar dari menghadap dan 
membelakangi kiblat yang sekarang, yaitu Ka'bah. 

Jika antara dia dan kiblat tidak ada satir, atau ada satir 
namun ukurannya tidak mencapai 2/3 dzira', atau 
mencapai 2/3 dzira' namun jaraknya dari dia lebih dari 
tiga dzira' dengan ukuran dzira'nya anak Adam, 
sebagaimana yang diungkapkan oleh sebagian ulama'. 

Dalam hal ini, hukum buang hajat di dalam bangunan 
sama seperti di tanah lapang yaitu dengan syarat yang 
telah dijelaskan, kecuali bangunan yang memang 
disediakan untuk buang hajat, maka tidak ada hukum 
haram secara mutlak di Sana. 

Dengan ucapanku "kiblat yang sekarang", 
mengecualikan tempat yang menjadi kiblat terdahulu 
seperti Baitul Maqdis, maka hukum menghadap dan 
membelakanginya adalah makruh. 

Etika Yang Sunnah Bagi Orang Yang Buang Hajat 


(j! ~v\lj f.l j i i l .iVI plj^.1 Jajjuij 

(jc. Yj (jjtklll jY 

jjkl AjIc. 4.2k jjjk. 

niki 

.c-Lall jjjkj dill 


3 /q'nulj) A kl kil ljj^.j mkjjj 

^^3 j) A jatkil j (kilkll 

ji jjLui U^J 4 3 (j4 p (j) 

Ale. zkjj \^ag»h j! piJ 

La£ 4 j3j jlifii 

LSI* J 4_Sll 

I1& ^3 (jUlallj 

31 A kl kil e-Ldail a-lLJI Yj 

_l3laxi 4 j 3 kdjp.. 


C. Yji 42 j 3 (jlS La llljiL ^ j)k.j 

.0 jj)£La 4jl jE > all (jjj^Lall 


Bagi orang yang buang hajat, sunnah menghindari 
kencing dan berak di air yang diam tidak mengalir. 


(3jj]l) Aklkil IjAj (L mad j) 

f-Lal! kiiladlj 


Adapun air yang mengalir, maka di makruhkan buang 
hajat di air mengalir yang sedikit tidak yang banyak, 
akan tetapi yang lebih utama adalah menghindarinya. 

Namun imam an Nawawi membahas bahwa hukumnya 
haram buang hajat di air yang sedikit, baik yang 
mengalir atau diam. 


(jjj aIa Jlisl! (jg£ A j4s Uai 

.Aliiill J£S\ 


ji lljLk. Jlkll ^ 4-aj^kj 3 Jj4 Lllkjj 

.lisij 


21 



Dan juga sunnah bagi orang yang buat hajat untuk 
menghindari kencing dan berak di bawah pohon yang 
bisa berbuah, baik di waktu ada buahnya ataupun tidak. 

Dan sunnah menghindari apa telah disebutkan di atas di 
jalan yang dilewati manusia. 

Dan di tempat berteduh saat musim kemarau. Dan di 
tempat berjemur saat musim dingin. 

Dan di lubang yang ada di tanah, yaitu lubang bulat 
yang masuk ke dalam tanah. Lafadz "ats tsaqbu" tidak 
dicantumkan di dalam sebagian redaksi matan. 

Orang yang buang hajat hendaknya tidak berbicara 
tanpa ada darurat saat kencing dan berak karena untuk 
menjaga etika. 

Jika keadaan darurat menuntut untuk berbicara seperti 
orang yang melihat seekor ular yang hendak menyakiti 
seseorang, maka saat seperti itu tidak dimakruhkan 
untuk berbicara. 

Tidak menghadap dan membelakangi matahari dan 
rembulan. Maksudnya, bagi orang yang buang hajat 
dimakruhkan melakukan hal itu saat buang hajat. 

Akan tetapi di dalam kitab ar Raudlah dan Syarh al 
Muhadzdzab, imam an Nawawi berpendapat bahwa 
sesungguhnya membelakangi matahari dan rembulan - 
saat buang hajat- tidaklah dimakruhkan. 

Di dalam kitab syarh al Wasiht, beliau berkata bahwa 
sesungguhnya tidak menghadap dan tidak 
membelakangi keduanya adalah sama, maksudnya 
hukumnya mubah. 

Di dalam kitab at Tahqiq, beliau berkata bahwa 
sesungguhnya kemakruhan menghadap matahari dan 
rembulan tidak memiliki dalil. 


JajUdl j lliaji t- li'i'N 1 

.ojjc- j o^pull Cll3j (o^jaIa^ 


cs4) k<s 4 m>j (j) 


(i) 

a g.1, Hai 

jkj p_ ^ajV' ^ cs4 (j) 

Qsv*) k»3l i m i_ isMI Jallj 'JJ,Vui.ia\1 

(Jjjl! CS^") ^ >1 kll 


(_^Sj (JA^ LS^I (jll 

, jjJAa- alilfdl UlLijl .vAVi 


(JAAill! (JisUMl ^j) 
f-U-iaS (jLk dlli 4j ajfLi £ 5 ! (Ia&^-^aJ 

.Aiklk. 

l-J^-aI) 

^oJjSaj (3*4 kaA j! [}\3 


1a^ jUalml dljJ (j ls^ cJlij 

£ % s' *£ ^ 0 

.HUi & C.\^ui IaA jljJllullj 


. 4 ^ 


Ungkapan mushannif, "dan tidak menghadap ila akhir" 
tidak tercantum di dalam sebagian redaksi matan. 


(jJakj £^3 k»3l 1 « £cJ] (JjJLlujJ V J j 


22 



BAB PERKARA-PERKARA YANG MEMBATALKAN WUDLU’ 


(Fasal) menjelaskan perkara-perkara yang membatalkan 
wudlu' yang disebut juga dengan "sebab-sebab hadats". 

Perkara yang merusak, maksudnya yang membatalkan 
wudlu' ada enam perkara. 

Sesuatu Yang Keluar dari Dua Jalan 

Salah satunya adalah sesuatu yang keluar dari dua jalan 
yaitu qubul dan dubur -nya orang yang memiliki wudlu, 
yang hidup dan jelas -jenis kelaminnya-. 

Baik yang keluar itu adalah sesuatu yang biasa keluar 
seperti kencing dan tahi, atau jarang keluar seperti darah 
dan kerikil. Baik yang najis seperti contoh-contoh ini, 
atau suci seperti ulat (kermi: jawa). 

Kecuali sperma yang keluar sebab mimpi yang dialami 
oleh orang yang memiliki wudlu' yang tidur dengan 
menetapkan pantatnya di lantai, maka sperma tersebut 
tidak membatalkan wudlu'. 

Orang khuntsa musykil, wudlu'nya hanya bisa batal sebab 
ada sesuatu yang keluar dari kedua farjinya secara 
keseluruhan. 

Batal Sebab Tidur 

Dan yang kedua a dal all tidur dengan keadaan tidak 
menetapkan pantat. Dalam sebagian redaksi matan ada 
tambahan kata-kata "dari tanah dengan tempat 
duduknya". Tanah bukanlah menjadi qayyid. 

Dengan bahasa "menetapkan pantat", maka terkecuali 
kalau dia tidur dalam keadaan duduk yang tidak 
menetapkan pantat, tidur dalam keadaan berdiri atau 
tidur terlentang walaupun menetapkan pantatnya. 

Sebab Hilangnya Akal 

Dan yang ketiga adalah hilangnya akal, maksudnya 
akalnya terkalahkan sebab mabuk, sakit, gila, epilepsi 


(j-baljj (jJJLaS) 
L-lUlub LLaji 

AILuj 




ak.1 (jo? ^3^ liak-i 

0 j.s-i yLa O 4 j 3311 

jl AjlaYl a-l^k 1 Likj 1 iaS 

,aja£ 

kls (_pajYl O 4 oaiia (jSxixi 


0? ^ jlAIlj (jAib Lai! (Jsliuill j 

Yx Auk/jS 


((jSLa-Lal! AdjA jjc. ^Lil! (j) 

(3? SaUj (jkall 

.AaSu Clb-jj] a jkkaj 


Ojc- la&li 

jlj allii i^s^" J Lajls jl (j^ 4 ^ 4 

U£a3 


Ajic- A Aac \1 ^i (jikll (Jljj) Ll (j) 
jl aLai-j jl jl J 


23 



atau selainnya. 

Sebab Bersentuhan Kulit 

Yang ke empat adalah persentuhan kulit laki-laki 
dengan kulit perempuan lain yang bukan mahram 
walaupun sudah meninggal dunia. 

Yang dikehendaki dengan laki-laki dan perempuan 
adalah laki-laki dan perempuan yang telah mencapai 
batas syahwat]T[ secara 'urf 

Yang dikehendaki dengan mahram adalah wanita yang 
haram dinikah karena ikatan nasab, radla' (tunggal susu) 
atau ikatan mushaharah (pernikahan). 

Perkataan mush a unit, "tanpa ada penghalang -di antara 
keduanya-" mengecualikan seandainya terdapat 
penghalang di antara keduanya, maka kalau demikian 
tidak batal. 

Sebab Memegang Kemaluan 

Yang kelima, yaitu hal-hal yang membatalkan wudlu' 
yang terakhir adalah menyentuh kemaluan anak Adam 
dengan bagian dalam telapak tangan, baik kemaluannya 
sendiri atau orang lain, laki-laki atau perempuan, kecil 
atau besar, masih hidup ataupun sudah meninggal 
dunia. 

Lafadz "anak Adam" tidak tercantum di dalam sebagian 
redaksi matan. 

Begitu juga tidak tercantum di sebagian redaksi adalah 
ungkapan mushannif "dan menyentuh lingkaran dubur 
anak Adam itu bisa membatalkan menurut pendapat 
qaul Jadid". 

Menurut qaul Qadim, menyentuh lingkaran dubur anak 
Adam tidak membatalkan wudlu'. 

Yang dikehendaki dengan halqah adalah tempat 
bertemunya lubang keluarnya kotoran. Dan yang 
dikehendaki dengan bagian dalam tangan adalah 
telapak tangan beserta bagian dalam jari-jari tangan. 


jjc. 


(M/i>‘YI oij-al! 3^3^ (JjiaI) ^jI^I (j) 

j] j ~jk 4ll jjc- 

liL 3^3 3 ^k 3 ^ 3 ^ AljJJIj 

\i jC- a jg tall Ak. 

3k Y 1 g j3k <3® ^3^-^W AljjkJlj 

/a j&l ksiA jl ^-LiAaj jl L-llaj 


..Vnj'N 3=taj ill (Jjlk. 313 


_^kl jA j (_jjxal_kll 

4 (i _iSLH 3?-^' r 3 

13. jl ljj*-k<a <Jul jl I jfiA bjjc. j 

liili al 


_ 31 a 1 I 3 s *. (3 i 11 k'd j 

3-saYI 1 (b^ja 4 3^j) 4jja laSj 

.^AjAaJI^ (JjAll junk\j 


4ql-y\l 3^ juailjY ^jAall ( _ S J& j 


da£]| ^jJaldjj ASUaH Alkali j 

' -J o fi 

^jU^aYl jjj3j 3 ® 4313^1 


24 


Dikecualikan dari bagian dalam tangan yaitu bagian luar ojaU=> CifdI (jlaLu J 

dan pinggir tangan, ujung jemari dan bagian di antara L yak j ill l \ jjj LaJ ^jlLaVI J J J 

jemari. Maka tidak sampai membatalkan wudlu' sebab dd l dilju 

menyentuh dengan bagian-bagian tersebut, maksudnya 
setelah menekan sedikit. 


[11 Yang dikehendaki dengan batas syahwat adalah sudah mencapai usia yang biasanya sudah disukai oleh lawan 
jenis. 


HAL-HAL YANG MEWAJIBKAN MANDI 


(Fasal) menjelaskan tentang hal-hal yang mewajibkan 
mandi besar. 

Secara bahasa, mandi bermakna mengalirnya air pada 
sesuatu secara mutlak. 


.(JluiJI (i_jLa3) 


a-Ldl 4jd (Jlaadl j 

iliU 


Secara syara' adalah bermakna mengalirnya air ke 
seluruh badan disertai niat tertentu. 


■‘Uij (j.idl 


Yang Mewajibkan Mandi 


Sesuatu yang mewajibkan mandi ada enam perkara. 

Tiga di antaranya dialami oleh laki-laki dan perempuan, 
yaitu bertemunya alat kelamin. 


f-lddi “CLuo (_j.Li.iadI L- '•> 
ilLjllIj Igda djjiaijj l^la (kiiiij 


Bertemunya alat kelamin ini diungkapkan dengan arti, 
orang hidup yang jelas kelaminnya yang memasukkan 
hasyafah penisnya atau kira-kira hasyafah dari penis yang 
terpotong hasyafahnya ke dalam farji. 


^ialj f.ULil^/1 A (jc- 

(jxs lA^pS ji <1x1 A qLii-y C. nc. 

^ 4 & 3 LL 


Anak Adam yang dimasuki hasyafah menjadi junub 
sebab dimasuki oleh hasyafah yang telah disebutkan di 
atas. 


La llik 4a3 ^d^all j 

- " > 

.j£ 


Sedangkan untuk mayat yang sudah di mandikan, maka .kLa kiLic. ^Ld iil clild l Lai 

tidak perlu dimandikan lagi ketika dimasuki haysafah. 


25 




Adapun khuntsa musykil, maka tidak wajib baginya 
melakukan mandi sebab memasukkan hasyafahnya atau 
kemaluannya dimasuki hasyafah. 


4alc. lil j 

.4lla jgi Y j 4lia2ik. 


Di antara hal yang di alami oleh laki-laki dan k jjk £s' (Jljjl) dljiCoill (j) 
perempuan adalah keluar sperma sebab selain gyA 2> ‘j* (^-icll) 

memasukkan hasyafah. 


Walaupun sperma yang keluar hanya sedikit seperti satu 
fetes. Walaupun berwarna darah. Walaupun sperma 
keluar sebab jima' atau selainnya, dalam keadaan terjaga 
atau tidur, disertai birahi ataupun tidak, dari jalur yang 
normal ataupun bukan seperti punggungnya belah 
kemudian spermanya keluar dari Sana. 


(_jjl ^^ic- t —ulS jlj ojhhS ^ jlall j_jjj 

oylc- j! ^yLkll (jljlj jell 

4lLyla l&jJC. jl a jg Cn ^»jj ji 4 1 

^ jpO 4_ALa juAil (jlS oyJC- ji eUutill 

f }., 

4_li/s 


Di antara yang dialami oleh keduanya adalah mati, 
kecuali orang yang mati syahid. 

Tiga hal yang mewajibkan mandi adalah tertentu 
dialami oleh kaum perempuan. Yaitu haidl, maksudnya 
darah yang keluar dari seorang wanita yang telah 
mencapai usia sembilan tahun. 


. -j^-Cill ^^3 V) ^Clljilll) djlilliill ^jj^ 

.iliulll IgJ ^ualikli 4jiijj) 
^Luli Cl l» h eljjal qa ^yLkll jell (jj\ 


Dan nifas, yaitu darah yang keluar setelah melahirkan. 
Maka sesungguhnya nifas mewajibkan mandi secara 
mutlak. 


SeY^il C we. ^ylAll jell j&j ^(jjjlilllj^ 

jqlkii (Jluiil L_Aa* ji 4jll 


Melahirkan yang disertai dengan basah-basah 
mewajibkan mandi secara pasti. Sedangkan melahirkan 
yang tidak disertai basah-basah mewajibkan mandi 
menurut pendapat ashah. 


4ia.ji (Jlillj 4j j~v 1-^.aH ^o'eY jil j^) 
4ia*ji (jc. aCjkillj JuJdl 




BAB FARDLU-FARDLUNYA MANDI 


(Fasal) fardlunya mandi ada tiga perkara. 


(jlillii 4jiij (jLiill (_pallj)3j 


Salah satunya adalah niat. Maka orang yang junub niat 
menghilangkan hadats jinabah, menghilangkan hadats 
besar atau niat-niat sesamanya. Sedangkan untuk wanita 
haidl dan wanita nifas, niat menghilangkan hadats haidl 
atau hadats nifas. 

Niat yang dilakukan harus besertaan dengan awal 


illiaJl jij L. njJl (_5j-u9 (4j 11I^ 1-iek.i 
jjjJ .dlle j^-ij jlflYI chekll jl 
jl (jAAll Cll,S £ij iliulillj (_jlajLkll 

.(_JJAlill 


j& j (__jajlll JjLj ijjjjiCa 4^111 £jjSlij 


26 



kefardluan, yaitu awal bagian badan yang terbasuh, baik ji JlJu Us Jj! 

dari badan bagian atas atau bagian bawah. 

Sehingga, kalau dia melakukan niat setelah membasuh J (jUc. Uu jla 

bagian badan, maka wajib untuk mengulangi basuhan 
bagian tersebut. 

Fardlu kedua adalah menghilangkan najis jika terdapat ^ cs iU CulS ,jj <11 jlj) 

di badannya, yaitu badan orang yang melakukan mandi . J^uLall 

besar. 

Hal ini (menghilangkan najis) adalah pendapat yang ( _ s iUs Ui -Ulc. j ,j Us I Us j 

S ” 0 i» * ' 

dikuatkan ( tarjih ) oleh imam ar Rafi'i. Berdasarkan .AlsUallJ UjUaJl ~_f- SUa.lj <lLc- 

pendapat ini, maka satu basuhan tidak cukup untuk 
menghilangkan hadats dan najis sekaligus. 

Imam An Nawawi men -tarjih (menguatkan) bahwa satu ts ^-kjj 

basuhan sudah dianggap cukup untuk menghilangkan \ is^lc. 

hadats dan najis sekaligus. 

Tempatnya Pendapat imam an Nawawi ini adalah ketika kUlklll clulis 1 jj Us 4lkJsj 

najis yang berada di badan adalah najis hukmiyah. 

UiUj ijc. klsilulll CulS Ijj UsS 
Sedangkan jika berupa najis ‘ainiyah, maka wajib 1 j b;kU. 

melakukan dua basuhan untuk najis dan hadats 
tersebut. 

Fardlu ketiga adalah mengalirkan air ke seluruh bagian jklUl (ULak. J) eUslI cJl-Uaj] j) 
rambut dan kulit badan. Dalam sebagian redaksi JU ^Uu]l i_^=s*j (ojUuJl j 

diungkapkan dengan bahasa "ushiil (pangkal)" sebagai j J 

ganti dari bahasa "jamV (seluruh)". 

Tidak ada perbedaan antara rambut kepala dan jU Yj ojj&J ,jU Jjja Yj 

selainnya, antara rambut yang tipis dan yang lebat. ^ «V)<I I j UL ^ UakU 

Rambut yang digelung, jika air tidak bisa masuk ke J) p-Usil ^ <j) jjUiaUll jkidlj 

bagian dalamnya kecuali dengan diurai, maka wajib y ,'AU C sk. j j Aad l j yj ^iLsU 

untuk diurai. 

Yang dikehendaki dengan kulit adalah kulit bagian luar. ,-iUJl j&Ua ojUUU jljJallj 

Dan wajib membasuh bagian-bagian yang nampak dari -UUl ^k lisl ^ s Pja Us Jluc. < L i>j j 
lubang kedua telinga, hidung yang terpotong dan cela- p j jU^ a_aj! j 

cela badan. 


27 



Dan wajib mengalirkan air ke bagian di bawah kulupnya 
orang yang memiliki kulup (belum disunnat). Dan 
mengalirkan air ke bagian farji perempuan yang nampak 
saat ia duduk untuk buang hajat. 


41131 cl 'k'< La ^J| ^Lall JlCajJ j 
dc- ^3® L. y? jcL La (^jj i—iis'l/l 
\ g~i>l k a-LCai] 


Di antara bagian badan yang wajib dibasuh adalah 
masrabah (tempat keluarnya kotoran (Bol : jawa). Karena 
sesungguhnya bagian itu nampak saat buang hajat 
sehingga termasuk dari badan bagian luar. 


IVi 4 j^)Lia\I <11,mc. L_l^. i LLaj 
^)&Lla (jA 33^ >1 k\l e-LCaS C-^j 

.64 


BAB KESUNAHAN-KESUNAHAN MANDI 

Kesunahan-kesunahan mandi ada lima perkara. 

Yaitu membaca basmalah. Dan melakukan wudlu' 
secara sempurna sebelum melaksanakan mandi. 

Orang yang melakukan mandi, maka dia melaksanakan 
wudlu' dengan niat "sunnah mandi", jika jinabahnya 
tidak disertai hadats kecil. Jika tidak, maka dia niat 
menghilangkan hadats kecil. 

Dan menjalankan tangan ke bagian badan yang bisa 
dijangkau oleh tangannya. Hal ini diungkapkan dengan 
bahasa "dalku (menggosok badan)". 

Dan muwallah (terns menerus). Makna muwallah telah 
dijelaskan di bab "wudlu"'. 

Dan mendahulukan bagian badan sebelah kanan 
sebelum membasuh bagian badan sebelah kiri. 

Dari kesunahan-kesunahan mandi, masih ada beberapa 
perkara yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang luas 
keterangannya. Di antaranya adalah mengulangi 
basuhan sebanyak tiga kali dan menyelah-nyelahi 
rambut. 


.a-Lllii 4 Lia-s) Jluill 6\ (4 Vnuj) 
.(kils) llLalfl 4.1 <a lull I 


CllL^kj j_jj Jluill 4_Lui 4_j 

4j j Yjj CliCkJI (jc. 4Tll> 

.jilaSfl 


(_'_ya 4 Llj Cllil<aj La { 6 ^' d^3^)j) 

ICA (jc- 34*-jj 

'f. ^3 IaLuc.a (jjiLij 


^2 cJ** 1 *-^ l>Ljj L>? 

(JILLj j Clnilnil Ig-la tpUaji-fill 


BAB MANDI-MANDI SUNNAH 


(Fasal) mandi-mandi yang di sunnah ada tujuh belas 


4.».\hi 4j3ilal>" dlVLoUC-Vlj 


28 



mandi. 


Yaitu mandi Jum'at bagi orang yang hendak 
menghadirinya. Dan waktunya mulai dari terbitnya fajar 
shadiq. 

Dan mandi dua hari raya, yaitu hari raya Idul Fitri dan 
Idul Adlha. Waktunya mandi ini mulai tengah malam. 

Mandi sholat istisqa', yaitu meminta siraman dari Allah 
Swt. 

Mandi karena hendak melakukan sholat gerhana 
rembulan dan gerhana matahari. 

Dan mandi karena memandikan mayat orang Islam atau 
kafir. 

Dan mandinya orang kafir ketika masuk Islam jika dia 
tidak junub di masa kufurnya. Atau wanita kafir yang 
tidak mengalami haidl -saat masih kufur-. Jika junub 
atau haidl, maka wajib bagi mereka berdua untuk 
melakukan mandi setelah masuk Islam menurut 
pendapat al ashah. Ada yang mengatakan bahwa 
kewajiban mandinya telah gugur ketika masuk Islam. 

Dan mandinya orang gila atau pingsan ketika keduanya 
telah sembuh dan tidak dipastikan mereka berdua telah 
mengeluarkan sperma -saat belum sembuh-. 

Sehingga, jika dipastikan bahwa keduanya telah 
mengeluarkan sperma, maka wajib bagi mereka berdua 
untuk mandi. 

Mandi ketika hendak ihram. Dalam mandi ini, tidak ada 
perbedaan antara orang sudah baligh dan selainnya, 
antara orang gila dan orang yang memiliki akal sehat, 
antara orang yang suci dan wanita yang haidl. Jika orang 
yang ihram itu tidak menemukan air, maka sunnah 
melakukan tayammum. 

Mandi karena hendak masuk Makkah bagi orang yang 
ihram haji atau umrah. 

Mandi karena wukuf di Arafah pada tanggal sembilan 


y- ..c- 


£'ya .l&jjkalkl (4» ky\\ JluC- 

(jj 1 IsiW jJ^ll 


ikaYlj jl-»dl ^ jj.Via JluC- (jjj) 

Jjill i_JjuJdl I1& dlSj JkAjj 

<4)1 Llildl q l\k» £ 5 ! 




ULd> JlucJ Jki (dy? 

Ij^jljlS 

q nk j -A Jl (-AL\ 111 Jllll) ( 31 ^ (j) 
C. Aj Y)j ojsliLlI kl j! ji 

JjSj ^LaYl aitluYl -iaj Jluill 

^llul I j Ji’q 1« 1 


Jjlllll 111 4lic. jj)ik.a\l j) 

.Jljjl l^ag i-a jq-yj \ 


JjuixII C. A j Jljjl 1 .ag ? i,a jp Vi jll 

.1 °l .a j£ 


jjaYj (^IjkYI) Slljl (Jc. Jluill JJ 

jjj Yj ojJC-j (jai jLiill I1& jl 
.(jAilkj Ua jjj Yj J|lc.j jjlk,a 
.iduj $.Lall jjk-all AiU ^1 (jll 


ji (4fius Jjkj) jLiill (j) 

* ^ o * 

OJAC. 

.4kk\l ^l £^3 J4ljkj <_Sj3 j 


29 



Dzul Hijjah. 


Mandi karena untuk mabit (bermalam) di Muzdalifah, 
dan karena untuk melempar jumrah tsalats (tiga jumrah) 
pada tiga hari tasyrik. 


(jtlDljll jlj 4jllij>Ai 



Maka dia sunnah melakukan mandi untuk melempar 
jumrah setiap hari dari tiga hari tasyrik. 

Sedangkan untuk melempar jumrah Aqabah di hari 
Nahar (hari raya kurban), maka dia tidak sunnah mandi 
karena hendak melakukannya, sebab waktunya terlalu 
dekat dari mandi untuk wukuf. 


JLluC. \g S 1 a a Jj (J£ jl J*«'i» 

Jti jlLilt ^»jJ A\k'x It o jJak. jdj Hat 

i_Sjiijlt (JuiC. jA 4 ja j L_ljil <1 (Juuiij 


Dan mandi karena untuk melakukan thawaf yang 
mencakup thawaf Qudum, Ifadlah dan Wada'. 

Sisa-sisa mandi yang disunnah telah dijelaskan di kitab- 
kitab yang panjang keterangan. 


i_itjlaj jJJLalt (i_at Jluilt (jjjj 

tlijj A l^alltj ^aj.^3 
ojjSiAa 4jj.Ui.iAlt (Jllui-S/t 4jiLj 

dlV JaAlt 


BAB MENGUSAP MUZA 


(Fasal) mengusap dua muza diperbolehkan dalam 
wudlu', tidak di dalam mandi wajib ataupun sunnah, 
dan tidak di dalam menghilangkan najis. 

Sehingga kalau ada seseorang yang junub atau kakinya 
berdarah, kemudian ia ingin mengusap muza sebagai 
ganti dari membasuh kaki, maka tidak diperkenankan, 
bahkan harus membasuh kakinya. 


J (jjjlk. jjlklt ^r.LuAlt j JjLa3) 

!j Jii jl (_yaj9 cJl-uc- ji i e jj=jit 
A luLkj <11 j] 

(il ^IuaII atjll dd iwi jis 

>a al V (Jj , ft (Jfjlt Jluc. tjp 

.(Jlui.lt 


Perkataan mushannif yang berbunyi, "di perbolehkan" 
memberi pehamaman bahwa sesungguhnya membasuh 
kedua kaki itu lebih utama dari pada mengusap muza. 

Mengusap muza itu hanya diperbolehkan jika memang 
mengusap keduanya tidak salah satunya saja, kecuali 
jika dia tidak memiliki kaki yang satunya lagi. 


(jlia^jlt Jluc- (jt jllk <ljii jkdij 

^ImaII (JA JdaSl 


JaaS UftAAkl V (jjqklt ^JUIA j jj»J Lai] j 

IsjiVt tail 3 V) 


Syarat Mengusap Muza 

-diperbolehkan- dengan tiga syarat, yaitu seseorang JuaJ-dll jl (Jjl jjj jt Jajtjd 4 jLIJ) 


30 



mulai mengenakan kedua muza tersebut setelah dalam 
keadaan suci secara sempurna. 

Sehingga, kalau ia membasuh salah satu kakinya dan 
mengenakan muza pada kaki tersebut, kemudian hal 
yang sama dilakukan pada kaki yang satunya lagi, maka 
tidak mencukupi. 

Dan seandainya ia mulai mengenakan kedua muza 
setelah sempurnanya suci, namun kemudian ia hadats 
sebelum kakinya sampai di dasar muza, maka tidak 
diperkenankan untuk mengusapnya. 

Syarat kedua adalah kedua muza tersebut bisa menutupi 
bagian kedua telapak kaki yang wajib di basuh hinggah 
kedua mata kakinya. 

Sehingga, kalau kedua muza tersebut tidak sampai 
menutup kedua mata kaki seperti sepatu, maka tidak 
cukup mengusap keduanya. 

Yang di kehendaki dengan "satir (yang menutup)"di 
dalam bab ini adalah penghalang, bukan sesuatu yang 
mencegah penglihatan. 

Yang harus tertutup adalah bagian bawah dan 
sampingnya kedua muza, tidak arah atas keduanya. 

Muza tersebut harus terbuat dari sesuatu yang bisa 
digunakan untuk berjalan naik turun bagi seorang 
musafir guna memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. 

Dari ucapan mushannif di atas bisa diambil pemahaman 
bahwa kedua muza tersebut harus kuat, sekira bisa 
mencegah masuknya air. 


(jLaS Jlkj 


(J*3 aj \g sk 1 gliull j (JiuC- 3" 


jaJ (jLafi 1 liul IlLl j]j 

dkadl ^35 333^ j tS& dvwi 


cs' u'j) 

1 O'® 33c. 


i_af3 (_j333il jm^ll 


1 Xig j\c. 


£jL«Y (JjlkJI lI a jjIIJL 33-31 j 


cM Cy? 3^31 U J 

La& 3 lc.i Y (jpkll 

^-331 (jSLaJ U3a Ij 3^3 U^j) 

Jak. qa jaljuds .333 ^^ 3 '° 


(j^ja 1 aq i 3 ^ i_< 3 ^ Jikjjjj 

S.L3! (j(*3aj Clllk-J 


Juga disyaratkan keduanya harus suci. 

Dan seandainya ia memakai muza berlapis karena cuaca 
terlalu dingin semisal, maka, jika muza yang luar / atas 
layak untuk diusap tidak muza yang dalam, maka syah 
mengusap muza yang luar. 

Dan jika yang layak diusap adalah muza yang dalam. 


3^-^ a 3Liaji JajiuL)j 

illLa oAijiS d <)S (33® 3"^ jb 

(j3-i ^ul 31 1 k\l Is* 3^ 

( _ S JC- £cj33l (JlluYI 


jjj 1 k\l JLiYI 3 ^ 3 ]j 


31 



bukan yang luar, kemudian ia mengusap muza yang (JalaVI 

dalam, maka hukumnya sah. 

Atau ia mengusap muza yang atas, namun kemudian (j) <JLaja C5 lc-VI jl 

basah-basah air sampai ke muza yang dalam, maka A jl V 1 Aa A: jl JaLVI 
hukumnya sah jika ia menyengaja untuk mengusap Uaa fc.kfl 

yang dalam atau mengusap keduanya, dan tidak sah jika 
ia menyengaja mengusap muza yang luar saja. 

Dan jika ia tidak menyengaja mengusap salah satunya, ^lLaII aL a3 Jj 'a^. 1 j jl jjlj 

akan tetapi ia menyengaja mengusap secara umum, -skLaV! i jki Alkkll 

maka dianggap cukup menurut pendapat al Ashah. 


32 



Masa Mengusap Muza 


Bagi orang yang muqim (tidak bepergian) 
diperkenankan mengusap selama sehari semalam. Dan 
bagi musafir diperkenankan mengusap selama tiga hari 
beserta malam-malamnya yang bersambung, baik 
malam-malamnya itu lebih dahulu atau belakangan. 

Permulaan masa tersebut terhitung sejak ia hadats, 
maksudnya sejak selesainya hadats yang terjadi setelah 
sempurna mengenakan kedua muza. 

Bagi orang yang melakukan maksiat dengan 
bepergiannya dan orang yang berkelana tanpa tujuan, 
maka diperkenankan mengusap seperti mengusapnya 
orang yang muqim -sehari semalam-. 

Orang yang selalu mengeluarkan hadats (daitnul hadats), 
ketika ia mengalami hadats yang lain di samping 
hadatsnya yang selalu ada, setelah mengenakan muza 
dan sebelum melakukan sholat fardlu, maka ia 
diperkenankan mengusap muza dan melakukan hal-hal 
yang boleh ia lakukan seandainya kesucian saat 
mengenakan muza itu masih ada, yaitu ibadah fardlu 
dan beberapa ibadah sunnah. 

Sehingga, kalau sudah melakukan ibadah fardlu 
sebelum mengalami hadats, maka ia diperkenankan 
mengusap muza dan melakukan ibadah-ibadah sunnah 
saja. 

Jika ada seseorang yang mengusap muza saat masih di 
rumah kemudian ia bepergian, atau mengusap saat 
bepergian kemudian ia muqim sebelum melewati sehari 
semalam, maka dia diperkenankan menyempurnakan 
masa mengusap bagi orang yang muqim -sehari 
semalam-. 

Cara Mengusap Muza 

Yang wajib saat mengusap muza adalah melakukan 
sesuatu yang sudah layak disebut mengusap, jika 
memang dilakukan di bagian luar muza. 


^3 IJg^i t j ^ 

( 3 $ jll jL ^13 

di^kui jl dixi,vh Jljjm 


(di.)k; (O?) **7 'hik'i 

pdj (ptp d 1 -laJl s-Ldaijl 3'® 

^joLA ^ 


dikJI (jaul Ixj di.wS 13 dllaJ! plilj 
(jl jdlall 4j.la. 3^ d-lk 

JjA j 4 p-s 43c- £$31 o3i-^ 3 is 3^ 


i— 1 . 1 a. 1 


JaS3 3^3^ 


(_)j3 ^9 ^CjoLA 

A ^ klrXA 


diaJI ^)AlJa 3^ £jui! 


33 



Tidak mencukupi mengusap bagian dalam, tungkak 
muza, tepi dan bagian bawahnya. 

Yang sunnah di dalam mengusap adalah mengusap 
dengan posisi menggaris, dengan artian orang yang 
mengusap muza tersebut merenggangkan jari-jarinya, 
tidak merapatkannya. 


Yj 4_ilalj ^luiaII Yj 

C5 ic- Yj 4iji Yj Clad' l- \kc. 

4 Umi 

ck llajlrN, j_ji 4 4.‘i>dlj 

\g xu>»iY j 4julLai (jjj ^ejoiIaII ^ j)SU 


Yang Membatalkan Untuk Mengusap 


Mengusap dua muza hukumnya batal sebab tiga 
perkara, yaitu melepas keduanya, melepas salah 
satunya, terlepas sendiri atau muza sudah keluar dari 
kelayakan untuk diusap seperti sobek. 

Dan habisnya masa mengusap. Dalam sebagian redaksi 
diungkapkan dengan bahasa "habisnya masa 
mengusap" yaitu sehari semalam bagi orang muqim, 
dan tiga hari tiga malam bagi orang musafir. 


c-liliS t _ 5 dc- (^.hudi (_])anj) 

j! 4£-!iLkj! ji UaAJik.1 ^ik. ji Ag»l\i 
^.L.udi 4o^!ilLa qC- C ‘ikii 




SAa ^rhiili i_y ax \ J^3j ^oA<dl £.LAaajl j^ 
glji 4jiijj 4jdlj ^ (_JA ^ .>* ) a 1 1 

i^juL 


Dan sebab terjadinya sesuatu yang mewajibkan mandi kjl_h>£ (<Jluxll d-ia>.jj La) (j^ajjxj (j) 
seperti jinabah, haidl, atau nifas pada orang yang /"ali i ji 0 ualk ji 

mengenakan muza. 


BAB TAYAMMUM 


(Fasal) menjelaskan tentang tayammum. 


^Jmll 


Dalam sebagian redaksi matan, mendahulukan fasal ini 
dari pada fasal sebelumnya. 

Tayammum secara bahasa bermakna menyengaja. Dan 
secara syara' adalah mendatangkan debu suci 
mensucikan pada wajah dan kedua tangan sebagai 
pengganti dari wudlu', mandi atau membasuh anggota 
dengan syarat-syarat tertentu. 


jLaall lii (jllAll £^3j 

iLa C5 lc- 

L_lljj (JlLsaji Ic-jjuij A-adl 4jd ^>ajMI j 
ji c. jAaj j)C- Yid (jjAllij 4Ajd jj^Ja 
i JajijjAj jtAC. (jluC- ji (_JluC- 


34 



Syarat-Syarat Tayammum 

Syarat-syarat tayammum ada lima perkara. Dalam 
sebagian redaksi rnatan menggunakan bahasa "khamsu 
khishalin (limahal)". 

Salah satunya adalah ada udzur sebab bepergian atau 
sakit. 

Yang kedua adalah masuk waktu sholat. Maka tidak sah 
tayammun untuk sholat yang dilakukan sebelum masuk 
waktunya. 

Yang ketiga adalah mencari air setelah masuknya waktu 
sholat, baik diri sendiri atau orang lain yang telah ia beri 
izin. Maka ia harus mencari air di tempatnya dan teman- 
temannya. 

Jika ia sendirian, maka cukup melihat ke kanan kirinya 
dari ke empat arah, jika ia berada di dataran yang rata. 

Jika ia berada di tempat yang naik turun, maka harus 
berkeliling ke tempat yang terjangkau oleh pandangan 
matanya. 

Dan yang ke empat adalah sulit menggunakan air. 
Dengan gambaran jika menggunakan air, ia khawatir 
akan kehilangan nyawa atau fungsi anggota badan. 

Termasuk udzur adalah seandainya di dekatnya ada air, 
namun jika mengambilnya, ia khawatir pada dirinya 
dari binatang buas atau musuh, atau khawatir hartanya 
akan diambil oleh pencuri atau orang yang ghasab. 

Di dalam sebagian redaksi matan, tepat di dalam syarat 
ini, di temukan tambahan setelah syarat sulit 
menggunakan air, yaitu membutuhkan air setelah 
berhasil mendapatkannya. 

Yang kelima adalah debu suci, maksudnya debu suci 
mensucikan dan tidak basah. 

Debu suci mencakup debu hasil ghasab dan debu 
kuburan yang tidak digali. 

Di dalam sebagian redaksi matan, ditemukan tambahan 


3^ ^' 3 A ^ Yl ill 

(jLk^xk. (jjikk (jiall akj 


ill (a3CllSj 33 ^) 3 ^-^ (j 
33"^ .A*j (3Lall Cldlull J3) 

L_ilLu3 aAL 3 a a! 33 ji A xaalj 

‘Ciiajj <1^3 Cy pUII 

c")\g >\1 qa 3^ 3 ^® 

jauiaj 3 £ u] &ji\ 

3^3 iiYp 3>»l3kilj ^UjjI 

a^jlaj 


a-Lal! 3 1 JkJLakliml 3-^*-i) (3) 

3^-**-Luil 3'° *- ol k 1 3W 

jjJaC- AitiLa j\ 

£La 4 j3L q\A j] La ^ (3k3uj 

j! 3 ^ ( _ s iL aY-ofl 3 ^ k <a\ k j 

L_U^il3 ji JjjLui Cy ^La ^^Ic- Ji j^C- 

ILi 3 ^ 3 li]l 3 LL ) 3 ® aijij 
3AJ AJLakllujI j-lkj Jbu aLLj 3 3 > 3 ^^ 
.3 _ Am oj)\jc.\ j) 


3 S (>iLli L_ii 3^3 3 ^UJi ^ 3 ) 

^kLall 3jg 

lJjjj 3L 3 ^^^ 3 , ^ 3 j3 

33 vi A ojkiLA 

iLi 33 '®Lbj3 ^-Luli (j 3 »» ) 3^ 


35 



di dalam syarat ini, yaitu debu yang memiliki ghubar. 
Sehingga, jika debu tersebut tercampur oleh gamping 
atau pasir, maka tidak diperbolehkan. 

Dan ini sesuai dengan pendapat imam an Nawawi di 
dalam kitab Syarh Muhadzdzab dan at Tashhih. 

Akan tetapi di dalam kitab ar Raudlah dan al Fatawa, 
beliau memperbolehkan hal itu. 

Dan juga sail melakukan tayammum dengan pasir yang 
ada ghubar- nya. 

Dengan ungkapan mushannif "debu", mengecualikan 
selain debu seperti gamping dan remukan genteng. 

Dikecualikan dengan debu yang suci yaitu debu najis. 

Adapun debu musta'mal, maka tidak syah digunakan 
tayammum. 

Fardlu-Fardlu Tayammum 

Fardlunya tayammum ada empat perkara. 

Salah satunya adalah niat. Dalam sebagian redaksi 
matan, menggunakan bahasa "empat pekerjaan, yaitu 
niat fardlu". 

Jika orang yang melakukan tayammum niat fardlu dan 
sunnah, maka dia diperkenankan melakukan keduanya. 

Atau niat fardlu saja, maka di samping fardlu tersebut, 
ia juga diperkenankan melakukan ibadah sunnah dan 
sholat jenazah. Atau niat sunnah saja, maka ia tidak 
diperkenankan melakukan fardlu besertaan dengan 
ibadah sunnah, begitu juga seandainya ia niat sholat 
saja. 

Dan wajib membarengkan niat tayammum dengan 
memindah debu pada wajali dan kedua tangan, dan 
melanggengkan niat hinggah mengusap sebagian wajah. 

Seandainya dia hadats setelah memindah debu, maka 


4 kill k j_jl! JUc. 4j is^J Jaj"*l! 

(^ J' Cy^ 

££^l^il! 4 JI 3 Lkl ^31^6 !1 &j 
dill JJk jljallj 4-kajJl! Jikl 


Jljc- JkJJj ULb-i! f Uhl! ^j 

ojlc- L_lljlll 1_all-aud! JjIj ^Jkj 

i—4jLkluj ojjji 

JjikjJI jAlIalb 

4 j ^<aj‘il! ^>.-11 ki 1 Jkkljuddl L_l!jll! Ui j 




jj\ Jlkll (_uak \ ^Jll!jj b^^k! 


1 kg *vl jjjoiI (Jail! j (_pajal! ^knkll 

oklkaj Jail! 4iua r*l fn«l Jaa9 (_pajal! j! 
AjLa ^jluLj ^1 Jaa3 Jail! j! ILiaj! Jlllkl! 

ok!j-^all ^ ^iS j (jJajal! 


^k^H L_)!jll! J^J kdnll Aid 4 '>Jj 
^j! kill! oli A^alakuil j (jjjl! j 
4_k._jl! 

iJlJ ^1 c_il Jll! Jaj klu 1 " ),w! jlj 


36 



tidak diperkenankan mengusap dengan debu tersebut, 
akan tetapi harus memindah / mengambil debu yang 
lain. 

Rukun yang kedua dan ketiga adalah mengusap wajah 
dan mengusap kedua tangan beserta kedua siku. 

Dalam sebagian redaksi matan menggunakan bahasa 
"hingga kedua siku". 

Mengusap kedua bagian ini (wajah & kedua tangan) 
dengan dua pukulan pada debu. 

Seandainya ia meletakkan tangannya ke debu yang 
lembut kemudian ada debu yang menempel pada 
tangannya tanpa memukulkan tangan, maka sudah 
dianggap cukup. 

Rukun yang ke empat adalah tertib. Maka wajib 
mendahulukan mengusap wajah sebelum mengusap 
kedua tangan, baik tayammum untuk hadats kecil 
ataupun hadats besar. 

Dan seandainya ia meninggalkan tertib, maka 
tayammumnya tidak sah. 

Adapun mengambil debu untuk mengusap wajah dan 
kedua tangan, maka tidak disyaratkan harus tertib. 

Dan seandainya ia memukulkan tangan satu kali ke 
debu dan mengusap wajahnya dengan tangan kanan, 
dan mengusap tangan kanannya dengan tangan kirinya, 
maka hal itu diperkenankan. 

Kesunahan-Kesunahan Tayammum 

Kesunahan tayammum ada tiga perkara. Dalam 
sebagian redaksi matan, menggunkan bahasa "tiga 
khishal". 

Yaitu membaca basmalah, mendahulukan bagian kanan 
dari kedua tangan sebelum bagian kiri dari keduanya, 
dan mendahulukan wajah bagian atas sebelum wajah 
bagian bawah. 


ojjc. Jail 3) 


^juus) dlllillj (jj^) 

(jli-all \ j 


Lag, 


ika Ij ®A j^j 

Jf- 4 - 1 ' y 


1-vA (j) 

4 -^ 3 ^ 

jijSi I jl 3* Cl iA 




yk (jjdjllj L-lIjill Cki Ui j 

l_jjj jj Ja jlidu 

^ICaj L_l!jp 4 jl9C oCjj jlj 

Jjlk. ajj\ liUjj 4 n.an 


^ij (3UI3 4iDij) y\ (4_niuj) 

^Cuii (jCakj 


Cyt (cs'^y^ ^Ljcsisj ^ 

Jc. 1 lag a 

4 Is mi 


37 



Dan muwallah. Maknanya telah dijelaskan di dalam bab 
"wudlu"'. 

Masih ada beberapa kesunahan-kesunahan tayammum 
yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang diperluas 
keterangannya. 

Di antaranya adalah orang yang tayammum sunnah 
melepas cincinnya saat memukul debu pertama. 
Sedangkan untuk pukulan yang kedua, maka wajib 
melepas cincin. 

Hal-Hal yang Membatalkan Tayammum 

Hal-hal yang membatalkan tayammum ada tiga perkara. 

Salah satunya adalah setiap perkara yang membatalkan 
wudlu'. Dan telah dijelaskan di dalam bab "Sebab-Sebab 
Hadats". 

Sehingga, ketika seseorang dalam keadaan 
bertayammum kemudian hadats, maka tayammumnya 
batal. 

Yang ke dua adalah melihat air di selain waktu sholat. 
Dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa 
"wujudnya air". 

Sehingga, barang siapa melakukan tayammum karena 
tidak ada air kemudian ia melihat atau menyangka ada 
air sebelum melakukan sholat, maka tayammumnya 
batal. 

Sehingga, jika ia melihat air saat melakukan sholat, dan 
sholat yang dilakukan termasuk sholat yang tidak gugur 
kewajibannya dengan tayammum -tetap wajib qadla'- 
seperti sholatnya orang muqim, maka seketika itu 
sholatnya batal. 

Atau termasuk sholat yang sudah gugur kewajibannya 
dengan tayammum seperti sholatnya seorang musafir, 
maka sholatnya tidak batal, baik sholat fardlu ataupun 
sunnah. 






y 4 a)\ k ^ i 10 


(JJajJ 

4jljj Laj) li-lki 

CllAkJI L_lUlu! y 


4 xjxan d t.wi aj 1 aa'{\a (jlii 


(jdw.J Jgij 4jjj) y^ (j) 

‘ ^»ll dl3J yy p.Lall 

j\ s-Lall 

4 -a-a n (jjaj t y 4j^kJS (_Jj 3 4dAJjj 


oJiliLa]! oljj) (jl! 

ajLa ol/l\g JaslolV Ids. 

(JLkll y dlHaJ 


ls-S\ {ZtiL \g Uka j! 

ji obU^all dlilii LLkajS (JJajJ ill 

* lii 


Jika seseorang melakukan tayammum karena sakit atau 


jsJ ^Lxuli u]j 


38 



sesamanya, kemudian ia melihat air, maka melihat air 
tidaklah berpengaruh apa-apa, bahkan tayammumnya 
tetap sah. 

Yang ketiga adalah murtad. Murtad adalah memutus 
Islam. 

Shahibul Jaba'ir (Orang yang Memakai Perban) 

Ketika secara syara' tercegah untuk menggunakan air 
pada anggota badan, maka jika pada anggota tersebut 
tidak terdapat penutup, maka bagi dia wajib melakukan 
tayammum dan membasuh anggota yang sehat, dan 
tidak ada kewajiban tertib antara keduanya (tayammum 
& membasuh yang sehat) bagi orang yang junub. 

Adapun orang yang hadats kecil, maka dia boleh 
melakukan tayammum ketika sudah waktunya 
membasuh anggota yang sakit. 

Jika ada penghalang (satir) pada anggota yang sakit, 
maka hukumnya dijelaskan di dalam perkataan 
mushannif di bawah ini. 

Orang yang memakai jaba'ir (perban), jaba'ir adalah 
bentuk kalimat jama'nya lafad jabirah, yaitu kayu atau 
bambu yang dipasang dan diikatkan pada anggota yang 
luka / retak agar supaya bersatu kembali / sembuh, maka 
ia wajib mengusap perbannya dengan air jika tidak 
memungkinkan untuk melepasnya karena khawatir 
terjadi bahaya yang telah dijelaskan di depan. 

Dan orang yang memakai perban harus melakukan 
tayammum di wajah dan kedua tangan seperti yang 
telah dijelaskan. 

Ia harus melakukan sholat dan tidak wajib mengulangi - 
ketika sudah sembuh-, jika ia memasang perbannya 
dalam keadaan suci dan diletakkan pada selain aggota 
tayammum. 

Jika tidak demikian, maka ia wajib mengulangi 
sholatnya -ketika sudah sembuh-. Dan ini adalah 
pendapat yang disampaikan imam an Nawawi di dalam 
kitab ar Raudlah. 


JjU 4jJuj (3 j jjI iil s-ldil 

4jlk_i 




j) ^3 s-Lall (Jhaklml Ic- jAu IaIj 

4a]c. L- lk j jjjlLui 4aic. (jSj al (jll 
L- likW 1 nJ YJ (Jluc-j 


(JjikA rllSj Dull CllAkJll Usi 


4 jjlD jjAakll U- 

C Vu^» is* 




c—1^1. .o j) 

Adi j J ^ j) * . ' j c—). jl c il d'O j 

(jlgalc- 

a <—4 ik/u ^1 j_jj e-Lallj 

; qUH '-A... 


4jAjJ 4^_kj 4'~*d ( f 4Ynjj) 

; q n « 1 AS 

g » 1 >i j (jlS (j! 4aic. oAIc-I Yj 

jp. cijlij ls' 

plV'il f' ■ >■ r. I 


4^9 4lllDi !AAj Ale-! Y'j 


39 



Akan tetapi di dalam kitab al Majmu', beliau 
berpendapat bahwa sesungguhnya kemutlakan yang 
disampaikan jumhur (mayoritas ulama') menetapkan 
bahwa tidak ada perbedaan, maksudnya antara posisi 
perban yang berada pada anggota tayammum dan 
selainnya. 

Perban disyaratkan hams tidak menutup anggota yang 
sehat kecuali anggota sehat yang memang harus 
tertutup guna memperkuat perban tersebut. 

Lushuql[l], ishabah2[2], murham3[3] dan sesamanya yang 
terdapat pada luka hukumnya sama dengan jabirah. 

Yang Boleh Dilakukan dengan Tayammum 

Sesorang harus melakukan tayammum setiap hendak 
melakukan satu ibadah fardlu dan ibadah nadzar.4[4] 
Sehingga ia tidak diperkenankan melakukan dua sholat 
fardlu, dua thowaf, sholat dan thowaf, sholat Jum'at dan 
khutbahnya hanya dengan satu kali tayammum. 

Ketika seorang wanita melakukan tayammum guna 
melayani sang suami, maka bagi dia diperkenankan 
melakukan pelayanan berulang kali dan melakukan 
sholat dengan tayammum tersebut. 

Perkataan mushannif " dengan satu tayammum, 
seseorang diperkenankan melakukan ibadah-ibadah 
sunnah yang ia kehendaki" tidak tercantum di dalam 
sebagian redaksi mat an. 


jjg x5-n\ 1 (JjiUa) j)l j-ak-all ^ (3-S 4jiSJ 
l>»c.i jjjj Li 

Jit. j 


4kij V (jl 0 j.nkll 

<1x5 1 j Y k<5 Y] 


Ia ipu 




4jl ..-ny II j (jjxAHl j 
6 j-jlkJlji ^gic. 


iil ojjAixsj (4 ^x5,n ij) 

(jjj Yj 4^'j <j£ 

jjjj Yj 1 _iljlaj olllxa j)JJ Yj jjjfiljia 

Ig'nirvj 4 » x5-v 

4 \x <n (jl (Jj1n. 11 j))kx5'll d 1X5X5 0 II] olJjAilj 

dlllj oMloll (jjjj xjjj j 


jya ^5.1 j -\x5,n,i jddajjt 4jj3j 

o o i ' 0 " * ' ' S 

(j-a JaSLai 


BAB NAJIS 


1 [1] Sesuatu yang ditempelkan pada luka baik berupa kain, kapas atau sesamanya. 
2[2] Sesuatu yang diikatkan pada luka baik berupa tali atau sesamanya. 

3[3] Obat yang ditabutkan ke luka. 

4[4] Sholat, thowaf da khutbah Jum'at saja. 


40 



(Fasal) menjelaskan najis dan menghilangkannya. Di 
dalam sebagian redaksi, fasal ini disebutkan sebelum 
"Kitab Sholat". 

Najis secara bahasa adalah sesuatu yang dianggap 
menjijikkan. Dan secara syara' adalah setiap benda yang 
haram digunakan secara mutlak dalam keadaan normal 
beserta mudah untuk dibedakan, bukan karena 
kemuliannya, menjijikkannya dan bukan karena 
berbahaya pada badan atau akal. 

Bahasa "mutlak" mencakup najis sedikit dan banyak. 
Dengan bahasa "dalam keadaan normal" mengecualikan 
keadaan darurat. Karena sesungguhnya keadaan darurat 
memperbolehkan untuk menggunakan najis. 

Dengan bahasa "mudah dipisahkan" mengecualikan 
memakan ulat yang mati di dalam keju, buah dan 
sesamanya. 

Dengan ungkapan mushannif "bukan karena 
kemuliannya" mengecualikan mayatnya anak Adam. 

Dengan keterangan "tidak karena menjijikkan" 
mengecualikan sperma dan sesamanya. 

Dengan bahasa "tidak karena membahayakan" 
mengecualikan batu dan tanaman yang berbahaya pada 
badan atau akal. 

Maksudnya, semua barang-barang yang dikecualikan 
tersebut adalah barang-barang yang haram digunakan 
bukan karena najis tapi karena hal-hal yang telah 
disebutkan. 

Macam-Macam Najis 

Kemudian mushannif menyebutkan batasan najis yang 
keluar dari qubul (jalur depan) dan dubur (jalur belakang) 
dengan perkataan beliau, 

Setiap benda cair yang keluar dari dua jalan hukumnya 
adalah najis. Hal ini mencakup benda yang biasa keluar 
seperti kencing dan tanji, dan benda yang jarang keluar 
seperti darah dan nanah. 

Kecuali sperma dari anak Adam atau binatang selain 


laA j l^dljjj CllllulKill jjljj is^ 

L. ll'N ^cidl j j£3a 

Ic-jdj >iLdll ^ jtlill 4jtl AkiiLklllj 

dLk gjiiiaVI l^-ljld <jd- 

V j Igdajj-Ll V jjjdll dj^Li 
(Jac. jl (jci Ia jjjicd V j 

Ia jjjSj Ajoii-klll Jlia ^ ddaj 

Igjll ojjj>Ldl 

Aid-kill (jjljj 

(jxk CCldl Cjell (JSI jlilnll <Ujg Imjj 
die r i j a g Sll ^ 

1 V djii ^ j)k.j 


o js>jj \ id I ^jleilLuiVI 


jjjJadl d ill ill j jCdl jjjldl 

Jac- jl ,jdj 


^jlkll (jjik-iil UailiCa diidadl j£d 
djaj Jjdlj (Jdl 

jA ((jdd (jjldlull cJ^j) 

Jallillj Jjdli eljkdl ^jldllj 

^dll j pallia jeldlj j 
L- )K JJC. (j! jik jl j^a ((33^' Vj) 


41 



anjing, babi dan peranakan keduanya atau salah satunya 
hasil perkawinan dengan binatang yang suci. 


LaA.lk.1 jl 1 la iljJ Laj jjjikj 

jAlla jljjk. 


Dengan bahasa "benda cair", mengecualikan ulat dan 
setiap benda padat yang tidak diproses oleh lambung, 
maka hukumnya tidak najis, akan tetapi terkena najis 
yang bisa suci dengan dibasuh. 


A Lad y j illAi-a j ■}j4ll ^jIaj ^ jk.j 
j^Jaj jjjadjA jA (Jj (jjikdj S^*All 

(Jjoudlj 


Dalam sebagian redaksi diungkapkan dengan bahasa 4=^4 ^ qAull cs4j 

"setiap perkara yang akan keluar" dengan JaUld j &■ 

menggunakan lafadz fi'il mud lari' dan membuang 
lafadz "ma'i' (benda cair). 


Cara Mensucikan Najis 


Membasuh semua jenis air kencing dan kotoran 
walaupun keduanya dari binatang yang halal dimakan 
dagingnya, hukumnya adalah wajib. 


jlj (Cjljj^lj (Jljj^l (Jluc-j) 

(l.iM jj Ij 1 £ 


Cara membasuh najis jika terlihat oleh mata dan ini 
disebut dengan "najis ainiyah" adalah dengan 
menghilangkan bendanya dan menghilangkan sifat- 
sifatnya, baik rasa, warna, atau baunya. 


ClulS j) A 1 j.i\ kill (JluC. Aj£u£j 
(Jljjj (j A jjj* llj olAluAll j 
aJt-la i (Jljj AJjlkJij 1 g jjc. 

J 1 J 1 


Jika rasanya najis masih ada, maka berbahaya. Atau 
yang masih tersisa adalah warna atau bau yang sulit 
dihilangkan, maka tidak masalah. 

Jika najisnya tidak terlihat oleh mata dan ini disebut 
dengan "najis hukmiyah", maka cukup dengan 
mengalirnya air pada tempat yang terkena najis tersebut, 
walaupun hanya satu kali aliran. 

Najis Mukhafafah 

Kemudian dengan bahasa "jenisnya air kencing", 
mushannif mengecualikan perkataan beliau yang 
berbunyi, "kecuali air kencingnya anak kecil laki-laki 
yang belum pernah memakan makanan, maksudnya 
belum pernah mengkonsumsi makanan dan minuman 
untuk penguat badan. Maka sesungguhnya air kencing 
anak laki-laki tersebut sudah bisa suci dengan hanya 
memercikkan air padanya. 

Dalam memercikkan air, tidak disyaratkan harus sampai 
mengalir. 


J J Md kill ki jll 

jjuiaj ^1 kll j j jiuc- 

(^Aj oiAbuLa jjc. AuiLklll j]j 

^^ic. $.Lall £5 jk JjiSjS A i-akMlj alAhAll 

oA^-lj aj/s jl j j *1 11 All 


V)) aJjS (JIjjSM lAaiLsaAll Vi~ni.il 

-J £ 5 ! (^1 »kil l (jsb ^1 ^ - >^>1 1 £jjJ 

^glc. Ij j jkua y j y jfiLa Jjljjj 

l £ 5 ' (4j|4) l5^1' 

(aIIc. pUall jjjj 

e Ull cP+x t^jll ^ JajJjaiJ Vj 


42 



Jika anak kecil laki-laki tersebut telah mengkonsumsi 
makanan untuk penguat badan, maka air kencingnya 
harus dibasuh secara pasti. 

Dengan bahasa "anak laki-laki", mengecualikan anak 
kecil perempuan dan huntsa, maka air kencing keduanya 
harus dibasuh. 

Di dalam membasuh barang yang terkena najis, 
disyaratkan airnya yang didatangkan/dialirkan pada 
barang tersebut jika airnya sedikit. Jika dibalik, maka 
barang tersebut tidak suci. 

Sedangkan jika air yang banyak, maka tidak ada 
bedanya antara barang yang terkena najis yang datang 
atau didatangi air. 

Najis Ma'fu 

Tidak ada najis yang dima'fu kecuali darah dan nanah 
yang sedikit. Maka keduanya dima'fu di pakaian dan 
badan, dan sholat yang dilakukan tetap sah walaupun 
membawa keduanya. 

Dan kecuali bangkai binatang yang tidak memiliki darah 
yang mengalir seperti lalat dan semut, ketika binatang 
tersebut masuk ke dalam wadah air dan mati di Sana. 
Maka sesungguhnya bangkai binatang tersebut tidak 
menajiskan wadah air yang dimasukinya. 

Dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa "ketika 
mati di dalam wadah". 

Perkataan mushannif "terjatuh sendiri", memberi 
pemahaman bahwa sesungguhnya seandainya bangkai 
binatang yang tidak memiliki darah mengalir itu 
dimasukkan ke dalam benda cair, maka berbahaya 
(menajiskan). Imam ar Rafi'i mantap dengan pendapat 
ini di dalam kitab asy Syarh ash Shaghir, namun beliau 
tidak menyinggung masalah ini di dalam kitab asy Syarh 
al Kabir. 

Ketika bangkai binatang yang tidak memiliki darah 
mengalir itu berjumlah banyak dan merubah sifat cairan 
yang dimasukinya, maka bangkai itu menajiskan benda 


t_g,)».'lll d» bill cJSi jjll 

li <1 jj 

j A j u.-ill ^ jkj 

a-Lall Cjjj (jjikjlLall -Lajjdij 

£)g (jll Vida jjlS j)l <jic- 


(jjS (jk £Lall Lai 

ji lljl j (jn-N.1 'dl 


V) c~ LA kill j^a V_$) 

(ji l ~ic. kiS j ^dl (j^ jjjjidl 

l aq » a oVLLall j jpj jl L_ljj 

(^u- ^ v) f j& (ji (U) vi (j) 

■bla CiLaj s.IjV! (ji £lj 111) J-kij c-illlS 

V' 


a-DVI CllLa 111 ^r-hull (jji» } £^3j 


La ^ £5! ^5j aJj! ^ai j 

j& j jka ^jLall (j3 AljLui <1 jjjaaj V 
^lj ^jlaJLall ^£)2ill ^^1 ^*^1^)11 ^»J>kLa 
jj'SU aJLuuJI o^J (_p3£)*jj 


aXLx (jjjii V La 4lixa ClijjS lllj 
4'hiA'i Clk3 j La dsjlc. j 


43 



cair tersebut. 

Ketika bangkai ini muncul dari benda cair seperti 
ulatnya cukak dan buah-buahan, maka tidak menajiskan 
cairan tersebut secara pasti. 

Di samping apa yang telah dijelaskan oleh mushannif, 
masih ada beberapa permasalahan yang dikecualikan 
yang disebutkan di dalam kitab-kitab yang diperluas 
keterangannya, sebagiannya telah dijelaskan di dalam 
"Kitab Thaharah". 

Najis Mughaladhah 

Semua binatang hukumnya suci kecuali anjing, babi, dan 
peranakan keduanya atau salah satunya hasil 
perkawinan dengan binatang yang suci. 

Ungkapan mushannif ini mencakup terhadap sucinya 
ulat yang muncul dari najis, dan memang demikinlah 
hukumnya. 

Bangkai, semuanya hukumnya a dal all najis kecuali 
bangkai ikan, belalang dan anak Adam. Dalam sebagian 
redaksi diungkapkan dengan bahasa "ibn Adam", 
maksudnya bangkai masing-masing barang di atas, 
maka sesungguhnya hukumnya suci. 

Wadah yang terkena liur anjing atau babi, maka harus 
dibasuh tujuh kali dengan menggunakan air suci 
mensucikan, salah satu basuhan dicampur dengan debu 
suci mensucikan yang merata ke seluruh tempat yang 
terkena najis. 

Jika barang yang terkena najis tersebut dibasuh dengan 
air mengalir yang keruh, maka cukup mengalirnya air 
tersebut tujuh kali tanpa harus dicampur dengan debu. 

Ketika benda najis anjing tersebut belum hilang kecuali 
dengan enam basuhan semisal, maka seluruh basuhan 
dianggap satu kali basuhan. 

Tanah yang berdebu -yang terkena najis ini- tidak wajib 
diberi debu -saat membasuhnya- menurut qaul al ashah. 

Najis Mutawasithah 


(Ja. aj-^ ^jLall O'® ^Liall oa& t — '1 *«i la] j 

L*Ja3 A LA Vi kl j 


0 jjfalu (Jjlla-a lA jjfla La ^a ^ illL-ilj 
l. iQ£ 1 g >>»» \ (3a - S.“ ^ jml-a" 

ojlgJall 


jjjkii j cM\ i\ >\L 41 (jijliij) 

(jl jlk. ^a (LaAak.1 (_ja jl 1 aq la Lljli Laj 

(_^a al jlLall a jail (jaLaj AijlLc-j 

allaS j Aid-kill 


alj)kllj dLalall Aljiki 1 g 1 Aliialljj) 
C$1 ^ <j3 ^claill (jJa*j jjj 

oj&lla Igjll 1 g la J£ Alia 


(—111 jlj (_ja p-Ij^I jj) 
((j&lakj) jj^La a. Lai (jilllj-a ^ila 
JaJall jg kill (ji—ll jllll) Al j-s \s\a 


U^T 


341! 


jlk f.La Lai jjjdkakall jjlSi (jll 

ill Aiic. Cilijjk ^ila jj^y* jaSi 

jliaj 


i VI -ynKll AJaiLklll (jjc. ( 3 jj ^3 lalj 
Sa^l j aILic. LgiS (."iLiA ilia ciiiLuic. 


iLsljil! L rvi V aLIjiII juajVlj 
.^cL^aVl C5 iL 


44 



Untuk najis-najis yang lain, maka cukup dibasuh satu 
kali yang di alirkan pada najis tersebut. Dalam sebagian 
redaksi menggunakan bahasa "marratan (sekali)". Tiga 
kali (ats tsalatsu) basuhan adalah lebih utama. Dalam 
sebagian redaksi menggunakan bahasa "ats tsalatsatu" 
dengan menggunakan ta' diakhirnya. 

Air Sisa Basuhan Najis 

Ketahuilah sesungguhnya air basuhan najis setelah 
sucinya tempat yang dibasuh, hukumnya adalah suci, 
jika air tersebut terpisah dari tempat yang dibasuh 
dalam keadaan tidak berubah dan tidak bertambah 
ukurannya dari kadar ukuran sebelumnya besertaan 
menghitung kadar air yang diserap oleh tempat yang 
dibasuh. 

Hal ini jika air basuhan tersebut tidak mencapai dua 
qullah. Jika mencapai dua qullah, maka syaratnya adalah 
tidak berubah. 

Khamer Menjadi Cuka 

Setelah mushannif selesai menjelaskan najis yang bisa 
suci dengan dibasuh, maka beliau berlanjut menjelaskan 
najis yang suci dengan istihalah, yaitu perubahan sesuatu 
dari satu sifat ke sifat yang lain. Beliau berkata, 

Ketika khamer telah menjadi cuka dengan sendirinya, 
maka hukumnya suci. Khamer adalah minuman yang 
terbuat dari air perasan anggur. Baik khamer tersebut 
dimuliakan ataupun tidak. Makna takhallalat adalah 
khamer menjadi cuka. 

Begitu juga hukumnya suci, seandainya ada khamer 
yang berubah menjadi cuka sebab dipindah dari tempat 
yang terkena matahari ke tempat yang teduh dan 
sebaliknya. 

Jika khamer berubah menjadi cuka tidak dengan 
sendirinya, bahkan menjadi cuka dengan memasukkan 
sesuatu ke dalamnya, maka khamer tersebut tidak suci. 


C'll ml k-illj CS^ C5 (jjlia O'® j) 
ojps (jj-»» ) (jij j ojps 

4jjti]l j J (djjti]l j -Die. 

((JiCasij 


ojljia 4 ini y ill 4 JUjjC- (jl jlc-lj 

jlc- dlil^aiul (j! oj&Ua J jiu»..a]l (Jjjsll 
DsD IjlU^aail Du Ijjjj Cjj jlj o jDui 
(Jj.li.ijLa]I 4jjCillJ Ds jIDLa jUlic. I Du jlis 

^Dsll (ja 


La^Jjjtij jl! (jjlils ilu ^1 jl 11 a 




(JlDtllj Dus d <n.o.a\l j3 Dslj 

ADjlaVlj jg Jaj Dsj 3 jD 
.JlaS (_£jkl 4jLua ^11 4jLua (ja j-pal' 

<sDs jxi o.'iVixslI jA j (i jkk]l Clill Vi IDj 

i» aj V ^1 o jJaVll Va jlijJs L_ua]l 

jjjDDa ClulDj jlV ClijU^a cllllkj 

(ClljA 3 s«Vn) jtk 


J cU^» <A) IjJaL Dilip 3] 1 iSj 


1 ALVij (Jj Ig >«Vp 'A jlAU (Jlk'n ^1 ((jj jj 

(jjkj j] jID £ jkj 


45 



Ketika khamer menjadi suci, maka wadahnya pun ,1§-I 1 *jj o jkkJl Csj&A* lilj 

menjadi suci karena mengikut pada khamernya. 


BAB HAIDL, NIFAS DAN ISTIHADLAH 

(Fasal) menjelaskan hukum-hukum haidl, nifas dan 
istihadlah. 

Ada tiga macam darah yang keluar dari vagina 
perempuan, yaitu darah haidl, nifas dan istihadlah. 

Darah Haidl 

Haidl adalah darah yang keluar dari vagina wanita pada 
usia haidl, yaitu usia sembilan tahun atau lebih, dalam 
keadaan sehat, yaitu tidak karena sakit akan tetapi pada 
batas kewajaran, bukan karena melahirkan. 

Ucapan mushannif "dan berwarna hitam, terasa panas 
dan menyakitkan" tidak terdapat di kebanyakan redaksi 
matan. Dalam kitab as Shahhah terdapat keterangan 
"darah sangat panas, warnanya sangat merah hinggah 
berwarna hitam, api membakarnya hinggah api tersebut 
membakarnya". 

Darah Nifas 

Nifas adalah darah yang keluar dari vagina perempuan 
setelah melahirkan. 

Sehingga darah yang keluar bersamaan dengan bayi 
atau sebelumnya, maka tidak disebut darah nifas. 

Penambahan huruf ya' di dalam lafadz '"aqibin" adalah 
bentuk bahasa yang sedikit terlaku, sedangkan yang 
lebih banyak adalah membuang huruf ya'. 

Darah Istihadlah 

Istihadlah, yaitu darah istihadlah adalah darah yang 
keluar dari vagina perempuan di selain hari-hari 
keluarnya darah haidl dan nifas, bukan dalam keadaan 
sehat. 


gUj 

A, •nh x tA V \^ 


Cy* (3* 

Cy?) 3^3 qAA" 

jjc- (j-?) 4 

CS^J ^juii jlifli 

jllll 4lic.ilj ijLil ^jiik 4jJ>Jkk c" l. VIAil 


l_ ipc. ^jlkllj) ^ill 

(siV jll 

llillj V 4113 j! ^ jlklll 

jjfl'i/lj 41115 4jtl l- me. pUl' eiljjj 


jsill (3^) C5^ (4JLiala«iui*in j) 

V (o-Uillj ^ jlkl!) 

4kJLall (Jjy .i ^Ic. 


46 



Masa Haidl 


Minimal masa haidl adalah sehari semalam, maksudnya 
kadar sehari semalam, yaitu dua puluh empat jam secara 
bersambung yang biasa -tidak hams darah keluar 
dengan deras- di dalam haild. 

Maksimal masa haidl adalah lima belas hari lima belas 
malam. 

Jika darah keluar melebihi masa di atas, maka disebut 
dengan darah istihadlah. 

Masa keluarnya darah haidl yang sering terjadi adalah 
enam atau tujuh hari. Yang dibuat pegangan dalam hal 
ini adalah riset / penelitian. 

Masa Nifas 

Minimal masa nifas adalah lahdhah (sebentar). Yang 
dikehendaki dengan lahdhah adalah masa sebentar. Dan 
awal masa nifas terhitung sejak keluarnya seluruh badan 
bayi. 

Maksimal masa nifas adalah enam puluh hari. Dan yang 
lumrah adalah empat puluh hari. Yang dibuat pegangan 
dalam semua itu juga penelitian. 

Masa Suci 

Minimal masa suci yang memisahkan di antara dua 
haidl adalah lima belas hari. 

Dengan perkataannya "pemisah di antara dua haidl", 
mushannif mengecualikan masa pemisah di antara haidl 
dan nifas, ketika kita berpendapat dengan qaul al Ashah 
yang mengatakan bahwa sesungguhnya wanita hamil 
bisa mengeluarkan darah haidl. Karena sesungguhnya 
masa suci yang memisahkan haidl dan nifas bisa kurang 
dari lima belas hari. 

Tidak ada batas maksimal masa suci. Karena terkadang 
ada seorang wanita yang seumur hidup tidak pernah 
mengeluarkan darah haidl. 


(4-^j £jj) liaj (JsS j) 

<c-Ujj 4iujl j J11 a jIaILs 

(_j Alb*JJI (Jl IAiYI 

l^jjUL (Uajj jdc. 4bJkk j) 

AdJal ~v~ni.il 1 gj' 0 j U- 

bllA AiuaJJIj 3 L ' 111 4.i\l-& 


(jb j 1-g-J A) ji j (4 (jjjlUll cJaij) 
Aljll J ‘ '' (j-a (_jjj\UI plAlillj 


(UJj jjjkjji j lAjj jjjiuj j) 

\ lsi)\ frl JJa (34 AAjAJJI j 


jjjj) J^llil (j^Jall lJsSj) 

^ ih3\N 


OH 


Jl 


ua 


l_<1 1 LSI 


All jjiklj 

Of _ „ „ o 

UB IaI (jjjlJjj jjjj (Jj^alal! (jC- 

J jjkj Mil (j^nVl (Jabkll (jl ^tjbaYb 
lAjj 4 hiAk jj jA 


di^A'i Aa3 ^)| loll (^i Ak. Yj) 

3b U jAA olj-Jl 


47 



Adapun lumrahnya masa suci disesuaikan dengan 
lumrahnya masa haidl. Jika masa haidlnya lumrah enam 
hari, maka masa sucinya dua puluh empat hari. Atau 
masa haidlnya lumrah tujuh hari, maka masa sucinya 
tiga belas hari. 


i jm kill pillc. Usi 

kill1 llLu Qia-lkll (jlS (jll 

jl llQj j 


Uajj QdiC- Jalll 


Usia Haidl 


Minimal usia seorang wanita bisa mengeluarkan darah Jjij (aij-all JAiVi j 3(j) 
haidl adalah sembilan tahun hijriyah / qomariyah. (JjiLuj £Lij) kjjUJl 

Dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa "al 
jariyah (wanita)". 


Sehingga, kalau ada seorang wanita yang melihat keluar Qc. - jQ-A 34 jia 

darah sebelum sempurnanya usia sembilan tahun bll Vjj JC ^ j U Kd 

dengan selisih masa yang tidak cukup untuk masa 

minimal suci dan minimal haidl (sembilan tahun kurang 

16 hari kurang sedikit), maka darah tersebut adalah 

darah haidl. Jika tidak demikian, maka bukan darah 

haidl. 

Masa Hamil 


Minimal masa hamil adalah enam bulan lebih lahdhatain gl 'ilakl j (j|j3 3Lj) l3a j (JliaJl 3'j) 
(dua masa sebentar) -waktu untuk jima' dan melahirkan- 


Maksimal masa hamil adalah empat tahun. Masa hamil 
yang biasa terjadi adalah sembilan bulan. Yang dibuat 
pedoman dalam hal ini adalah kejadian nyata. 


l3aj (<illc.j (jjyui 3isJ) (ojufii j) 

Ajukiall j (^^^3 4.».hn) 


Hal-Hal yang Diharamkan Sebab Haidl dan Nifas 


Ada delapan perkara yang haram sebab haidl dan nifas. 
Dalam sebagian redaksi diungkapkan dengan bahasa 
"ada delapan perkara yang haram bagi wanita haidl". 


Lpa*-) cs4j U /Pd' W f J=4j) 

(jiajlkJI 


Salah satunya adalah sholat fardlu atau sunnah. Begitu 
juga sujud tilawah dan sujud syukur. 

Yang kedua adalah puasa fardlu atau sunnah. 


o.Whi 31j ji Ilia3 

3iU jS Llia^S (pjl^ll) (Q) 


yang ketiga adalah membaca Al Qur'an. Dan yang ke 
empat adalah memegang mushaf. Mushaf adalah nama 


£)**) £jljl' (J a«-l j 2) dldlall (j) 

:■ C—Ij) ik/all . .1 aA J i -— S '' 


48 



benda yang bertuliskan firman Allah Swt di antara dua 
tepi. Dan haram membawa mushaf kecuali jika ia 
khawatir terhadapnya. 

Yang kelima adalah masuk masjid bagi wanita haidl jika 
khawatir mengotorinya. 

Yang ke enam adalah thowaf fardlu atau sunnah. 

Yang ke tujuh adalah wathi' / bersenggama. Bagi orang 
yang wathi' di waktu darah keluar deras, maka 
disunnahkan bersedekah satu dinar. Dan bagi orang 
yang wathi' di waktu darah keluar tidak deras, maka 
disunnahkan bersedekah setengah dinar. 

Yang ke delapan adalah bersenang-senang dengan 
anggota wanita haidl yang berada di antara pusar dan 
lutut. 

Sehingga tidak haram bersenang-senang pada pusar dan 
lutut, dan pada anggota selain keduanya menurut qaul 
yang dipilih di dalam kitab syarh al Muhadzdzab. 

Kemudian mushannif menjelaskan keterangan yang 
seharusnya lebih tepat dijelaskan di bab sebelumnya, 
yaitu fasal "hal-hal yang mewajibkan mandi". 

Hal-Hal yang Haram Bagi Orang Junub 

Beliau berkata, "ada lima perkara yang haram bagi 
orang yang junub". 

Salah satunya adalah sholat fardlu atau sunnah. 

Yang kedua adalah membaca Al Qur'an, maksudnya 
yang tidak dinusakh, baik satu ayat atau satu huruf, baik 
pelan-pelan ataupun keras. 

Dikecualikan dengan Al Qur'an, yaitu kitab Taurat dan 
Injil. 

Adapun dzikiran yang terdapat di dalam Al Qur'an, 
maka halal dibaca tidak dengan tujuan membaca Al 
Qur'an. 


lil V) (4 jj) (jjjstill (jjj jJi <4)1 

& < )<-_ L ' -V 

i_jj Qjixsladl (j) 

A : < < j L l ' <al -v 

liLLi jS LLiajS Qjj^LUl 

(Is! cs-^J Cy4 Lpyj (j) 

^411 (JlLsI 

2 55 * £ & * o' 

jUj.3 i. YAn Jj-lLAijl 


alkali (_j a j 


La£3j3 LaJ Yj 1 )ag } ^-LLaiuiYl 1^3 


(jl 4ik La alaliAdl LjWnul 

QjoJlII L_t^^a QLaS L<u3 jSA j 


4 >«/A likll (JUal 

( • LLiiii 

!)Lai ji l&AJ 

Jf- a' (u'j^' (j) 

j! !Q<ai j! (jlS 4 j! 

JlaJYlj aljjjll (jljilli 


YAh Y qI jail Ual 


49 



Yang ketiga adalah menyentuh mushaf, dan terlebih 
membawanya. 

Yang ke empat adalah thowaf fardlu atau sunnah. 

Yang ke lima adalah berdiam diri di masjid bagi orang 
junub yang muslim. 

Kecuali karena darurat, seperti orang yang mimpi keluar 
sperma di dalam masjid dan dia sulit keluar dari masjid 
karena khawatir pada diri atau hartanya. 

Adapun lewat di dalam masjid tanpa berdiam diri, maka 
hukumnya tidak haram, bahkan tidak makruh bagi 
orang junub menurut pendapat al Ashah. 

Mondar mandir di dalam masjid yang dilakukan orang 
yang junub itu seperti berdiam diri di dalam masjid. 

Di kecualikan dengan masjid yaitu madrasah-madrasah 
dan pondok-pondok. 

Hal-Hal yang Haram Bagi Orang yang Berhadats Kecil 

Kemudian mushannif juga istithrad dari menjelaskan 
hukum-hukum hadats besar pada hukum-hukum hadats 
kecil. 

Beliau berkata, haram bagi orang yang memiliki hadats 
untuk melakukan tiga perkara. 

Yaitu sholat, thowaf, memegang dan membawa mushaf. 

Begitu juga kantong dan peti yang di dalamnya terdapat 
mushaf. 

Hukumnya halal membawa mushaf bersamaan dengan 
harta benda, yang berada di dalam kitab tafsir yang 
jumlahnya lebih banyak dari pada Al Qur'annya, di 
dalam dinar, dirham, dan cincin yang berukirkan Al 
Qur'an. 

Seorang anak yang sudah tamyiz dan memiliki hadats. 


(A j (_akdakll Qd) dlltjll ( 

<— nk\ dill] I j QiUiLaJI (j) 

>1. A 

. Q-aSi ojj^ydal Y] 

i—SjU <La 

jl A 

d jjc- Q? ^ Idi 

^tdaYl ^ Yj 3 j j Yi 


dnlS) djiij 


.Jajjllj (jjjjljdl! 


^ISki f^yA Idaji d-&idakll YjJajjml 
j» dldsJI jlflY] i" vw\l 


(d(Jill 

l ik Is* All yjjxAy <. —fll j)lo]Q fiY-l-sall 

Q \xi~v j 

d ik ^ (jjdLaj liflj 


^idai Ai A \xi~s. j 

u' y 


Qjd \ dldLkll Jj^akll ^ik) Yj 


50 



maka tidak dilarang menyentuh mushaf dan papan .q!j§ 4Jailjel ^ jlj c <kh*i ,a 

karena tujuan membaca dan belajar A1 Qur'an. 


KITAB HUKUM-HUKUM SHOLAT 

Sholat secara bahasa adalah do'a. Dan secara syara', 
sebagaimana yang di sampaikan oleh imam ar Rafi'i, 
adalah ucapan dan pekerjaan yang di mulai dengan 
takbir dan di akhiri dengan salam dengan syarat-syarat 
tertentu. 

Sholat yang difardlukan ada lima. Dalam sebagian 
redaksi menggunkan bahasa "sholat-sholat yang 
difardlukan". 

Masing-masing dari sholat tersebut wajib di laksanakan 
sebab masuknya awal waktu dengan kewajiban yang 
diperluas (tidak hams segera dilakukan) hingga waktu 
yang tersisa hanya cukup digunakan untuk 
melakukannya, maka saat itu waktunya menjadi sempit 
(hams segera dilakukan). 

Sholat Dhuhur 

Yaitu sholat Dhuhur. Imam an Nawawi berkata, "sholat 
ini disebut dengan Dhuhur karena sesungguhnya sholat ini 
nampak jelas di tengah hari." 

Awal masuknya waktu sholat Dhuhur adalah saat 
tergelincirnya, maksudnya bergesernya matahari dari 
tengah langit, tidak dilihat dari kenyataannya, namun 
pada apa yang nampak oleh kita. 

Pergeseran tersebut bisa diketahui dengan bergesernya 
bayang-bayang ke arah timur setelah posisinya tepat di 
tengah-tengah, yaitu puncak posisi tingginya matahari. 

Dan batas akhirnya waktu sholat Dhuhur adalah ketika 
bayang-bayang setiap benda seukuran dengan bendanya 
tanpa memasukkan bayang-bayang yang nampak saat 
z awal (gesernya matahari). 

Dhil secara bahasa adalah penutup/ pelindung, engkau 


£g*el 31 l 3^ Dd li-jdj ilc-ell j 

if ~ 0 _ $ * ^ o ^ os y ' o? 

4CulrL-a uiSlill j A Vl'h-a Jlkalj 

Jajljydj ajluiillj 


^cjuiill J £g3j (XjCaj^dall a^li.-ill) 
(^(jjikk) Clll i>i dll 


CllSjll (JjLj i<a 3S 
1 g it I mi La CLlS^ll (_j-a £ji 

A 


CidaL ^5 jjlll (Jll 4jiida £ 5 ! (^Jal!) 

. jlgAll Jaluij ojAlJa IgjY did 

(U-ddlll) (Jla (Jljj IgdSj Jjlj) 

(jdul V f. Laid I Jaluj (_jc- 

Ij] Jaj Lai 3) 
3 j Vn 3 ^-<d dllj d-Sjajj 

£ 3 f ^ 55 '' o * o 

d^ell a jl-ofl JgAld C*J 
31=i lei) j^Jall CllSj is I (e^dj) 

(3'jjil 3^=) 'Jy is^ £ 5 ^ cK 



(_j^bajoi]l 


jiU di 3jij 3-^di 3^lij 


51 



berkata, “aku berada di bawah dhilnya fidan", maksdnya 
perlindungannya. 

Bayang-bayang bukan berarti tidak adanya sinar 
matahari sebagaimana yang di salah fahami, akan tetapi 
bayang-bayang adalah perkara wujud yang di ciptakan 
oleh Allah Swt untuk kemanfaatan badan dan selainnya. 

Sholat Ashar 

Dan Ashar, maksudnya sholat Ashar. Disebut dengan 
sholat Ashar, karena pelaksanaannya mendekatii waktu 
terbenamnya matahari. 

Permulaan waktunya adalah mulai dari bertambahnya 
bayangan dari ukuran bendanya. 

Sholat Ashar memiliki lima waktu. Salah satunya adalah 
waktu fadlilah, yaitu mengerjakan sholat di awal waktu. 

Yang kedua adalah waktu ikhtiyar. Waktu ini diisyarahi 
oleh mushannif dengan ucapan beliau, akhir waktu 
Ashar di dalam waktu ikhtiyar adalah hingga ukura 
bayang-bayang dua kali lipat ukuran bendanya. 

Yang ketiga adalah waktu jawaz. Waktu ini diisyarahi 
oleh mushannif dengan ucapan beliau, dan di dalam 
waktu jawaz hingga terbenamnya matahari. 

Yang ke empat adalah waktu jawaz tanpa disertai hukum 
makruh. Yaitu sejak ukuran bayang-bayang dua kali 
lipat dari ukuran bendanya hingga waktu ishfirar 
(remang-remang). 

Yang ke lima adala waktu tahrim (haram). Yaitu meng- 
akhirkan pelaksanaan sholat hingga waktu yang tersisa 
tidak cukup untuk melaksanakan sholat. 

Sholat Maghrib 

Dan Maghrib, maksudnya sholat Maghrib. Disebut 
dengan sholat Maghrib karena dikerjakan saat waktu 
terbenamnya matahari. 

Waktu sholat Maghrib hanya satu. Yaitu terbenamnya 
matahari, maksudnya seluruh bulatan matahari dan 


(Jj ^3 Lafl (jdadl! (_jlall (jjjJj 

^llid <4)1 4aiLj ^)Jai 

.OJJC. j (jhill 


dll lu d jIaLij (J ^J)j^akll jj 

L-ljJjjtll dlSj lgj^}dali-al 


(<jLall (Jia Jc- oliljjll (Jji j) 

dl 3 j dill j I 4 d/A 11 j 

o® *5-^ ji ** ® 

idlS^jll dJjl Ig j 4ildaall 
d-ildadil 4j jUii j jUlLYi dj3J j 

(Jla Jj jUlLj ^ fijJj) “djaj 


4lj<u 4j jllii j idi3j Clill^llj 

((jdadll L_lj^)C- ^^11 cslj) 


Jj (jllda (Jlall 


^gjj lijokAj jA j dj3j (jjixsLkllj 

I frxIuJ Y disj ^ ( _ 5 iii J 


dllij d dJaluj (J (jL-jJ-alljj) 

L_! j_j>ill dl3j 1 g 


^^jjiAdll c_i^^jc. <3^1^ U'hjjj 

oJikj £-lkd a-llj jdajYj Ig ^ i-a> 1 


52 



tidak masalah walaupun setelah itu masih terlihat 
sorotnya, dan kira-kira waktu yang cukup bagi 
seseorang untuk melakukan adzan, wudlu' atau 
tayammum, menutup aurat, iqomah sholat dan sholat 
lima rokaat. 

Perkataan mushannif jlaLajJ" terbuang dari 

sebagian redaksi matan. 

Ketika kadar waktu di atas sudah habis, maka waktu 
maghrib sudah keluar. Ini adalah pendapat Qaul Jadid. 

Sedangkan Qaul Qadim, dan diunggulkan oleh imam an 
Nawawi, adalah sesungguhnya waktu sholat Maghrib 
memanjang hingga terbenamnya mega merah. 

Sholat Isya' 

Dan sholat Isya'. Isya' dengan terbaca kasroh huruf 
'ainnya adalah nama bagi permulaan petang. Sholat ini 
disebut dengan nama tersebut karena dikerjakan pada 
awal petang. 

Permulaan waktu Isya' adalah ketika terbenamnya mega 
merah. 

Adapun negara yang tidak terbenam mega merahnya, 
maka waktu Isya' bagi penduduknya adalah ketika 
setelah ternggelamnya matahari, sudah melewati masa 
tenggelamnya megah merah negara yang terdekat pada 
mereka. 

Sholat Isya' memiliki dua waktu. Salah satunya adalah 
waktu Ikhtiyar, dan di isyarahkan oleh mushannif 
dengan ucapan beliau, "akhir waktu ikhtiyar sholat Isya' 
adalah memanjang hingga seperti malam yang pertama. 

Yang kedua adalah waktu jawaz. Dan mushannif 
memberi isyarah tentang waktu ini dengan ucapan 
beliau, "dan di dalam waktu jawaz hingga terbitnya fajar 
kedua, maksudnya fajar Shodiq, yaitu fajar yang 
menyebar dan membentang sinarnya di angkasa. 

Adapun fajar Kadzib, maka terbitnya / muncul sebelum 
fajar Shodiq, tidak membentang akan tetapi memanjang 


ji jliljj) >1i\l ((jljJ La pdbaj j) 
*s3b-sall 1 j ju .. i j j j 11 

Lpik. 


ax j j^a lAl i « Q-lLaj j <ljlj 

Jail 

dj.pi 3jli' J Hi 

PI .Vila; lp3j (ji jlll A -\-\ jj j 
.p^YI jp>Iill L_liaLa 


(JjY jLail HjdLa jyxll (jLdxlIj) 

<3 \g lacs! dillj olLLall lZjaaLuj Yib'l 


( jka.i/1 ^jfljuoll d, ll C- 111 1 ^jS j Jj'j) 
chaja jglldl 4ls 1 (jlll 33' llij 

•dej jjdilLi jji 4 l&l (ji. jjS f.l_ujxjl 
pbll 4-ljjsi (jidi Ala d, lj»j j c_ij jxll 


AS jbuiij jLiiid La&.Aa.i (jlllj Ijlj 

.Vila] (1 ji.1 j) AjA tLaidalll 

(J31I dJli Jl pll-LYI 
AjA A jLlij jlja. pillllj 

J foj&f Jill tjii Ji jijji 

1.-o o j I'i lAI (j-ALsall 

'4% 


i pi pi Jail pniii piii ui j 


53 



naik ke atas langit, kemudian hilang dan di ikuti oleh 
kegelapan malam. Dan tidak ada hukum yang terkait 
dengan fajar ini. 


jaJ a-Lalall ^^9 IL&lj ^ jJaJjoLa (Jj LLiajjiJs 
pk-v j 4_xiila 


Asy Syekh Abu Hamid menjelaskan bahwa 
sesungguhnya sholat Isya' memiliki waktu Karahah, 
yaitu waktu di antara dua fajar. 



• LAail 


(ji ,^.al k 

(jAjkjd! (jjj La jAJ 


54 



Sholat Subuh 


Dan Subuh, maksudnya sholat Subuh. Secara bahasa, 
Subuh memiliki arti permulaan siang (pagi). Disebut 
demikian karena dikerjakan di permulaan siang (pagi). 

Seperti halnya sholat Ashar, sholat Subuh juga memiliki 
lima waktu. Salah satunya adalah waktu fndlilnh. Yaitu 
awal waktu. 

Yang kedua adalah waktu ikhtiyar. Mushannif 
menjelaskannya di dalam ucapan beliau, "awal waktu 
sholat Subuh adalah mulai terbitnya fajar kedua, dan 
akhirnya di dalam waktu ikhtiyar adalah hingga is far, 
yaitu waktu yang sudah terang. 


(Jj! Ail j ADlLa J ( Abbal! j) 
<1 jl \ g ]»sl dlI aj oliLal! Cllixiluj 


dl3j lAlb.1 ClllJ jS A hixiS j,.o» llj Igjj 
CllS^ll Jj! f&j A lu^isll 


lAill^aill o Jij jUlil Cll3j /gjlallj 

<jill ji&ll jil=> U-Asj (Jjlj) 
jAj (jUlJl Jl jUniJ J aJJj 


Yang ketiga adalah waktu jawaz. Dan mushannif 
mengisarahkannya dengan ucapan beliau, "dan di 
dalam waktu jawaz, maksudnya disertai dengan hukum 
makruh adalah hingga terbitnya matahari. 


<1 jUiij disj ciiMllj 

^i^ 3 Jj) cs4j) 


Dan yang ke empat adalah waktu jaivaz tanpa disertai 
hukum makruh adalah sampai terbitnya mega merah. 

Dan yang ke lima adalah waktu tahrim (haram), yaitu 
mengakhirkan pelaksanaan sholat hingga waktu yang 
tersisa tidak cukup untuk melaksanakan sholat. 


JL J] 

11 

Jj l&jbL jA j Cll3j (jjixilill j 

igihu YLa CllSjl! (jl 


BAB SYARAT WAJIB SHOLAT 


(Fasal) syarat wajibnya sholat ada tiga perkara. 

Salah satunya adalah Islam. Maka sholat tidak wajib 
bagi kafir asli. Dan tidak wajib mengqadla' ketika ia 
masuk Islam. 

Adapun orang murtad, maka wajib baginya untuk 
melakukan sholat dan mengqadlainya ketika sudah 
kembali Islam. 

Yang kedua adalah baligh. Maka sholat tidak wajib bagi 
anak kecil laki-laki dan perempuan. 


Ajiij oliLall LjljCij ((_] 

Jb i^LLal 1 4J 3k (JlJl) ULJ 

i\i u jiibi Jb 4^4 ij jlLyi jiLi 

* i * ‘A 

lijjaSj alkLil Jic- 1-vA Ij-All lL j 

jjj Jl lib J 


jxba Jb L. i-v'i '3k (£ Jj]I) £jj]| (j) 


A i H.O i 


55 



Namun keduanya harus diperintah melaksanakan sholat 
setelah berusia tujuh tahun jika sudah tamyiz, jika belum 
maka diperintah setelah tamyiz. 

Dan keduanya harus di pukul sebab meninggalkan 
sholat setelah berusia sepulu tahun. 

Yang ketiga adalah memiliki akal sehat. Maka sholat 
tidak wajib bagi orang gila. 

Perkataan mushannif "akal adalah batasan taklif 
(tuntutan syareat)" tidak tercantum di dalam sebagian 
redaksi matan. 

Sholat-Sholat Sunnah 

Sholat-sholat yang disunnahkan ada lima. Dalam 
sebagian redaksi diungkapkan dengan bentuk jama' 
yaitu i j i laa l". 

Yaitu sholat dua hari raya, maksudnya hari ray a Idul 
Fitri dan Idul Adha. 

Dan sholat dua gerhana, maksudnya gerhana matahari 
dan gerhana bulan. Dan istisqa', maksudnya sholat 
istisqa'. 

Sholat Sunnah Rawatib 

Shalat-sholat sunnah yang menyertai sholat-sholat 
fardlu, yang juga diungkapkan dengan sholat sunnah 
ratibah / rawatib, ada tuju belas rokaat. 

Dua rokaat fajar, empat rokaat sebelum Dhuhur dan dua 
rokaat setelahnya, empat rokaat sebelum Ashar, dua 
rokaat setelah Maghrib, dan tiga rokaat setelah Isya' 
yang digunakan untuk sholat witir satu rokaatnya. 

Sholat Witir 

Satu rokaat adalah minimal sholat witir. Dan maksimal 
sholat witir adalah sebelas rokaat. 

Waktu sholat witir adalah di antara sholat Isya' dan 
terbitnya fajar. 




jdc- JUaS lgl££)J ,,jic. (jlj£)jCajj 

(jjik/i L-l-v'l iil ((jial!) Cl^ 




(jCakj £^3j Cl)l_jlLa]l 

CilljJ)'ua.aII 


Cjc- 


Aic. o^ilLsa 




C_flj) t. .k a Y J..O ^ J) * Ail j j 


4 jm\ ill 

£)dc. 4jul_yil 4.V>.allj LCaji 

4a£j 

(jlliaSjj ^>£-laII £Jj'j UaSj 

AaJ (jlliaSjj ^yLaall (Jj 3 £Jjlj oAaj 
oAadjJ jJjJ s-Lulall Aaj ClDIjj ejjjCall 

(oi 1 ? 


ojliSi j jjjil ^jiii oA^.I_jll 

4jt£j SjCc. 
jilaj p.LulaJl "a^l^ Aaj 4j3j j 


56 



Sehigga, kalau ada seseorang melakukan sholat witir 
sebelum sholat Isya', baik sengaja atau lupa, maka sholat 
yang dilakukan tidak di anggap. 

Sholat rawati yang muakad (yang sangat di anjurkan) 
dari semua sholat sunnah di atas ada sepuluh rokaat. 

Yaitu dua rakaat sebelum Subuh, dua rokaat sebelum 
dan setelah Dhuhur, dua rokaat setelah Maghrib dan 
dua rokaat setelah sholat Isya'. 

Sholat Sunnah Selain Rawatib 

Dan tiga sholat sunnah muakkad yang tidak mengikut 
pada sholat-sholat farldu. 

Salah satunya adalah sholat malam. Sholat sunnah 
mutlak di malam hari itu lebih utama dari pada sholat 
sunnah di siang hari. Sholat sunnah mutlak di tengah 
malam adalah yang paling utama. Kemudian di akhir 
malam yang lebih utama. Hal ini bagi orang yang 
membagi waktu malam menjadi tiga bagian. 

Yang kedua sholat Dhuha. Minimal sholat Dhuha adalah 
dua rakaat. Dan paling maksimal adalah dua belas 
rakaat. 

Waktu sholat Dhuha mulai dari naiknya matahari -kira- 
kira setinggi satu tombak- hingga tergelincirnya 
matahai, sebagaimana yang di sampaikan imam an 
Nawawi di dalam kitab at Tahqiq dan Syarh al 
Muhadzdzab. 

Yang ke tiga adalah sholat tarawih. Yaitu sholat dua 
puluh rakaat dengan sepuluh kali salaman di setiap 
malam di bulan Romadlon. Dan jumlahnya sebanyak 
lima tarawihan. 


k1 lj)g *jl 1 AaC» p Lui 3 r . l l 

£ ',0 * 

Aj -lutj 

^ylc- aJ£ dlli (^ya L_ill^>llj 

Clll 

^>4^' ^iLall (3^ 

pl.ui3t.Il Jlkj j 

AjtjLj jjc- (djlL&jjs 33^ dj^Ljj) 

^ jikiii j (cP 

(JjdaSl Jilill Jaluj (Jalll j 

Lj^Lll (3^111 _3 j^y d 14 a ^ 

L^isSj olilda) (j) 

Aitflj a^ylc- ujlil LijliSlj (jLSk£j 

Upfi L^Jlj^) ^g-11 jpliLljl \A 1 ^ J J 

l_)^JL 11 j ^pkMl ^ 5 jjlll (Jls 


( _gJh j ^^Jjljill olilda) d' ill'ill ^j) 
aJ 11 ^ CliUulLij ^)U 13 TJ AjtSj (j 

dll S. 1 jjy L^Iilki.j (jLdd ^ya 


Di setiap pelaksanaan dua rakaat dari sholat tarawih, 
seseorang melakukan niat "sunnah tarawih" atau 
"qiyam Romadlon (menghidupkan bulan Romadlon)". 

Dan seandainya ada seseorang melakukan sholat 
tarawih empat rokaat sekaligus dengan satu kali 
salaman, maka sholat yang ia lakukan tidak sah. 


aIIm I4L, 3£ ^ (j^aLdll 

(jldsusj ^Lj3 jl ^Jjl^Jjll 


^1 oAMj AAjlmllj L^-La Lkjjl ^\l^i 


57 



Waktu sholat tarawih adalah di antara sholat Isya' dan jilaj oilUa (jjj Igjiijj 

terbitnya fajar. 

BAB SYARAT-SYARAT SHOLAT 

(Fasal) syarat-syarat sholat sebelum melakukannya ada l^ja J jkUl 3l! iplLall .LjljUij (jLaa) 
lima perkara. aIUA 

Lafadz "asy syuruth" adalah bentuk kalimat jama' dari iUUU-ll Ail j& j JajA 
lafadz "syarth". Dan syarat secara bahasa adalah 
bermakna tanda. 

Dan secara syara' adalah sesuatu yang menentukan Allc. iplLall A k^ diajjj Us Ic-jUij 
syahnya sholat, namun bukan termasuk sebagian dari l^Ls \jL jjUlj 

sholat. 

Dengan qoyyid ini, maka mengecualikan rukun. Karena y IjL Ajli Ajall I^j ky-j 

sesungguhnya rukun adalah sebagian dari sholat. jMLall 


.la jj)li]l j 


Suci dari Hadats 

Syarat pertama adalah sucinya anggota badan dari y elUacYl ojl^Ja) JjSM JajUJI 
hadats kecil dan besar ketika mampu melakukan. e jaall ale. j jkLa^l (cUiaJl 

Adapun faqidut thohurain (tidak menemukan dua alt AUu^Ua A5kU-^a3 ^jj j jg ksl l aali Usi 
bersuci yaitu air dan debu), maka hukum sholatnya sah AjIc. Sales'll c_sjk.j 

namun wajib baginya untuk mengulanginya -ketika 
sudah mampu bersuci-. 


Suci dari Najis 

Dan suci dari najis yang tidak dima'fu pada pakaian, aIc. cs i*j V Uall (,jj 4U]I) SjlgJa (j) 
badan dan tempat. Mushannif akan menjelaskan yang dilUaUll jfiajUj ul^J uAj v'F csl 
terakhir ini (suci tempat) sebentar lagi. jUVI 

Tempat Yang Suci 


Syarat ke tiga adalah bertempat di tempat yang suci. 


(^Alla jjliUs ^^Ic- dsjSjll) CLslUll (jj) 


Maka tidak sah sholatnya seseorang yang sebagian 
badan atau pakaiannya bertemu najis saat berdiri, 
duduk, ruku', atau sujud. 

Masuk Waktu Sholat 


AjiU yak .J JgiiLs o!ilUa pr iil 

> -j " jj -j ' i* " -j 

j£ j ji a jia j! ^Ua ^3 A-uiLkj A juAj] ji 

aj^ >M ji 


58 



Syarat ke empat dalah mengetahui masuknya waktu 
atau menyangka masuk waktu berdasarkan dengan 
ijtihad. 

Sehingga seandainya ada seseorang yang melakukan 
sholat tanpa semua itu, maka sholatnya tidak sah, 
walaupun tepat waktunya. 

Menghadap Kiblat 

Syarat ke lima adalah menghadap kiblat, maksudnya 
Ka'bah. 

Ka'bah disebut kiblat karena sesungguhnya seseorang 
yang melakukan sholat menghadap padanya. Dan 
disebut dengan Ka'bah, karena ketinggiannya. 

Menghadap kiblat dengan dada adalah syarat bagi 
orang yang mampu melaksanakannya. Dan mushannif 
mengecualikan dari hal ini yang beliau jelaskan dengan 
perkataan beliau di bawah ini. 

Keadaan yang diperkenankan Tidak Menghadap Kiblat 

Diperkenankan tidak menghadap kiblat saat 
melaksanakan sholat di dalam dua keadaan. 

Yaitu saat syiddatul khauf (keadaan genting) ketika 
melakukan perang yang diperkenankan, baik sholat 
fardlu ataupun sunnah. 

Dan yang ke dua adalah ketika melaksanakan sholat 
sunnah di atas kendaraan saat bepergian. 

Sehingga, bagi seorang musafir yang melakukan 
perjalanan yang diperkenankan syareat walaupun 
jaraknya dekat, maka diperkenankan melaksanakan 
sholat sunnah menghadap ke arah tujuannya -walaupun 
tidak menghadap kiblat-. 

Dan bagi musafir yang naik kendaraan, maka tidak 
wajib baginya untuk meletakkan keningnya di atas 
pelana semisal, akan tetapi ia diperkenankan memberi 


jl (CuSjil Jjk.O (j) 

A] j^.} 


(j]j La dlli j-^ 

tllSjH CsLlda 


AjkSj 1 g hi % j Ails d dJala 


.A! jaj o jfO La L jgVi~ni.il j 


(Allkll) JUkilal (dljJ 

jjjll A ^gi) t^>\l 

lliaji JLa jgi ( (.—3 j)k 1' a aL ^g3 

’ lai jl i^LLall dis 


(AIM j)ll ^gic- jlldl ^gi aIsIIII (^j) 


JlajjJl 1 j]j 1 klixi Ijjlu 

oO-saLa a_! 


4‘ig °i> £-daj AjIc- i-ia-jV AjILI! l_jS! jj 
Ac. jV)J ^g-ajj (JJ !xi-a ^gic. 


Of 


> \ o > f 

OJj)^ ,ui 


O^f^D a ^ j) ~s *j 


59 



isyarah saat ruku' dan sujudnya. Namun sujudnya harus 
lebih rendah dari pada isyarah untuk ruku'nya. 


<C. 


Adapun musafir yang berjalan kaki, maka ia harus 
menyempurnakan ruku' dan sujudnya, menghadap 
kiblat saat melakukan keduanya, dan tidak berjalan 
kecuali saat berdiri dan tasyahud. 


j) x j t vA 133 

34 V) Vj 1 <>g j3 4 lydl (JjaiLuijj 

a,)g >m‘i j 4-aU5 


BAB RUKUN-RUKUN SHOLAT 


(Fasal) menjelaskan rukun-rukun sholat. Sedangkan 
pengertian sholat secara bahasa dan istilah syara' sudah 
dijelaskan di depan. 

Rukun-rukun sholat ada delapan belas rukun. 


/oVtLall (JJLaS) 

Ic-jjoij 4jtl 


Niat 

Salah satunya adalah niat. Niat adalah menyengaja 
sesuatu berbarengan dengan melaksanakan-nya. Tempat 
niat adalah hati. 






t \\&W 1 S rj 


Ketika sholat fardlu, maka wajib niat fardlu, menyengaja 
melaksanakannya dan menentukannya semisal Subuh 
atau Dhuhur. 

Atau sholat sunnah yang memiliki waktu tertentu 
seperti sholat rawatib atau sholat yang memiliki sebab 
seperti sholat istisqa', maka wajib menyengaja 
melaksanakannya dan menentukannya, tidak wajib niat 
sunnah. 


4li C. A j a'A CliilS (jll 

pr nsi (j-? 1 g liuu j Ig -iLsoSj 43-^3^' 

J~" ' '* t 

VcLa jl 


ji 4jjl jfl idiSj rlili oVLLall dul£ ji 

. C_1^. J f 1 q . . L . N (,_ ' *. dill 

' * ' } > 


Berdiri dalam Sholat 


Rukun kedua adalah berdiri jika mampu melakukannya. 

Jika tidak mampu berdiri, maka wajib duduk dengan 
posisi yang ia kehendaki, namun duduk iftiras adalah 
yang lebih utama. 

Takbiratul Ihram 


<11c. (Is jjall jUill) (j) 


0.3 jit3j p.Luj d VlS 3x3 ^llllt (jc- 34^° 

(jdasi lljjjlLa 


Rukun ketiga adalah takbiratul ihram. Bagi yang 
mampu, maka wajib mengucapkan takbiratul ihram, 
yaitu dengan mengucapkan "Allahu Akbar". 


(3 3 kVI * 34 ^) ^i-illil! (j^) 
"3^1 liii" Jjij 3I jiili jilii 


60 



Maka tidak sah jika dengan mengucapkan "Ar Rahmanu 
Akbar” dan sesamanya. Dan dalam takbiratul ihram, 
tidak sah mendahulukan khabar sebelum mubtada'- nya 
seperti ucapan seseorang " Akbarullahu". 

Barang siapa tidak mampu mengucapkan takbiratul 
ihram dengan bahasa arab, maka wajib menterjemahnya 
dengan bahasa yang ia kehendaki, dan tidak 
diperkenankan baginya untuk berpindah dari takbiratul 
ihram kepada bentuk dzikiran yang lain -semisal lafadz 
"alhamdulillah"-. 

Dan wajib membarengkan niat dengan pelaksanaan 
takbiratul ihram. 

Adapun imam an Nawawi, maka beliau memilih bahwa 
cukup dengan hanya berbarengan secara ‘urf, yaitu 
sekira secara ‘urf ia sudah dianggap menghadirkan 
sholat -di dalam hati saat takbiratul ihram-. 

Membaca A1 Fatihah 

Rukun ke empat adalah membaca A1 Fatihah, atau 
gantinya bagi orang yang tidak hafal A1 Fatihah, baik 
sholat fardlu ataupun sunnah. 

Bismillahirrahmanirrahim adalah satu ayat penuh dari 
surat A1 Fatihah. 

Barang siapa tidak membaca satu huruf atau satu 
tasydid dari surat al Fatihah, atau mengganti satu huruf 
dengan huruf yang lain, maka bacaannya tidak sah, 
begitu juga sholatnya jika memang sengaja 
melakukannya. Jika tidak sengaja, maka bagi dia wajib 
mengulangi bacaannya. 

Wajib membaca surat Al Fatihah tertib. Yaitu dengan 
membaca ayat-ayatnya sesuai dengan urutan yang 
sudah diketahui. 

Dan juga wajib membacanya secara muwallah (terus 
menerus), yaitu sebagian kalimat-kalimat Al Fatihah 
bersambung dengan sebagian yang lain tanpa ada 




"ail 


(-11 S ic. Yj p-Ui AJd 


i.\^y i jiikil csjP uij 

JjjkaklLuJs 4ji ll> Cnkj 

' ;ilL=Al 


(AkjLal! (J) 

ji Cliilii 1 g AW iY 


kLalS (Ig La j) 


W}k 4 ViUll JaLuii 


i_ 

Ju kdajS 

V) JJE- L>? qA>x n l^jL&K 


61 



pemisah kecuali hanya sekedar mengambil nafas. 


Sehingga, ketika di antara muwallah terpisah / diselah- 
selahi dzikiran yang lain, maka hal itu memutus bacaan 
muwallah surat A1 Fatihah. 

Kecuali bacaan dzikiran tersebut berhubungan dengan 
kemaslahatan sholat, seperti bacaan "amin" yang 
dilakukan makmum di tengah-tengah bacaan A1 
Fatihahnya karena bacaan A1 Fatihah imamnya, maka 
sesungguhnya bacaan "amin" tersebut tidak sampai 
memutus muwallah. 

Barang siapa tidak tahu atau kesulitan membaca surat A1 
Fatihah karena tidak ada pengajar semisal, dan ia bisa 
membaca surat yang lain dari A1 Qur'an, maka bagi dia 
wajib membaca tujuh ayat secara runtut ataupun tidak 
sebagai ganti dari surat A1 Fatihah. 

Jika tidak mampu membaca A1 Qur'an, maka wajib bagi 
dia untuk membaca dzikir sebagai ganti dari A1 Fatihah, 
sekira huruf dzikiran tersebut tidak kurang dari jumlah 
huruf A1 Fatihah. 

Jika tidak bisa membaca A1 Qur'an dan dzikiran, maka 
wajib bagi dia untuk berdiri selama kadar ukuran 
membaca A1 Fatihah. 

Dalam sebagian redaksi diungkapkan dengan bahasa 
"dan membaca A1 Fatihah setelah 
bismillahirrahmanirrahim, dan basmalah adalah satu 
ayat dari A1 Fatihah." 

Ruku' 

Rukun ke lima adalah ruku'. 

Minimal fardlunya ruku' bagi orang yang melakukan 
sholat dengan berdiri, mampu melakukan ruku', berfisik 
normal, dan selamat / sehat kedua tangan dan kedua 
lututnya, adalah membungkuk tanpa membusungkan 
dada (degek : jawa) dengan ukuran sekira kedua telapak 
tangan bisa menggapai kedua lutut seandainya ia 
hendak meletakkan kedua telapak tangannya di atas 


Igj^l ji (jjj jflall Qjl 

A jflall (jtu (j) V) 

o«.ljil 4'iVill olliil (jj-al'iS 

oVtjAl! 4jll 4-aLal 


^ail aIIc. ciijakj jl 4_kjlall 04^ ily*j 
44 j u'j^l (ja Ufc jjC. j illLa 
<kjll]l (jc- 14a jc- 4jlljia 41c- 

4 l jirus jl 


14 c. j£aj jl jilt jc- u 4 

1 g a J jk QC- V *■ -'4 ' 


jaa ciaj IjSa ^j 4lja (j>«k 1 kl (jla 

4_kjllil 


a*J 4 Vil 411 ooljSj ^djiill (jjiat \ j 

1 gLa 4_)1 is&J ^aJ^. jll (j-ka. jit “41 


(; t (i) 

jfljll Jk. jail ^jlll -y^aja cJs'j 

J-iklj (jl ViTAjj 4 jIj 4ql-vlt 

"/ J o ' \ **o ^ ^ O' 

jl a VTKj 4jikl j jL jaa (jjAljjt 

l 4 1 * >>»j al jl 


62 



kedua lututnya. 

Jika tidak mampu melakukan ruku' seperti ini, maka 
wajib bagi dia membungkuk semampunya dan memberi 
isyarah dengan matanya. 

Ruku' yang paling sempurna adalah orang yang 
melakukan ruku' meluruskan punggung dan lehernya 
sekira keduanya seperti satu papan yang lurus, 
menegakkan kedua betisnya, dan memegang kedua 
lutut dengan kedua tangannya. 

Rukun ke enam adalah thuma'ninah di dalam ruku'. 
Thuma'ninah adalah diam setelah bergerak. 


Mushannif menjadikan thuma'ninah sebagai salah satuh 
rukun dan rukun-rukunnya sholat. Dan imam an 
Nawawi berjalan pada pendapat ini di dalam kitab at 
Tahqiq. 

Sedangkan selain mushannif menjadikan thuma'ninah 
sebagai haiat yang menyertai sholat. 

I'tidal 

Rukun ke tujuh adalah bangun dari ruku' dan i'tidal 
berdiri tegap sesuai keadaan sebelum ruku', yaitu 
berdiri bagi orang yang melakukan sholat dengan 
berdiri dan duduk bagi orang yang tidak mampu 
berdiri. 

Rukun ke delapan adalah thuma'ninah di dalam i'tidal. 

Sujud 

Rukun ke sembilan adalah sujud dua kali di dalam 
setiap rakaat. 

Minimal sujud adalah sebagian kening orang yang 
sholat menyentuh tempat sujudnya, baik tanah atau 
yang lainnya. 

Sujud yang paling sempurna adalah membaca takbir 
tanpa mengangkat kedua tangan ketika turun ke posisi 
sujud, meletakkan kedua lutut, kemudian kedua tangan, 
lalu kening dan hidungnya. 


cs^' 

lii t5 Jc. 

A 3^ 


Uaji j 

> ^ »v 0 -. 

“34^ 



O.A 2 J J 

A (jl <-" nk 1 

4 Q \CL J 


4j^ii A jT3j .Ik! j 4jalla 

> 0 '. „ 

< _Ia-SSJJ 



(4q3 

) ^3^ 


1 ^ (J* > i d-S 

lL*=u 3 j 





4iu\j 

4_uA l^ika-l i_alkakll 

jAi 



jiijbu 


t> (<^3') (j) 

,jl£ Udll j) 

3 

jJllI 3 g “lie. 


(jc. 




A g ji-N \ j 


^7o '2 ' at'' ' o '** o& 


63 



Rukun ke sepuluh adalah thuma'ninah di dalam sujud, 
sekira beban kepalanya mengenai tempat sujudnya. 

Dan tidak cukup hanya menyentuhkan kepalanya ke 
tempat sujudnya. 


jJl'Nkill (daS ddiibklallj (jj 

dj3j Jaj eCjkhi 3i-4 Cldikd 

xji ,* . .0 juo djjjl^) ^jjjICjo- 4 £giSj Vj 


Bahkan harus agak menekannya sekira seandainya ada 
kapas di bawah kepalanya, niscaya akan tertekan, dan 
bebannya akan terasa di atas tangan seandainya 
diletakkan di bawahnya. 


VllLa (jJaS dikli jjl^, j] C'nkj 3-4-kdJ 3^ 
CluCa^)3 j] Cj l ^Jb ojji U»ftiV 


f •• o 

4 < 


Duduk di Antara Dua Sujud 


Rukun ke sebelas adalah duduk di antara dua sujud di 
setiap rakaat, baik sholat dengan berdiri, duduk atau 
tidur miring. 


U-4 jdtb (gS liJI (j) 

Ddls b-x JIjjuj ditSj (_]S ^ (jjj.whill 

Ik y.ki 


bb jl lac-ls j! 


Minimalnya adalah diam setelah bergeraknya anggota- 
anggota badannya. Dan yang paling sempurna adalah 
menambahi ukuran tersebut dengan do'a yang datang 
dari Rosulullah Saw saat melakukannya. 

Sehingga, seandainya ia tidak duduk di antara dua 
sujud, bahkan posisinya hanya lebih dekat pada posisi 
duduk, maka duduk yang ia lakukan tidak sah. 

Rukun ke dua belas adalah thuma'ninah di dalam 
duduk di antara dua sujud. 

Duduk Terakhir dan Tasyahud 

Rukun ke tiga belas adalah duduk yang terakhir, 
maksudnya duduk yang diiringi oleh salam. 

Rukun ke empat belas adalah tasyahud di dalam duduk 
yang terakhir. 

Minimal tasyahud adalah 

l_nlc. dliliijjj <4)1 dJtkjj 3-4^ 4 jI ClJjIc. di) C'lljViil’’ 

lAakJi (ji Og llii j dill V) di] V j)i 4iS <4)1 Cldc- j 

"Jil 3i^j 

"Segala hormat milik Allah, semoga keselamatan, rahmat 
Allah dan keberkahan-Nya atas Engkau umhai Nabi. Semoga 
keselamatan atas kami dan hamba-hamba Allah yang sholih. 


didSlj djLCaC-i .ikj j)j£>jui dlsij 

dd3 Cjl s-lc. 3ld dUc l ^b oCldjll 


(_]] 3^ (jdd<Wkill jjdj (july, 1 kl jis 

' "** O-J * i> o 


(dla dnjlkkillj jj Zb ^jllll jj j) 
jjjjay. >m\ 1 jjdd (_jj ji^Jl 


(j\ 3^3^34) ciill3 1 (jj 

pUl daakj £$3^ 
csl £s' -4-^4') jbb £jljll (j^ 

C V1 (jjjjlkll 

Igji ^3 Ujj di) c'lljVill” 4ii\l 3^3 

1 ijic. dliliijjj <4 jI ddkjj 34^1 
di] V ji •^-‘-4 dill cldc- ii _Jbj 

"<4)1 33^ J IckkJs (ji Og di j <4il VI 


64 



Saya bersaksi tidak ada tuhan selain Allah, dan saya bersaksi 
sesungguhnya Muhammad adalah utusan Allah" 


Tasyahud yang paling sempurna adalah 

Igjl dljlc. 4i) sllkikll slllj4.Ml C)kjli41 d)1 jVill’’ 

ag >1il (jj'vll lsi\\ <4)1 aide- j 14k. £Vll41 <4)1 *d4Lj)j 

."4)1 Jikj fk4J> y A^klj 4)1 VI <1 V y 

"kehormatan yang diberkahi dan rahmat yang baik hanya 
milik Allah. Keselamatan, rahmat Allah dan keberkahan-Nya 
semoga atas Engkau wahai Nabi. Keselamatan semoga atas 
kami dan hamba-hamba Allah yang sholih. Saya bersaksi tidak 
ada tuhan selain Allah. Dan saya bersaksi nabi Muhammad 
adalah utusan Allah." 


dkjl441 £4*311" 42&1 

Igjl dhk pil41 dJD dllklall djljiLaJl 

14k. pildl 4jlfk)jj <4)1 ■‘dakjj ^jjll 
4 JI V (ji ag di (jlaJlLidl <4)1 alk. ^^k-j 
."<4)1 (Jjkj) 14444 J agliiij 4)1 VI 


Bacaan Sholawat 


Rukun ke lima belas adalah membaca sholawat untuk 
baginda Nabi Saw di dalamnya, maksudnya di dalam 
duduk yang terakhir setelah selesai membaca tasyahud. 

Minimal bacaan sholawat untuk baginda Nabi Saw 
adalah 

"ya Allah, berikanlah rahmat key ada Nabi Muhammad" 
Perkataan mushannif di atas memberitahukan bahwa 
membaca sholawat untuk keluarga Nabi Saw hukumnya 
tidak wajib, dan memang demikian bahkan hukumnya 
adalah sunnah. 


^jlll (^yk. oVllkl) jdc. (_yi4-4.ll 
(jjjjl’vll ^^3 [c} (Aa3 ^l4j <lk <4)1 

ag2411 iyil 4u jjkVl 
Aak- 4)1 ^11.-i ^gkl ^g-k oVlkall cJlij 

"axj-vxi (^gk- 4^3 ^1" ^Lj 

oVLLall y 1 _aldkill 4*4Ij 

<4u *t'’M 4 JVl 


65 



Salam, Niat Keluar Sholat dan Tertib 

Rukun ke enam belas adalah membaca salam yang 
pertama. 

Dan wajib mengucapkan salam dalam posisi duduk. 

Minimal ucapan salam adalah ucapan " fife ^iHdr'satu 
kali. Dan ucapan salam yang paling sempurna adalah 
"diil plL^'clua kali, yaitu ke kanan dan ke 

kiri. 

Rukun ke tujuh belas adalah niat keluar dari sholat. Dan 
ini adalah pendapat yang marjuh (lemah). 

Ada yang mengatakan bahwa niat keluar dari sholat 
hukumnya tidak wajib, dan inilah pendapat al ashah. 

Rukun ke delapan belas adalah melakukan rukun-rukun 
sholat secara tertib, hingga di antara tasyahud yang 
terakhir dan bacaan sholat untuk baginda Nabi Saw di 
dalam tasyahud akhir. 

Ungkapan mushannif "sesuai dengan apa yang aku 
jelaskan" mengecualikan kewajiban mem barengkan niat 
dengan takbiratul ihram, dan membarengkan duduk 
terakhir dengan tasyahud dan bacaan sholawat untuk 
baginda Nabi Saw. 


4 A lhi.1 C. 

(JLa. £-Uul L-ia-j j 

1 jlaj (jjjj-a "dl)l 4Ak.jj 

Yba. / . ' : j 

(_yxs Alj) yic- £jlidl (j) 

j ^ Aij y\ dlli d l-yj V lJjSj 

(u^jVI y-yjj 2 ) byAll (j) 
oYlLallj jj^VI pi drill (jjU 

^-v V*j 4 lie, iUll ^ \ls~i 

<Ls ^ Vi'nuj Ds ls^) 

^Ij^kYI 4 j 1]I b_ijA.j 

jPXls\W j pi i«M\ jjAYI (jjjjisdl Ajj^Laj 
4 ilc. 4All y. ^ n \ 1 ^ \r. 


BAB KESUNAHAN-KESUNAHAN SHOLAT 


Adzan dan Iqamah 


Kesunahan-kesunahan sebelum pelaksanaan sholat ada 
dua perkara. 

Yang pertama, adzan. Secara bahasa adzan berarti 
memberitahu. Dan secara syara' adalah dzikiran tertentu 
guna memberitahu masuknya waktu sholat fardlu. 


l$ja 1 1 inn) 0 YIL 2 JI (j) 

(j\ j. nli 

lc.j2ij Ail jkj 0l)!\ 

y . —y j 3 j— a^Lc. Yd 


Lafadz-lafadz adzan dibaca dua kali kecuali lafadz 
takbir di permulannya maka dibaca empat kali, dan 
kecuali lafadz tauhid di akhir adzan, maka dibaca satu 


VI 


J £f> 


,11 AJJ] jLSll VI 




Akili 


.AaJjS 


66 



kali. 


Dan yang kedua adalah iqamah. Iqamah adalah bentuk 
masdar dari fi'il madli aqama. Kemudian dijadikan nama 
sebuah dzikiran tertentu. Karena sesungguhnya dzikiran 
tersebut digunakan untuk mendirikan sholat. 
Masing-masing dari adzan dan iqamah hanya 
disyareatkan / dilakukan untuk sholat fardlu. Sedangkan 
sholat yang lain, maka di kumandangkan dengan bahasa 
"as shalatu jami'ah". 

Kesunahan Setelah Masuk Sholat 


Kesunahan-kesunahan di dalam sholat ada dua perkara, 
yaitu tasyahud awal dan qunut di dalam sholat Shubuh, 
yaitu saat i'tidal rakaat kedua dari sholat Subuh. 


Secara bahasa qunut bermakna do'a. Dan secara syara' 
adalah dzikiran tertentu, yaitu 


Clnalc. due* (j-<ua 


Dan qunut di akhir sholat witir pada separuh bulan 
kedua dari bulan Romadlon. 


Qunut di dalam sholat witir ini sama seperti qunutnya 
sholat Subuh yang sebelumnya di dalam tempat dan 
lafadznya. 

Qunut tidak harus menggunakan kalimat-kalimat qunut 
yang telah dijelaskan di atas. Sehingga, seandainya 
seseorang melakukan qunut dengan membaca ayat A1 
Qur'an yang mengandung doa dan ditujukan untuk 
qunut, maka kesunahan qunut sudah hasil. 


4j ^ -J ( Qo'uS'z' 1 J ) 

^1 ^qiL) 4 jS/ ^)5dll 

Ajsll'lMj (jliVl lJS L<d!j 

LgJ Uiij 

4 x A k 


2jlll (jUjiu ckj) Ig hki (j) 

Jlajc-I ^ £ 5 ! ^ ciy^jillj JjVl 

<lxs 4jjlall 4jtfQ)l! 

(_ya ilc-Cll 4jd ^A j 
Clnl'iA JAj 

Clualc- Q-<ua 


J^') Qk' (J5?) (j) 

(ijLdusj ^Cu qa 


4 \Ka ^ u^ill ClijiaS JAj 


CluS jil AlAld! djjill Cil/dS (jitlii 


Cjjjill CAj j «.lc.C (JxuCalu 4jLj 


ijjkl! 4iui 


67 



Sunnah Haiat 


Sunnah haiat- nya sholat ada lima belas perkara. Yang 
dikehendaki dengan haiat ialah bukan rukun dan bukan 
sunnah ab'adl yang diganti dengan sujud sahwi -ketika 
ditinggalkan-. 

Yaitu mengangkat kedua tangan saat takbiratul ihram 
hingga sejajar dengan kedua pundak. 

Dan mengangkat kedua tangan ketika hendak dan 
bangun dari ruku'. 

Meletakkan tangan kanan di atas tangan kiri. Dan 
keduanya berada di bawah dada dan di atas pusar. 

Do'a tawajjuh, maksudnya ucapan orang yang sholat 
setelah takbiratul ihram yang berbunyi, 

"^dl (jJbjYl j ££a1] > 3 *•" 'j >j” 

Yang dikehendaki adalah setelah takbiratul ihram, 
orang yang sholat membaca doa iftitah, baik ayat di atas 
ini atau yang lainnya dari bentuk-bentuk doa istiftah 
yang datang dari Rosulullah Saw. 

Membaca isti'adzah (ta'awudz) setelah membaca doa 
tawajjuh. 

Kesunnah isti'adzah sudah bisa hasil dengan setiap 
lafadz yang mengandung ta'awudz (memohon 
perlindungan Allah). 

Dan do'a ta'awudz yang paling utama adalah, 

"^ia.j>]! (jllaJjudl j)>s djU jjC-i" 

"aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan yagn 
terkutuk." 

Mengeraskan suara di tempatnya, yaitu di dalam sholat 
Subuh, dua rakaat pertama sholat Maghrib dan Isyat, 
sholat Jum'at dan dua sholat hari ray a. 

Memelankan suara di tempatnya, yaitu di selain tempat- 
tempat yang telah disebutkan di atas. 


Us l^jl ng } Aljij oYtLa]! 

Ajkkn 1 a >i3i \ Y j US j (jUl 

jAk (^lj)kYl ojijSj Ajc. (jjAp]! £ij 

Aic.j (p jS^l! jjjAd! Aij (j) 

4jLa £ij>]!) 

j)Uj£jj (JUsUJI ^^Ic- jjUodl ^-Aajj 

4jj)ijj jjjaj ojAUa UiVi 

^j^kldl Ujac- (jlUaJdl <Jj3 (4_k.jp]! j) 

All!^kudl £^U] [q g j 

."^d! (jAajV'j 

^j>kj]l A*J (jlLajdl (JjU (jl Aljjkllj 
UUa lAjpc- jS 4 jY! oAA ^UlisYl o-lc-A 

^UkUY' (ji Ajj 

4k.jUl A*j (oAIaIuiY I j j 


Ajid]! (_]Ui>1sJ Jad (JfL j 


(jUaUd! (jx1 dbU Ajc-I" (JUaSYIj 


^pUall j (4je-AbjAs 
(jlAj*\! j 4iuoad! j <sUUd! j L_j)*-d! Uljl j 


(^Ul lAc. l-o jAj (4je-Aa^o 


68 



Ta'min yaitu ucapan "amin" setelah selesai membaca 
surat A1 Fatihah bagi yang membacanya di dalam sholat 
dan selainya, akan tetapi di dalam sholat lebih 
dianjurkan. 

Seorang makmum sunnah membaca "amin" 
berbarengan dengan bacaan "amin" imamnya dengan 
mengeraskan suara. 

Membaca surat setelah membaca surat A1 Fatihah bagi 
seorang imam atau orang yang sholat sendiri di dalam 
dua rakaatnya sholat Subuh dan dua rakaat pertamanya 
sholat yang lain. 

Membaca surat itu dilakukan setelah membaca surat A1 
Fatihah. Sehingga, seandainya seseorang mendahulukan 
membaca surat sebelum membaca A1 Fatihah, maka 
bacaan suratnya tidak dianggap. 

Bacaan takbir saat turun ke posisi ruku'. 

Dan saat mengangkat, maksudnya mengangkat 
punggung dari posisi ruku'. 

Bacaan "aA«k kill ketika mengangkat kepala 

dari ruku'. 

Dan seandainya seorang yang sholat mengucapkan l>* 
”4} dll! A-ok" "barang siapa memuji Allah, maka 
semoga All ala mendengar pujiannya", maka sudah 
mencukupi. 

Makna "a-^k (j'A dill £kd" adalah semoga Allah 
menerima pujian darinya dan memberi balasan atas 
pujiannya. 

Ucapan musholi (orang yang sholat) " •kkJI dll Ujj" 
ketika sudah berdiri tegap. 

Membaca tasbih di dalam ruku'. Minimal sempurna di 
dalam bacaan tasbih ini adalah isjj <jl A U t l "tiga 

kali. 

Membaca tasbih di dalam sujud. Minimal sempurna di 
dalam bacaan tasbih ini adalah " cs -lk^l t j lklm "tiga 


4 Uil all (jd-al (JjS (^j-LaUill j) 

olid .Ml (jSl lAjic-j IgJjUil 




> jj 4-al_al (jJ-dd £_^aLall 


4j 


(4 Uil all -ikd ojjlull op. \j)& j) 

I&jjc- ^aljl j ^iLall 


^da jia 4 ki\111 ojjlull op. I,jj£jj 

L- ihiVl ^1 1 g jlc. OjJlill 


p (u-klkll .Aic. Udji&llj) 

pJ^jll (ja c-jlLall ,*ij (Is I (^ajllj) 

^a_jj (jdk (oJLak dill £xdu (Jj5j) 

4_dllj 

"4j dill A<ak (Dd" Jll jlj 


4da dill Jjaj" -lak (_jkl dill ^alu ^ik aj 
"djic. oljjlkj odak 

Id) (ddkll dll ddj) ^gllxakll (JjSj 

Udla dal^aljl 

jLaSlI ^dij (jpjfljl! ^ t-nldl l j) 
ifililj "^ulakll plklL” ^Ikdll Id* 

(jLaSill ^^jdij (jj)>lull)) £_a kiidnll (j) 
ifililj isj'j (jlkdlu" 4da 


69 



kali. 


Untuk dzikiran yang paling sempurna di dalam bacaan 
tasbih saat ruku' dan sujud sudah mashur. 


Jjj'n *dl j ^ i u k\ i £^3 


1« o > J. ^ 


Meletakkan kedua tangan di atas kedua paha saat 
duduk tasyahud awal dan akhir. 


Dengan membuka tangan kiri sekira ujung jemarinya 
sejajar dengan lutut. 


(jjAall 

jlkVIj JjVl 42S11 


dulluj Cluk-i Alii (kikm) 


Dan menggenggam tangan kanan, maksudnya 
jemarinya, kecuali jari telunjuk tangan kanan. 


V]) lgjtll_Lai £ 5 ! Alii 

^jJaJI i^ya (4 •yjnu.all 


Maka ia tidak menggenggamnya, karena sesungguhnya Jlk IgJ l*ilj (1$j jldl 4 j\ 1) 1 g 1>\ /<u ill 
ia akan menggunakannya untuk isyarah, "dill VI" Jjl Ijc. dlllj (1 1$2uJa ) 4jj£ 
mengangkatnya saat mengucapkan tasyahud, yaitu 
ketika mengucapkan kalimat " 4 lll VI". 


Dan hendaknya ia tidak menggerak-gerakan jari <_$aii Vj jll Vj 

telunjuknya. Jika ia menggerak-gerakannya, maka .jl-tLaVl AlilLa 

hukumnya makruh dan sholatnya tidak sampai batal 
menurut pendapat al ashah. 


Dan sunnah melakukan duduk iftirasy pada semua 
posisi duduk yang dilakukan di dalam sholat, seperti 
duduk istirahah, duduk di antara dua sujud dan duduk 
tasyahud awal. 

Iftirasy adalah seseorang menduduki mata kaki kirinya, 
memposisikan punggung kaki kirinya pada lantai, 
menegakkan telapak kaki kanan, dan memposisikan 
jemari kaki kanannya menempel pada lantai dan 
menghadap ke kiblat. 


4it3l^il 3 il >«W \1 ^j.a-v £^1 Ijj) 

(jji_^ildlj 4_kl£)dLuVI (jjijlkk oibLall ^jl 

-g O % 3* ^ " 

(JjVI Og *> nl l (jjj AkU l ,jli 

L_lk£ dill (jjiiaj j_jl 

if U^>i 1 j (jAajiU lA£)AU=i ilc-lk. 
c_al£)lal (jAjjVlj 4-all 

d bol l 4^isd l^jullal 


Dan sunnah duduk taivarruk saat duduk terakhir dari 
duduk-duduk di dalam sholat, yaitu duduk tasyahud 
akhir. 

Taivarruk sama dengan posisi duduk iftirasy, hanya saja 
di samping menetapi posisi iftirasy, mushali 


4 hilk.ll ^jl 

^ -i >11 ^_A c ail l^nll CllLmLi. 

jlkS/1 


1 (jl V) QjljdWl tji* dljjlllj 

ojllai 


70 



mengeluarkan kaki kirinya melalui arah bawah kaki 
kanannya dan menempelkan pantatnya ke lantai. 

Adapun makmum masbuq dan orang yang lupa, maka 
dia disunnahkan melakkan duduk iftirasy, tidak duduk 
tawarruk. 


(_paj'VL aS^jj A 


jlAjb 1 ^ (J^j) luL<all Lai 


Dan sunnah mengucapkan salam kedua. Adapun salam 
yang pertama, maka sudah dijelaskan bahwa 
sesungguhnya termasuk dari rukun-rukunnya sholat. 


Lgji ^jjju-a3 Lai A .aiKuMI j) 

^jlfiji Cy? 


BAB HAL-HAL YANG BERBEDA ANTARA LELAKI & WANITA 


(Fasal) Menjelaskan perkara-perkara yang berbeda 
antara wanita dan lelaki di dalam sholat. 

Mushannif menjelaskan hal itu dengan perkataan beliau, 
"dan wanita berbeda dengan lelaki di dalam lima 
perkara," 

Maka seorang lelaki mengangkat kedua sikunya dari 
lambungnya, dan mengangkat perutnya dari kedua 
pahanya saat melakukan ruku' dan sujud. 

Dan mengeraskan suara di tempatnya. Dan 
mengeraskan suara sudah dijelaskan di tempatnya. 

Ketika seorang lelaki terkena / mengalami sesuatu di 
dalam sholat, maka ia membaca tasbih. 

Sehingga ia mengucapkan "subhanallah" dengan tujuan 
berdzikir saja, atau besertaan tujuan memberitahu atau 
dimutlakan tanpa tujuan apa-apa, maka sholatnya tidak 
batal. Atau bertujuan memberitahu saja, maka sholatnya 
batal. 

Auratnya orang laki-laki adalah anggota di antara pusar 
dan lutut. Sedangkan pusar dan lutut itu sendiri bukan 
termasuk aurat, begitu juga anggota di atas keduanya. 

Seorang wanita berbeda dengan laki-laki di dalam lima 
hal yang telah dijelaskan di atas. 


oij-al! d <111 Vi j_^ai 

ai^^ljj) dlli d-all^aA]! jfiij 

; plLLi Aubak. d all k'i 


Cf- <*^j| £ 5 ' l 

(jc. Ailajj) £5! (£Jiijj ^ Vi'A 
— <<k j 

£sl £5^ 

a^l‘.-ill LsA^ 1 ) AjLAai ^i^Ajlj 

ji Jaia jfalll "< 4)1 na 11 <J3^ 
ji AililLaa (Jkiii ^1 (JjlLi ji £-a 

oik Lil 


o£)U! (jjj La 

La^Sji La Vj ajjatll (_^a 1 n.nW LaA Lai 


(jLLkJl d all Vi (jo!£^allj^ 


71 



Maka sesungguhnya seorang wanita menempelkan 
sebagian badannya dengan sebagian badannya yang 
lain. Sehingga ia menempelkan perutnya pada kedua 
pahanya saat ruku' dan sujud. 

Dan ia memelankan suaranya saat sholat di dekat lelaki- 
lekaki lain (bukan mahram dan bukan halalnya). 

Sehingga, ketika ia sholat sendiri jauh dari mereka, maka 
sunnah mengeraskan suara (di tempat yang dianjurkan 
mengeraskan suara). 

Ketika di dalam sholat mengalami sesuatu, maka 
dianjurkan untuk bertepuk tangan dengan memukulkan 
punggung telapak tangan kanan ke punggung telapak 
tangan kiri. 

Seandainya ia memukulkan telapak tangan bagian 
dalam ke telapak tangan bagian dalam yang satunya 
dengan tujuan main-main walaupun hanya sedikit saja 
padahal ia tahu akan keharaman hal tersebut, maka 
sholatnya batal. Seorang huntsa sama seperti seorang 
wanita. 

Seluruh badan wanita merdeka adalah aurat selain 
wajah dan kedua telapak tangannya. 

Dan ini adalah auratnya di dalam sholat. Adapun 
auratnya di luar sholat adalah seluruh badannya. 


Wanita ammat seperti laki-laki di dalam sholat. Maka 
auratnya adalah anggota di antara pusar dan lututnya. 


l3 ((_pakj ^^J! 1 g Isixl ->iXi) Igjll 
IA jjkkij l^c. jSj Ig j.Ah 


(l_uUV! 

Lq ic. o3^)ila d(jll 




L IK 11 ' ^ . ■—1 j'jUl 1 1 ill 1 l ** 1 1_ \ 1 ^ h 

IgjDlLa c" d J-a 1 £Js 

oS^aIIS ^Vikll j 


V) 'AjjjC- j) 


Us! o!ilLal! ^^3 IgjjjC. o3Aj 

plA\ 


(jjfiaa (jo!ilLa]! ^ JljllS <UsY!j) 


BAB HAL-HAL YANG MEMBATALKAN SHOLAT 


(Fasal) menjelaskan hal-hal yang membatalkan sholat. 

Sesuatu yang membatalkan sholat ada sebelas perkara. 

Yaitu berbicara secara sengaja dengan kata-kata yang 
layak digunakan untuk berbicara di antara anak Adam, 
baik berhubungan dengan kemaslahatan sholat ataupun 


dj^kn/s 3.3c. ^3 (jJUafi) 
UU jdic- 3k! (_)kn) ££311 j 

^U^kl £&Ial! (liit p&l 

V jl s^LLall <kll S\A\ (JfrlxJ i-lJ-UJ 


72 



tidak. 


(kedua) gerakan yang banyak dan terus menerus seperti 
tiga jangkahan, dengan sengaja ataupun lupa. 


■ll jlrd Cll!liii£ JglljlLal! 

lj)g *.i dllj IAaC. 


Sedangkan gerakan badan yang sedikit, maka tidak o!HLaI! jiali ^ Jllal! bai 

sampai membatalkan sholat. 


(ketiga dan ke empat) hadats kecil dan besar, dan 
terkena najis yang tidak dima'fu. 


Cjj.lk.j) (C J-lkllj) 

Igjc. (^lulknl 


Seandainya pakaiannya kejatuhan najis yang kering, 
kemudian ia langsung mengibaskan pakaiannya 
seketika, maka sholatnya tidak batal. 


iSj 3 Akiilkj 4 jJj ^g-Sc. 


ii« d« 


(ke lima) terbukanya aurat dengan sengaja. Jika tiupan ;kjjF 1 g 'aJac. (ojjkJ! d il2l£j lj) 
angin membuka auratnya, kemudian ia langsung t j^°y d jLkJ! ^ Ub jl^i 

menutupnya kembali seketika, maka sholatnya tidak 
batal. 


(ke enam) merubah niat. Seperti niat keluar dari sholat. 

(ke tujuh) membelakangi / berpaling dari kiblat. Seperti 
memposisikan kiblat di belakang punggungnya. 

(delapan & sembilan) makan dan minum, baik makanan 
dan minuman itu banyak ataupun sedikit. 

Keculai dalam bentuk ini seorang yang melakukannya 
tidak tahu akan keharaman hal tersebut. 




d d's 1 g \x y i (jlS (4iikll jlialild j) 


oii iMij) 
'M jl ^ j 

OdA j_jl V) 

dlli) ilAlk. 


(sepuluh) tertawa. Sebagian ulama' mengungkapkan dlkliallj l $lc. jj*j ^ -L^-daJ J) 

dengan bahasa "dlahqi (tertawa terbahak-bahak)". 

(sebelas) murtad. Murtad adalah memutus Islam dengan . Jks ji Jjij j (edjll j) 

ucapan atau perbuatan. 


Jumlah Rakaat di Dalam Sholat 


(Fasal) menjelaskan jumlah rakaat sholat. 

Jumlah rakaat sholat fardlu, maksudnya sehari semalam 


oJilLall ClA.at.5yj ddc- ^gi ((JJLali) 
ClllkSjjj) 


73 



dalam sholat di rumah kecuali pada hari Jum'at adalah 
tujuh belas rakaat. 


4jtlluj) 4».a-vll Vj 

(4it£ _j jZiC. 


Sedangkan untuk hari Jum'at, maka jumlah rakaat sholat 
fardlu pada hari itu adalah lima belas rakaat. 


Adapun jumlah rakaat sholat setiap hari saat bepergian 
bagi orang yang melakukan sholat qashar adalah sebelas 
rakaat. 

Perkataan mushannif "di dalam jumlah rakaat tersebut 
terdapat tiga puluh empat sujudan, sembilan puluh 
empat takbir, sembilan tasyahud, sepuluh salam, dan 
seratus lima puluh tiga tasbih. Jumlah rukun di dalam 
sholat ada seratus dua puluh enam rukun, yaitu tiga 
puluh rukun di dalam sholat Subuh, empat puluh dua 
rukun di dalam sholat Maghrib, dan lima puluh empat 
rukun di dalam sholat empat rakaat" hingga akhir 
perkataan beliau adalah sudah jelas dan tidak perlu 
dijelaskan. 

Sholatnya Orang yang Tidak Mampu 

Dan barang siapa tidak mampu berdiri saat 
melaksanakan sholat fardlu karena ada hal berat yang ia 
alami saat berdiri, maka ia diperkenakankan sholat 
dengan duduk sesuai posisi yang ia kehendaki. 


(_]£ jAldl j Ui j 

4it£j o^juiC- 


£jjij a.Whi (jjjitiij 4 Jj5j 

^ r . i c. j ciil.'ig >1) i a.,*.. ' ., i j j . j j 

ijui ) ji j CljL&lLuiJ 

£ " if ^ -i 0 ' * ' 

4iuij 4 jL« 4 j 

JS o' * " % 0 _ 0 

USij (jjjJiij ^ILall ufij UJJ^J 
CS*J U^' ir- 1 (J*j 

" _ ^ 5=0> ^ ^ "a 

o^)k! JjUflj j 4 jujI 4ac.lj^)]l 

(jc. ^gjc. 


j4jdaj^)Ul ^USJl (jc- J>kc- Cy*j) 
(lldlk 4-aUs 4 qkb 4,fti«.a\ 

i-Lui 4_u& £ 5 ! 


Akan tetapi duduk iftirasy di waktu posisi berdiri lebih 
utama dari pada duduk tar abb u' (bersila) menurut 
pendapat al Adhhar. 

Dan barang siapa tidak mampu duduk, maka 
diperkenankan sholat dengan tidur miring. 


l^ya (Jjda9S 4-aUs ^3 4 _juo\J pjial 

<_s4 


cs Ila (jjjlkJI gC- jkc- D*j) 


0 * 


■sJajJ 


Jika tidak mampu tidur miring, maka diperkenankan 
sholat dengan terlentang di atas punggung dan kedua 
kaki menghadap kiblat. 

Jika tidak mampu melakukan semua itu, maka 
hendaknya ia memberi isyarah dengan mata dan niat di 
dalam hati. 


1 pnki/i ^\l^i (jc- (jll 

4ffl! oilkjj k» C5^" 


l5>>j 


j Laj! 4JS dlli (jc- J>kc- 

4uikj 


Dan wajib baginya untuk menghadap kiblat dengan £-kajj 4-g.kjj \ g Wffilu l 4 j1c. i liad j 

wajah dengan meletakkan sesuatu di bawah kepalanya 


74 



dan memberi isyarah dengan kepala saat ruku' dan 
sujud. 




Jika tidak mampu memberi isyarah dengan kepala, 4ilikL Lajl 4 _Djj pLajY' <jc- jli 

maka hendaknya ia memberi isyarah dengan kedipan 

mata. 


Jika tidak mampu memberi isyarah dengan itu, maka ia 
hams menjalankan rukun-rukun sholat di dalam hati. 
Dan tidak diperkenankan meninggalkan sholat selama 
akalnya masih ada. 


(jlSj! Cf- Lp 

4iic. La tjy. oJiLLajl 

liLi 


Orang yang sholat dengan posisi duduk, maka ia tidak 
wajib mengqadala' dan pahalanya tidak berkurang, 
karena sesungguhnya ia adalah orang memiliki udzur. 


j.jV j AjIc- i .LdiS V l-ic-ll ^iLa-allj 


Adapun sabda baginda Nabi shallallahu alaihi um sallam, 
"barang siapa melakukan sholat dengan posisi duduk , maka ia 
mendapatkan separuh pahala orang yang sholat dengan 
berdiri. Dan barang siapa melakukan sholat dengan tidur, 
maka ia mendapatkan separuh pahala orang yang sholat 
dengan duduk." Maka di arahkan pada orang yang 
melakukan sholat sunnah dan ia dalam keadaan 
mampu. 


{ja ^iluj <Gic- <4)1 Uij 

(jAj pjLiSI L L.A 
(JjjA-aS -Ic-llll 


4 J 3 iLfclJ 
a. ' <11 LajU 


.lie. Jalll 


BAB HAL-HAL YANG DITINGGALKAN SAAT SHOLAT 


(Fasal) sesuatu yang ditinggalkan dari sholat ada tiga 
perkara. 

Yaitu fardlu, yang juga disebut dengan rukun, sunnah 
ab'ad dan sunnah haiat dua ini adalah selain fardlu. 

Mushannif menjelaskanketiganya di dalam perkataan 
beliau, "fardlu tidak bisa digantikan oleh sujud sahwi." 


pLlLui "tDX {ja dlj^Lall j JJLaS^ 


Ldaji ^gJaluJ j (0* 

1.3c- La LaA j (XjIa j 

iLiiLill lAaiLsdill Lyjj 
Jghlll 3j)>hl <JC. L_l^jj ^ 


Bahkan ketika ia ingat telah meninggalkan fardlu, dan 
posisinya masih di dalam sholat, maka wajib baginya 
untuk melakukan fardlu yang telah ditinggalkan dan 
sholatnya dianggap selesai. Atau ingat setelah salam, 
dan masanya masih relatif sebentar, maka wajib baginya 
untuk melakukan fardlu yang ditinggalkan dan 
meneruskan apa yang tersisa dari sholatnya, serta 


oitLia]! jA j (j) 3^ 

3kj ji dLajj 4j 

La J 4j iLjjjS 

idl a^LLall ^ya 


75 



melakukan sujud sahwi. 


Sujud Sahwi 

Sujud sahwi hukumnya adalah sunnah seperti yang 
akan dijelaskan. Akan hukum seperti ini ketika 
meninggalkan perkara yang diperintahkan atau 
melakukan perkara yang dilarang di dalam sholat. 

Sunnah ab'ad ketika ditinggalkan oleh orang yang 
sholat, maka ia tidak diperkenankan kembali untuk 
melakukannya setelah ia dalam posisi melakukan bagian 
fardlu. 

Sehingga, barang siapa semisal meninggalkan tasyahud 
awal, kemudian ia ingat setelah dalam posisi berdiri 
tegak, maka tidak diperkenankan kembali ke posisi 
tasyahud. 

Jika ia kembali ke posisi tasyahud dalam keadaan tahu 
akan keharamannya, maka sholatnya batal. 

Atau dalam keadaan lupa bahwa ia sedang melakukan 
sholat, atau tidak tahu akan keharamannya, maka 
sholatnya tidak batal namun harus berdiri ketika sudah 
ingat. 

Jika ia adalah seorang makmum, maka wajib kembali 
keposisi tasyahud karena untuk mengikuti imam. 

Akan tetapi disunnahkan baginya untuk melakukan 
sujud sahwi ketika dalam kasus tidak kembali atau 
kembali ke posisi tasyahud dalam keadaan lupa. 

Yang dikehendaki mushannif dengan "sunnah" di sini 
adalah sunnah-sunnah ab'ad yang berjumlah enam 
perkara. 

Yaitu tasyahud awal, duduk tasyahud awal, qunut di 
dalam sholat Subuh dan di akhir sholat witir di separuh 
bulan kedua dari bulan Romadlan, berdiri untuk 
melakukan qunut, bacaan sholawat untuk baginda Nabi 
Saw di dalam tasyahud awal, dan bacaan sholawat 


dl^)j i VlC. 1 Aku) 

Igjfi aIc. (J*5 ji okULal! ^ Aj 

Igll! (jj (AiuilljJ 

(jjjjilill Jlkj 

Jlkj oJjSis kilLa (3jYI ,*ig 2ull djjl 

All! Jj*-! V Al!.Vic.l 

Aikido d llkn 4-aj^paj llallc. <11! lie- (jll 

% Iau ji sluii ^ \y& ji 

ojSil AlC- ^Uall Akj)Lj Alklda (JjaJJ 


Add! AijuAl Ij 3?.j lie- Ua3dd (ji j 


^JlC- 033^ Cff? (ji g ic. jg kill .wkn Aifllj 
liuilj J^jd! j! 


A'ikill aliuYl liA AjIuIIj d-lidakll l!j!j 


dj3jal!j J3V1 .*ig kill! J 

^jlUl 1_aJLail! jljl! ^>k! £gij -dt 

^jlc. oklkall j 03MI ^Uallj 3I 

1 g jjl il! ^3 ^ 1 - j A ilc. dll ^\lst r_jull 

42ni! yi j Jc- i^lalij JjVi 


76 



untuk keluarga baginda Nabi Saw di dalam tasyahud 
akhir. 

Sunnah hai'ah seperti bacaan-bacaan tasbih dan 
sesamanya dari kesunahan-kesunahan yang tidak 
diganti dengan sujud sahwi, maka setelah 
meninggalkannya, seorang mushalli tidak boleh kembali 
untuk melakukkannya. Dan tidak boleh melakukan 
sujud sahwi karenanya, baik ia meninggalkan secara 
sengaja atau karena lupa. 

Ketika seorang musholli ragu-ragu di dalam jumlah 
rakaat yang ia lakukan, seperti orang yang ragu-ragu 
apakah ia telah melakukan tiga rakaat atau empat 
rakaat, maka wajib baginya untuk melakukan apa yang 
diyaqini, yaitu jumlah yang terkecil seperti tiga rakaat di 
dalam contoh ini, dan ia wajib menambah satu rakaat 
dan sunn all melakukan sujud sahwi. 

Dugaan kuat bahwa ia telah melakuan empat rakaat 
tidak bisa dibuat pegangan, dan ia juga tidak 
diperkenankan mengikuti ucapan orang lain yang 
mengatakan padanya bahwa ia telah melakukan empat 
rakaat, walaupun jumlah mereka mencapai jumlah 
mutawatir. 

Sujud sahwi hukumnya sunnah sebagaimana yang telah 
dijelaskan, dan tempat melakukannya adalah sebelum 
salam. 

Jika seorang mushalli melakukan salam dengan sengaja 
dan tahu bahwa ia dianjurkan untuk melakukan sujud 
sahwi, atau lupa namun masanya cukup lama secara 
'urf, maka kesunnahan untuk melakukan sujud sahwi 
telah hilang. 

Jika masanya relatif singkat secara 'urf, maka waktu 
melaksanakannya tidak hilang, dan saat itu ia di 
perkenakankan melakukan atau meninggalkan sujud 
sahwi. 



Ilka lA jkJj dl: 


ini 


Akj ia (A^kj^J Aj’vdlj 

^ l g ic. J)g kill d 1 " , 1 g S yl 

\ * .i f 1 AaC. 


La AAc- (dhli I Aj jJ 

jS Ijiij ^gjd a 3^ did (V’ 

(lJsS/1 ^Aj glihll Ikjj! 

^gjij (JllLdl Iaa 

( di Adujjj 

Utjj! ^ 4ji 3 ^^ Af\t- A x q °i i 
Uuji ^gld 4jl <1 ojlc. (JjiL (JduVj 
jjl jill AAc. (Jjllll dill jl j 


A ^ Uj.) LaS. lull A jj j 

( e ^U\ 

c 1 —IL; dalle. IauIc. y i -allyd 

A \k.tt dill II 3 C. (Jjdal! (Jllaj IkuiU 


a! 3 Ajllikj daJ al ll> (JJLaall 3 ) j 

. kiyij Ajlii 


BAB WAKTU-WAKTU YANG DIMAKRUHKAN 


(Fasal) menjelaskan waktu-waktu yang dimakruhkan 


03^-1 Jglill dlljVl <_gi 


77 



melakukan sholat dengan makruh tahrim seperti 
keterangan di dalam kitab ar Raudlah dan Syarh al 
Muhadzdzab di dalam bab ini. 

Dan makruh tanzih seperti keterangan di dalam kitab at 
Tahqiq dan Syarh al Muhadzdzab di dalam kitab 
"Nawaqidul Wudlu"'. 


l 


L- l.'ig .all ^ LaSi Igjjjjj 


tjjJajN (jdiSl jj 


Ada lima waktu yang dimakruhkan melakukan sholat 
pada waktu itu kecuali sholat yang memiliki seBAB 

Adakalanya sebab yang terjadi sebelum pelaksanaan 
sholat seperti sholat fa'itah (sholat yang ditinggalkan). 
Atau sebab yang berbarengan dengan pelaksanaan 
sholat seperti sholat gerhana dan sholat istisqa'. 

Yang pertama dari lima waktu tersebut adalah sholat 
yang tidak memiliki sebab ketika dikerjakan setelah 
sholat Subuh. Dan hukum makruh tersebut tetap ada 
hingga terbitnya matahari. 

Yang kedua adalah melaksanakan sholat ketika terbitnya 
matahari hingga keluar secara sempurna dan naik kira- 
kira setinggi satu tombak sesuai dengan pandangan 
mata. 

Yang ketiga adalah mengerjakan sholat ketika matahari 
tepat di tengah-tengah langit hingga bergeser dari 
tengah-tengah langit. 

Dari semua itu dikecualikan hari Jum'at, maka tidak di 
makruhkan melaksanakan sholat di hari Jum'at tepat 
pada waktu istiwa'. 

Begitu juga daerah Haram Makkah, baik masjid atau 
yang lainnya, maka tidak dimakruhkan melaksanakan 
sholat di sana pada semua waktu-waktu ini, baik sholat 
sunnah thawaf atau yang lainnya. 

Yang ke empat adalah waktu setelah melaksanakan 
sholat Ashar hingga terbenamnya matahari. 

Yang ke lima adalah waktu ketika terbenamnya 
matahari, yaitu ketika mendekati terbenam hingga 
sempurna terbenam. 


V) ( _ 5 ldaJ Y Cllljl 4ddaAj) 

(tlndi IgJ 

oildafa (jjULa ^aAsda Uaj 


dddiY Mill oJALall 4ddakJI (JjYll 
3-diduj (^ o!Ada -Aj) dlil IgJ 
(jdadll (_5^) 

li! (^l^C-jila dc-) 0 

(^-aj dj-alful) dl»11a 

U^' CS'j < 3 * 

djJjdi! 11]) ’AKA! ddliill (j) 

g-Laldl 3-» j (_jc- (^dJj 

ajj& iil A x .akll dill liiojj j 

$.\ d_i3j a Y lsiW 

ajfii iU ojjc-j . wdAll 4iLa £3^ ll^j 

1 g Ik djlj^Y^ ol& ^3 4q3 a Y t-all 
J’ 1 _4_Luj ^Jlda 

olAda du) £jld)ll (j) 

(jjAvdll dl^jij 
IA (jjdulll dc.) 3 M,a 3 kll (^j 

.(dgjjdjC- (U-alfuj (_ 5 ^k.) <—jjd)*-!! ddl 


BAB SHOLAT JAMA’AH 


78 



Hukum Berjama'ah 


(Fasal) sholat berjama'ah bagi orang-orang laki-laki di 
dalam sholat-sholat fardlu selain sholat Jum'at 
hukumnya sunnah muakkad menurut mushannif dan 
imam ar Rafi'i. 


Namun pendapat al Ashah menurut imam an Nawawi 
adalah bahwa sesungguhnya sholat berjama'ah 
hukumnya fardlu kifayah. 

Seorang makmum bisa mendapatkan pahala berjama'ah 
bersama imam pada selain sholat Jum'at selama sang 
imam belum melakukan salam yang pertama, walaupun 
sang makmum belum sempat duduk bersama imam. 

Adapun hukum berjama'ah di dalam sholat Juma'at 
adalah fardlu 'ain, dan tidak bisa hasil dengan kurang 
dari satu rakaat. 

Kewajiban-Kewajiban di Dalam Berjama'ah 

Bagi makmum wajib niat menjadi makmum atau niat 
mengikuti imam. 

Dan tidak wajib menentukan imam yang diikuti bahkan 
cukup niat bermakmum dengan imam yang hadir saat 
itu walaupun dia tidak mengenalnya. 

Jika ia menentukan sang imam dan ternyata keliru, 
maka sholatnya batal kecuali jika disertai isyarah dengan 
ucapannya "saya niat bermakmum pada Zaid, yaitu 
orang ini", namun ternyata dia adalah 'Amr, maka 
sholatnya tetap sah. 

Tidak bagi imam, maka tidak wajib bagi dia niat menjadi 
imam untuk mengesahkan bermakmum padanya di 
dalam selain sholat Jum'at. 

Bahkan niat menjadi imam hukumnya disunnahkan bagi 
imam. Jika ia tidak niat menjadi imam, maka sholatnya 
dihukumi sholat sendirian. 


(<e.l (JJLaS^J 

ale. 4jiiuj) 4 x xj-yll jlc- (jlajl jlll 

4jllS a^jl Igjl aic. j 


4 £.ldkJI 

I 4Juiliiill di i alLa 4» a-\W jlc. 

4jua kl jjj 

Vj jjlc- 4iuakJSI ^ <e.lHa! 

4 itSj jjjllj 


Csyk <j' C5^) (j) 

ilaiVI J 

3l 4 man <L 1>3 Vj 
4 ijau kl (j] j 

(j] dUakjj 4 jjc- jjll 

dijjj 4jj<u Sjl2i} 4 j 1I CLuIdul 
^ I j>Jac. jUa la& aljj 


4\i^i L_La-j ill jjjaj) 

4-aLaVl 4ai 4ieJddl jlc- 4j 


jjj kl (jll 4iik. ( jl 4 A'nuxi ^g& (Jj 

.(jlljl 4 jilLo 3 


79 



Yang Sah Menjadi Imam 


Bagi lelaki merdeka d perkenankan bermakmum pada 
seorang budak laki-laki. Dan bagi lelaki baligh 
diperkenankan bermakmum pada anak yang menjelang 
baligh ( murahicj ). 

Adapun bocah yang belum tamyiz, maka tidak sah 
bermakmum padanya. 

Seorang lelaki tidak sah bermakmum pada seorang 
wanita dan huntsa musykil. Seorang huntsa muskil tidak 
sah bermakmum pada seorang wanita dan huntsa 
musykil. 

Seorang qari', yaitu orang yang benar bacaan A1 
Fatihahnya, tidak sah bermakmum pada seorag ummi, 
yaitu orang yang cacat bacaan huruf atau tasydid dari 
surat A1 Fatihah. 

Syarat-Syarat Berjama'ah 

Kemudian mushannif memberi isyarah pada syarat- 
syarat bermakmum dengan perkataan beliau, 

Di tempat manapun di dalam masjid seseorang 
melakukan sholat mengikuti imam yang berada di 
dalam masjid, dan ia (yaitu makmum) mengetahui 
sholatnya imam dengan langsung melihatnya atau 
melihat sebagian shof, maka hal tersebut sudah cukup di 
dalam sahnya bermakmum pada sang imam, selama 
posisinya tidak mendahului imam. 

Jika tumit sang makmum mendahului tumit imam 
dalam satu arah, maka sholatnya tidak sah. 

Tidak masalah jika tumitnya sejajar dengan tumit sang 
imam. 

Dan disunnahkan sang makmum mundur sedikit di 
belakang imam. Dan dengan posisi ini, ia tidak dianggap 
keluar dari shof sehingga akan menyebabkan ia tidak 
mendapatkan keutamaan sholat berjama'ah. 






4j 


JSilLaJ Y j oS^pslj (JSbus V j 


Y £5! 4_kjli]l j (j-a jA j ^j) 

1 (j-a _jA j Q^Jall) ejljjal ?r 1 

4_kjlaJI £^a j! <_a£>kj 


a! jkj a jLLII -La c—a ii.o.ail jUiS 

tjp I (3^j) Pt ' 1 >«-a\l ^^3 £ 5 ! (4_}3 jahaYl 
a .IA Lula I L'wC , ■ \ j 4'' v .\ . ^; j ^ ^aLall 

L_i£La]! \ oJIALuiaj ji 4.1 ^^aLall 

4_i 4_kj-a £^i dhi ola£ £ 5 ! (joij^J) 

(kllc. -A La) 

aa* Vi kl 4'ig ~n £^3 4 ja* i 4Llc. ;»aaj £jl3 
4-aLaY 4 jIjLuus jiXi Y j 


Yj 4-aLaj (_jc- 4 q\Vi t_ i.Vnj 

V L-kLall (jc. ILjiLLa (. aWill la^j 
a kt U a L. ^ \ 


80 



Jika seorang imam sholat di dalam masjid sedangkan 
sang makmum sholat di luar masjid, ketika keadaan 
sang makmum dekat dengan imam dengan artian jarak 
diantara keduanya tidak lebih kira-kira dari tiga ratus 
dzira', dan sang makmum mengetahui sholat sang 
imam, dan di Sana tidak ada penghalang, maksudnya di 
antara imam dan makmum, maka diperkenankan 
bermakmum pada imam tersebut. 

Jarak tersebut terhitung dari ujung terakhir masjid. 

Jika imam dan makmum berada di selain masjid, 
adakalanya tanah lapang atau bangunan, maka 
syaratnya adalah jarak di antara keduanya tidak lebih 
dari tiga ratus dzira', dan diantara keduanya tidak 
terdapat penghalang. 


^5! (ALs (JLk. ^ jLL 

LafrJJj La 4jjLuu> qjj ^1 (ju ^LaYl 
^a^aLall y I AjLailll 

(jjjlk. Yj) ^LaYl 

(jJJ 

. WjoLall ^>k! (_^a <jLm<a]l y&juj 

■ Whi-all jjc- (^3 ^^aLallj ^La^/I (jlS (jjj 
La Lj jj Y j_jl Ja^uilla c-ILj ji $.L_ka3 LaJ 

(jjSuY (j'j <jl <aV\~i ^gic. Lafriu 



BAB QASHAR & JAMA’ 


(Fasal) menjelaskan qashar dan jama' sholat. 

Diperkenankan bagi musafir, yaitu orang yang sedang 
bepergian untuk mengqashar sholat empat rakaat, 
bukan yang lainnya yaitu sholat dua rakaat dan tiga 
rakaat. 


Ig » j oYL.^\l jJLaS 

jlldL (jjLlLall (_^S (^aLuJdl 
l&jJC-Y oYLLall 

■LjjYljJ -LuLu 


Syarat Qashar Sholat 


Diperkenankan mengqashar sholat dengan lima syarat. 


Yang pertama, perjalanan yang dilakukannya bukan 
maksiat. 


Yaitu mencakup perjalanan wajib seperti untuk 
melunasi hutang, perjalanan sunnah seperti untuk 
silaturrahmi dan perjalanan mubah seperti perjalanan 
untuk berdagang. 




(ojALi <jjfL <j') JjVi 

(a u.o»,a yit- 


jjL ?.L-<aaS r_ 1 -nI jll (_Jx»Luj 
ojlkd ykluS ^Ludlj ^ 


Adapun perjalanan maksiat seperti perjalanan untuk Lli ^Jakl jlL£ yu* Lai 

membegal jalan, maka saat melakukan perjalanan ini, Y j j° A<h 

seseorang tidak diperkenankan melakukan kemurahan 
qashar sholat dan jama'. 


81 



Kedua, jarak perjalanannya mencapai enam belas farsakh 
secara pasti menurut pendapat al a shah. Dan jarak yang 
ditempuh saat pulang tidak dihitung. 


Satu farsakh adalah tiga mil. Kalau demikian, maka 
jumlah seluruh farsakh di atas adalah empat puluh 
delapan mil. Satu mil adalah empat ribu jangka kaki. 
Dan satu jangka sama dengan tiga telapak kaki. Yang 
dikehendaki dengan mil adalah ukuran mil keturuan 
bani Hasyim. 

Ketiga, orang yang melakukan qashar adalah orang 
yang melakukan sholat empat rakaat secara ada'. 

Adapun sholat yang tertinggal saat di rumah, maka 
tidak diperkenankan diqadla' secara qashar saat 
melakukan perjalanan. Sedangkan sholat yang tertinggal 
diperjalanan, maka boleh diqadla' dengan diqashar saat 
melakukan perjalanan, tidak diqadla' di rumah. 

Ke empat, seorang musafir niat melakukan qashar 
besertaan takbiratul ihram sholat tersebut. 


jlldl (_51 (Yhliu/i (jjSu (jljj 
Yj IdjAkj JjulC. kiulj) 


Um-v 1 


JUJai 

(Jj-allj ilxa (jjaj _j ij A J il kjuiljjlll 

hs i:. > s • " -- ^ .V" £ * 

OjJtv'I j OjAk i—iYl 

klajColgJ! (JliaYlj jljyall j 


i&3i) (dj^j d') djiiii (j) 

oYlLail 

ojjjLaiLa kj3 kjjlill Uai 

. . / *" t 0 f ^ 'O 

Y ojjjLaia kla kjjllllj 


(^Lakll) jilUJI (c5jkl u') (j) 

^aj) ob^-Lail 


Ke lima, orang yang qashar sholat tidak bermakmum di 
dalam sebagian sholatnya pada orang muqim, yaitu 
orang yang melakukan sholat secara sempurna. 
Pentafsiran seperti ini (orang yang sholat secara 
sempurnya) agar mencakup pada seorang musafir yang 
melakukan sholat dengan sempurna. 

Sholat-Sholat Yang Boleh di Jama' 

Bagi seorang musafir yang melakukan perjalanan jauh 
yang mubah, diperkenankan menjama' antara sholat 
Dhuhur dan Ashar, dengan jama' taqdim dan jama' 
ta'khir. Dan ini adalah makna perkataan mushannif, "di 
waktu manapun yang ia kehendaki". 

Dan diperkenankan menjama' antara sholat Maghrib 
dan Isya' dengan jama' taqdim dan jama' ta'khir. Dan ini 
adalah makna ungkapan mushannif, "di waktu 
manapun yang ia kehendaki". 


Of f ^ u') O u -?'-^' (j) 

fjaU C5 (c ) kliYlLa 

JJuial 


(jij) 1 kli.a (j^LuJdl 

j kill) ^gjYlLaa (jjJJ ^ xakj 
l — isj 3 * j ^ - 0 jjSj 

i-Lui La^jl 

L_J jLdl) cs-^^^ 3 (u^) U* (j 

kljfl i »a lolkuj ^ A jjSJ (yLuiaJlj 

(yUi CllSJ 


82 



Syarat Jama' Taqdim 

Syarat-syarat jama' taqdim ada tiga. Yang pertama, di 
mulai dengan melakukan sholat Dhuhur sebelum sholat 
Ashar, dan dengan sholat Maghrib sebelum sholat Isya'. 

Seandainya dia membalik, seperti memulai dengan 
sholat Ashar sebelum melakukan sholat Dhuhur, maka 
tidak sah dan dia harus mengulangi sholat Ashar setelah 
melakukan sholat Dhuhur jika ingin melakukan sholat 
jama'. 

Kedua, melakukan niat jama' di permulaan sholat yang 
pertama, yaitu membarengkan niat jama' dengan 
takbiratul ihramnya. 

Sehingga tidak cukup jika mendahulukan niat jama' 
sebelum takbiratul ihram dan mengakhirkan hingga 
setelah melakukan salam dari sholat yang pertama. 
Namun diperkenankan melakukan niat jama' di 
pertengahan sholat pertama menurut pendapat al 
adhhar. 

Ke tiga, muwallah (terus menerus) antara pelaksanaan 
sholat pertama dan sholat yang kedua, dengan arti tidak 
ada pemisah yang relatif lama di antara keduannya. 

Jika ada pemisah yang relatif panjang/lama, walaupun 
sebab udzur seperti tidur, maka wajib menunda 
pelaksanaan sholat ke dua hingga masuk waktunya. 

Pemisah yang relatif sebentar / pendek tidak 
berpengaruh di dalam muwallah antara dua sholat 
tersebut. 

Syarat Jama' Ta'khir 

Adapun jama' ta'khir, maka di dalam pelaksanaannya 
wajib untuk niat jama' dan niat tersebut harus dilakukan 
di dalam waktunya sholat yang pertama. 

Boleh mengakhirkan niat hingga waktu sholat yang 
pertama masih tersisa masa yang seandainya sholat 


j_ji JjYl 

pLuiaJI j k»\lj 


\lj !3j (jlS (juke. jia 
3! j)\ (j! li-du li-llkjj ^1 !xL<s 


^dk\l 


jL ^jY! (3ji ^Jdkll Adi 

Ig-ajjjkdj ^dkll 4dj 


Yj ^J^jkdll 1 g dj jflj 

I (jf ^DidJ! <jc- Id j3kij 


v ch j <Jji\ & Wijiii 


l^daj ddjldl! adUdkl 


Idfrid oYljdll cs4 

lljft 


4dij (j^Sj ,jS 4da d lada £_dk Id! j 

^jY! ddaj ^3 o3d 43111 jj^jj ^dkll 


S-^j L>f csAy J C5^l ji4“3j 

dldi dulS 4da dldddl jl (jdj ^jYI 


83 



tersebut dilakukan saat itu niscaya akan menjadi sholat 
ada'. 

Di dalam jama' ta'khir tidak wajib melaksanakan secara 
tertib, muwallah dan tidak harus niat jama', menurut 
pendapat ash shahih di dalam tiga hal ini. 

Sholat Jama' Sebab Hujan 

Di waktu hujan, bagi orang yang muqim diperkenankan 
melakukan sholat jama' antara keduanya, maksudnya 
antara sholat Dhuhur dan Ashar, dan antara sholat 
Maghirb dan Isya', tidak di waktu sholat yang kedua, 
bahkan di waktu sholat yang pertama dari keduanya, 
jika air hujan bisa membasahi pakaian bagian teratas dan 
bagian sandal yang paling bawah, dan juga memenuhi 
syarat-syarat yang telah disebutkan di dalam sholat 
jama' taqdim. 

Juga disyaratkan harus turun hujan saat permulaan 
melakukan dua sholat tersebut. 

Tidak cukup hanya turun hujan di pertengahan sholat 
pertama dari keduanya. 

Juga disyaratkan harus turun hujan saat melakukan 
salam dari sholat yang pertama, baik setelah itu hujan 
terus turun ataupun tidak. 

Kemurahan melakukan jama' sebab hujan hanya 
tertentu bagi orang yang sholat berjama'ah di masjid 
atau tempat-tempat sholat berjama'ah lainnya yang 
jaraknya jauh menurut ukuran ‘urf, dan ia merasa berat / 
kesulitan untuk berangkat ke masjid atau tempat-tempat 
sholat berjamaah lainnya sebab kehujanan di 
perjalanannya. 


Vj djjjjj jjkLill xAk °-k q l-vj Vj 

^lALall kii Vj SVIji 


S-A$ (^4) cs' jj^jj) 

All 1 (jl jAAIj) 

CllSj V f-lAdlj j 

- ** o ' a ' " 5; 

cJj (jj ( Ag A ^j^l (^) (14 

Cl 1 W jj (Jlliiij qjjlill jk».all 


(Jjl Cjs»j ULlaii 

AgA ^jS/l pUlii oCj^.j V j 


^a^lldl .Vic. oC^^j LCaii .A j \ /I 1 j 
V dllc I jyA±ui\ JIjjui ^^JjSd 


_jl-» aH \ (jAi Vij 

£jCal jis (jx 1 ojlc- jl A^joiai <C-LCk ^gk 
qj&lcil (_^jljjj A*j <c-LCkIl 

£jCbl j^s o^jjc- jl . wlulaU 


BAB SHOLAT JUM’AT 

Syarat Wajib Jum'at 

(Fasal) syarat-syarat wajib melaksanakan sholat Jum'at AjuLi AxJayl l qjjkj Ajljdj <_}Laa) 


84 



ada tujuh perkara. 



Yaitu Islam, baligh dan berakal. Ini juga syarat-syarat 
kewajiban melakukan sholat-sholat selain sholat Jum'at. 

Merdeka, laki-laki, sehat dan bertempat tinggal tetap. 

Maka sholat Jum'at tidak wajib bagi orang kafir asli, 
anak kecil, orang gila, budak, wanita, orang sakit dan 
sesamanya, dan seorang musafir. 


Jajjjui ojlAj ^LuiY! 

4»jjil ILkaji 


4kJLaJlj 

((j Uajlm Vlj 
(cic- 4»,a-v\l i _I2>j iil 

id, , ' ,V , , 



85 



Syarat Sah Jum'at 

Dan syarat-syarat sah pelaksanaan sholat Jum'at ada 
tiga. 

Pertama, tempat tinggal yang dihuni oleh sejumlah 
orang yang melakukan sholat Jum'at, baik berupa kota 
ataupun pedesaan yang dijadikan tempat tinggal tetap. 

Hal itu diungkapkan oleh mushannif dengan perkataan 
beliau, "daerah tersebut adalah kota ataupun desa." 

Kedua, jumlah jamaah sholat Jum'at mencapai empat 
puluh orang laki-laki dari golongan ahli Jum'at. 


Mereka adalah orang-orang mukallaf laki-laki yang 
merdeka dan bertempat tinggal tetap, sekira tidak 
berpindah dari tempat tinggalnya baik di musim dingin 
atau kemarau kecuali karena hajat. 

Ke tiga, waktu pelaksanaannya masih tersisa, yaitu 
waktu sholat Dhuhur. 

Maka seluruh bagian sholat Jum'at harus terlaksana di 
dalam waktu. 

Sehingga, seandainya waktu sholat Dhuhur mepet, yaitu 
waktu yang tersisa tidak cukup untuk melaksanakan 
bagian-bagian wajib di dalam sholat Jum'at yaitu dua 
khutbah dan dua rakaatnya, maka yang harus 
dilaksanakan adalah sholat Dhuhur sebagai ganti dari 
sholat Jum'at tersebut. 

Jika waktu sholat Dhuhur telah habis, atau syarat-syarat 
sholat Jum'at tidak terpenuhi, maksudnya selama waktu 
Dhuhur baik secara yaqin atau dugaan saja, dan para 
jama'ah dalam keadaan melaksanakan sholat Jum'at, 
maka yang dilakukan adalah sholat Dhuhur dengan 
meneruskan apa yang telah dilaksanakan dari sholat 
Jum'at, dan sholat Jum'at tersebut dianggap keluar baik 
telah melakukan satu rakaat darinya ataupu tidak. 

Seandainya para jama'ah ragu terhadap habisnya waktu 


(4jMj Igiks) 4 k ..o 


.likll \gilajlmJ J^jlII 4-allVI jli JjVI 
(jJlill Mli £l jjuj pj* 

lliaj ^ill 

jl) kJjjL Mli (jc- J nu-oill j^b. j 
4jj2 ji) Mill ilijlM (1 yL&ui Mill 

4£.Lak U^) <^1MI (j 

(4» j-vll JaS D-a) ^*-a>ll 


j,ijkVi jjiMi j 

lie. (j j'kJij V dnkj j)'lk) j) u a! 1 

4 kl kl V) IsVj ilMi ajMajlLuil 


jAj (liali ciiajil (jjSi J) cMIMI 

l^-M 4 x j-yll ^ai (jl JaJ)'nln4 


(Jjjj M (_jl_a Ig 'ic. k»H ill3j Jjliia jil 
qa l^ia 4xa M V I 5 MI ^iaJ V La 4Ma 
'3P 1 £jJ l 


£^1 C' jl Ul^) 

1 ^ J) ^^ 3 ^ ^ ^ ian 

cJxa La ^Ic. ^ 134 -^ 

4jl^3 ^ ^ * 1 ^ IjS33 3^-uj 4»ikll iliillj 

H 


l^ia psj l^iaj j^j 


86 



dan mereka berada di dalam sholat, maka mereka 
menyempurnakan sholat tersebut sebagai sholat Jum'at 
menurut pendapat al Ashah. 

Fardlu-Fardlu Sholat Jum'at 

Fardlu-fardlunya sholat Jum'at ada tiga. Sebagian 
ulama' mengungkap-kan dengan bahasa "syarat-syarat". 

Pertama dan kedua adalah dua khutbah yang dilakukan 
seorang khatib dengan berdiri dan duduk di antara 
keduanya. Imam al Mutawalli berkata, "yaitu dengan 
ukuran thuma'ninah di antara dua sujud." 

Seandainya khatib tidak mampu berdiri dan ia 
melakukan sholat dengan duduk atau tidur miring, 
maka hukumnya sah dan diperkenankan mengikutinya 
walaupun tidak tahu dengan keadaan sang khatib yang 
sebenarnya. 

Ketika seorang khatib melaksanakan khutbah dengan 
cara duduk, maka ia memisah antara kedua khutbah 
dengan diam sejenak tidak dengan tidur miring. 

Rukun-Rukun Khutbah 

Rukun-rukun khutbah ada lima, yaitu memuji kepada 
All ala ta'ala kemudian membaca sholawat untuk baginda 
Nabi Saw, dan lafadz keduanya telah tertentu. 

Kemudian wasiat taqwa dan lafadznya tidak tertentu 
menurut qaul al ashah, membaca ayat Al Qur'an di salah 
satu khutbah dua dan berdo'a untuk orang-orang 
mukmin laki-laki dan perempuan di dalam khotbah 
yang kedua. 

Syarat-Syarat Khutbah 

Seorang khatib disyaratkan harus bisa memberikan 
pendengaran rukun-rukun khutbah kepada empat 
puluh jama'ah yang bisa meng-esahkan sholat Jum'at. 

Disyaratkan harus muwallah di antara kalimat-kalimat 
khutbah dan di antara dua khutbah. 




(4jilj) -la 


q nlakll (jl'ijlrv) Igjjljj lAAkl 

(jjj.whill (jjj 


ji lac-ls q_iLxkj ^Uall Qc- 

jlj 4j jlKj ^k*a 1» -N }-»[>»ii 

4jlkj (Jg Q' 


( jjj (_jLsa3 l-lc-ll q iki-y 



^1*4 4jbl Ak 4 >«4k jjlfiji j 

4 lie. ^\is-i 

j j 

jjjxjj (_£jallllj jll 
41c-41! j 4jl oplj3j ^xaJLall 

4ailjll 4 jlrvll q-)li/a j-all j jjjjua jAil 


4 jlakll (jlSji q. nlrvll ^ajoiJ (jl Ja jldl j 
4» -akll ai*jj j) jxjjV 


jjjjj 4i Irvl' C'll-aK jjjj eVIj41! JajiLljj 


87 



Seandainya khatib memisah antara kalimat-kalimat 
khutbah walaupun sebab udzur, maka khutbah yang 
dilakukan menjadi batal. 

Di dalam pelaksanaan kedua khutbah disyaratkan harus 
menutup aurat, suci dari hadats dan najis pada pakaian, 
badan dan tempat. 

Yang ke tiga dari fardlu-fardlunya sholat Jum'at adalah 
sholat Jum'at dilaksanakan dua rakaat oleh sekelompok 
orang yang bisa meng-esahkan sholat Jum'at. Lafadz 
"thushalla" dengan dibaca dhammah huruf awalnya. 

Sholat ini disyaratkan terlaksana setelah dua khutbah, 
berbeda dengan sholat hari raya, karena sesungguhnya 
sholat hari raya dilaksanakan sebelum dua khutbah. 

Kesunahan-KesunahanSholat Jum'atnya 

Sunnah-sunnah haiat sholat Jum'at ada empat perkara. 
Makna haiat telah dijelaskan di depan. 

Salah sahinya adalah mandi bagi orang yang hendak 
menghadiri sholat Jum'at, baik laki-laki atau 
perempuan, merdeka atau budak, orang muqim atau 
musafir. 

Waktu pelaksanaan mandi adalah mulai dari terbitnya 
fajar kedua (fajar shadiq). Dan melakukan mandi saat 
mendekati berangkat itu lebih afdlal. 

Jika tidak mampu untuk mandi, maka sunnah 
melakukan tayammum dengan niat mandi untuk sholat 
Jum'at. 

Yang kedua adalah membersihkan badan dengan 
menghilangkan bau tak sedap dari badan seperti bau 
badan, maka sunnah menggunakan barang-barang yang 
bisa menghilangkannya yaitu tawas dan sesamanya. 

Yang ke tiga adalah mengenakan pakaian berwarna 
putih, karena sesungguhnya pakaian berwarna putih 
adalah pakaian yang paling utama. 




ilaj jlj IgjlklS (jjj Jj^a 3^ 


ojjjdl ylu 1 aq ft -LajiuLlj 
(jlfLaj (jilj l_jJj iftnkll j 


j_jij A x xj-yll 0 u 

3 y L 


a (j a cidllll (j) 

..-n i 1 

Ax l 




^jl) 

(Ji 


IA j lA-lki 

^lUs jl OY- jl 3^ cs-^ 3' 


imc- Ciajj 
JjdasS ya 


Jlddl yJajj ig ImC. (jc- J^kc- (jll 


^151! ^j) 

ya 4_ij jj ha x'\fi 

ojkjj 


l^jla L- lljjll ( 34 ^) dllllilll (j) 

L- tljjll (Jliaal 


88 



Yang ke empat adalah memotong kuku jika panjang, dan 
memotong rambut begitu juga ketika panjang. Maka 
sunnah mencabut bulu ketiak, memotong kumis dan 
mencukur bulu kemaluan. 


j Ua (jj AkSj) 

j j 4_JjLul 4jad d Vi 1 ft 

4 jj 1 x- 


Dan memakai wangi-wangian dengan wangi-wangian Lkj La (jlAL ( d mal l J) 

terbaik yang ia temukan. 


Disunnahkan al inshat, yaitu diam seraya mendengarkan, 
saat khutbah. 

Ada beberapa perkara yang disebutkan di dalam kitab- 
kitab yang luas penjelasannya yang dikecualikan dari 
kesunnahan inshat. Di antaranya adalah 
memperingatkan orang buta yang akan jatuh ke sumur, 
dan memperingatkan orang yang hendak disakiti oleh 
kalajengking semisal. 


L—jA j j i“ '1 ■ --I 'Y I L- 1 AU.I I j j 

(_j a jg.I lLojJj 

(j! jILj] 4la CllY 

ilia dlljac. 4111 l_iL (j^j 


Sholat Sunnah Saat Khutbah 


Barang siapa masuk masjid saat imam melaksanakan d iLlLj 
khutbah, maka sunnah baginya untuk melaksanakan 
sholat sunnah dua rakaat secara cepat kemudian duduk. 


i (jjlialak, jmS j ^\l^i 


Ungkapan mushannif, "orang yang masuk" memberi 
pemahaman bahwa sesungguhnya orang yang sudah 
hadir sejak tadi, maka tidak sunnah melaksanakan sholat 
dua rakaat, baik sholat sunnah Jum'at atau bukan. 


k\' (jl ^jLi i_1 jjjkjj 

4_Lui ^ y i»kj olLLa * >1iii Y 


Y AiuLsdSI 


Dari pemahaman ini tidak nampak jelas bahwa 
sesungguhnya sholat tersebut hukumnya haram ataukah 
makruh. 


Iglka ,ji 'dj 

o jjSLa j! 


Akan tetapi di dalam kitab Syarh al Muhadzdzab, imam 
an Nawawi secara tegas memberi hukum haram, dan 
beliau mengutip ijma' atas hal tersebut dari imam al 
Mawardi. 


(jc- l g jlc. L&jj 4-a^pdilj 


BAB SHOLAT HARI RAYA 

Hukum Sholat Hari Raya 

(Fasal) sholat dua hari ray a, yaitu hari ray a Idul Fitri dan jlaill ^ ((jlliaJI aLL-aj jLaa) 


89 



Idul Adlha hukumnya adalah sunnah muakkad. 

Sholat hari raya disunnahkan untuk berjama'ah bagi 
orang sendirian, musafir, orang merdeka, budak, huntsa 
dan wanita yang tidak cantik dan tidak dzatul haiatl[l]. 

Sedangkan untuk wanita lanjut usia, maka sunnah 
menghadiri sholat hari raya dengan mengenakan 
pakaian keseharian tanpa memakai wewangian. 

Waktu pelaksanaan sholat led adalah di antara terbitnya 
matahari dan tergelincirnya. 

Cara Pelaksanaan Sholat led 

Sholat ied adalah sholat dua rakaat, yaitu melakukan 
takbiratul ihram dua rakaat tersebut dengan niat sholat 
idul Fitri atau idul Adha dan membaca do'a iftitah. 

Di dalam rakaat pertama membaca takbir tujuh kali 
selain takbiratul ihram, kemudian membaca ta'awudz, 
membaca surat A1 Fatihah, dan membaca surat setelah 
A1 Fatihah dengan mengeraskan suara. 

Di dalam rakaat kedua membaca takbir lima kali selain 
takbir untuk berdiri, kemudian membaca ta'awudz, lalu 
membaca surat A1 Fatihah dan surat Iqtarabat dengan 
mengeraskan suara. 

Khutbah led 

Setelah melaksanakan sholat dua rakaat, sunnah 
melakukan dua khutbah dengan membaca takbir 
sembilan kali secara terus menerus di permulaan 
khutbah pertama, dan membaca takbir tujuh kali secara 
terus menerus di permulaan khutbah kedua. 

Seandainya kedua khutbah dipisah dengan bacaan 
tahmid, tahlil dan puji-pujian, maka hal itu adalah baik. 

Pembagian Takbir Hari Raya 

Takbir terbagi menjadi dua, takbir mursal, yaitu takbir 
yang tidak dilaksanakan setelah sholat. Dan takbir 


j Ai-Lak. 

ciila 4 h.a-v V oij-alj ■ ajc-j 

4.JJ& 

Ig'jh L-il'n ai*J! j j k» Uai 

I_ilia iLl 




fJfS £51 (£gAj) 

ji ale. 4dij La^J 

pf- JjVl) (J) jfi (J) 

l£jajj ajkjj j»j 

a £)jjL liakj J 4 Vil 


IkixiS. 4-LU131) 4itS£)l! (£ 5 ^) jj^j (j) 
ijij ojjjSj l$3^ 

Clijjjal ejjiuj 4_kjlUl 


(Da&akjj) Uau (L. \\-iK ijj) 

(jlk.li.iJ plaml (j£^i jjSu (jjjjlxkj) 

(jUtlui 4LjUi]l^ aiajjl (j£j4) (j) i'dj 

s.Uiij j ClIjlLjj 1 ,ag jjj Jlja3 j]j 

1 n«\ (jlS 


V La j Jla^a (j.ralaS jJjSillj 
La ajLaj allLLa L jqc. 


90 



muqayyad, yaitu takbir yang dilakukan setelah 
pelaksanaan sholat. 


Mushannif memulai dengan menjelaskan takbir yang 
pertama. Beliau berkata, "bagi setiap orang laki-laki, 
wanita, orang yang berada di rumah, dan musafir, 
sunnah membaca takbir di rumah-rumah, jalan-jalan, 
masjid-masjid dan pasar-pasar, mulai dari terbenamnya 
matahari malam hari raya, maksudnya hari raya Idul 
Fitri." 

Kesunnahan takbir ini tetap berlangsung hingga imam 
mulai melaksanakan sholat ied. 


Tidak disunnahkan membaca takbir setelah pelaksanaan 
sholat di malam hari raya Idul Fitri. Akan tetapi di 
dalam kitab al Adzkar, imam an Nawawi lebih memilih 
bahwa takbir tersebut hukumnya sunnah. 

Kemudian mushannif beranjak menjelaskan takbir 
muqayyad. Beliau berkata, "sunnah membaca takbir saat 
hari raya Idul Adha setelah melaksanakan sholat-sholat 
fardlu", ada' dan qadla'. 

Begitu juga setelah sholat rawatib, sholat sunnah mutlak 
dan sholat jenazah, mulai waktu Subuh hari Arafah 
hingga Ashar di akhir hari Tasyrik. 


Bentuk bacaan takbir adalah, 

jjij y&\ an j£\ an j an vi ait v an j^si an y&\ an 

ojSjj dill (jLklljj IjjjS All AkkJI j IjddSi ^Jl cAkkJI 

^ jA j oAik. J)C-lj oAjc. oAc-j JjAl^a oAkj dill V) Ail V 

"oAkj CjIJ^'V! 


"Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. 
Tidak ada tuhan selain Allah. Allah Maha Besar. Allah Maha 
Besar, dan segala pup hanya milik Allah. Allah Maha Besar 
dengan sesungguhnya. Dan segala puji yang banyak hanyak 
untuk Allah. Maha Suci Allah di waktu pagi dan sore. Tidak 
ada tuhan selain Allah, hanya Allah. Yang Telah 
membenarkan janji-Nya, Menolong hamba-Nya, 
memenangkan pasukan-Nya dan mengalahkan musuh- 
musuhnya hanya dengan sendirian " 


IjAj (Jla3 JjVb dilksakil IajJ 

^ jSUiJij jJa iLkj JS 

^I^jujVIj A^ A-mad l j ^ j iA11 

(Ax II djj ^ya (_pikAll L-ljjC- 

^jjaill AC. 


^uvi (ji J)) jAj^ai iaa j 

Al*\\ ^oVLLall ^3 
. ’g f~ ^ AC. A 1 il p' ' Vj 

jlkil jISaVI j 0LLall 

Adjoi AjI 


y^4. (j) cJl^a .\pk\l jAii]l 

C-ilyjjAall C ‘ilk ^-si AVI) .Ac. (^ 3 ) 
Adjli j oljjk ^ya (C. )1 j^ikll 


oVlkaj (Jjilak Jsjj Ajjlj A <1A ld£j 
^jJLajdl A3jC- ^jJ dJjl-ik. 

aid I _ykl L>? 


dill jdfil ail jdfii dill" jlifidll Ai°n^j 

Aiij jK\ an jd£i an j an vi aIi v jK\ 

ljdd£ dl) AkkJlj IjydS _)dfil ail , -Hkkll 

diii vi aJi v IlJj IJ4 diii 

^ - o ^ ^ I' o 3 " o ^ 

jc-lj oAc- o3c-j (jAa^a oA^.j 

■j l_l!j>ia.VI J 


oAk. 


91 



1[1] Wanita yang gerak-geriknya mengundang perhatian. 


BAB SHOLAT GERHANA 

(Fasal) sholat gerhana matahari dan sholat gerhana 
rembulan, masing-masing dari keduanya hukumnya 
adalah sunnah muakkad. 

Jika sholat ini telah ditinggalkan, maka tidak diqadla', 
maksudnya tidak disyareatkan untuk mengqadla'nya. 

Sunnah melakukan sholat dua rakaat karena gerhana 
matahari dan gerhana rembulan. 

Yaitu melakukan takbiratul ihram dengan niat sholat 
gerhana. Kemudian setelah membaca doa iftitah dan 
ta'awudz, membaca surat A1 Fatihah, ruku', kemudian 
mengangkat kepala dari ruku', lalu i'tidal, membaca 
surat A1 Fatihah yang kedua, kemudian ruku' kedua 
yang lebih cepat daripada ruku' sebelumnya, lalu i'tidal 
kedua kemudian sujud dua kali dengan melakukan 
thuma'ninah di masing-masing dari keduanya. 
Kemudian melakukan rakaat yang kedua dengan dua 
kali berdiri, dua kali bacaan A1 Fatihah, dua ruku', dua 
i'tidal dan dua kali sujud. 

Dan ini adalah makna dari perkataan mushannif, "di 
masing-masing rakaat dari kedua rakaat tersebut 
terdapat dua kali berdiri dengan memanjangkan bacaan 
di keduanya seperti keterangan yang akan datang. 

Dan di masing-masing rakaat terdapat dua kali ruku' 
dengan memanjangkan bacaan tasbihnya tidak saat 
melakukan sujud, maka ia tidak memanjangkan bacaan 
tasbih sujudnya. Ini adalah salah satu dari dua 
pendapat. Akan tetapi menurut pendapat yang shahih, 
bahwa sesungguhnya ia dianjurkan memanjangkan 
bacaan tasbih sujudnya seukuran panjangnya bacaan 
tasbih ruku' sebelumnya. 


aj . .O J J.I A *. J.1 \ 1 a^LLa j 

1 La ^palil i— 


a!^ Ist\\ aLA (dull (jll 
lA Jgl *.L a 

j 'A 1 (.— Si ^ - ^ c < —fl j j 


Auii_j jaJ A Vil q\l i j 

lyjlj ijij (Jdau aj 

Jdkj <IjI £5!]! (j-a dak I lyjlj 
(JSlI AujLaixJ (jjj..AI mj aj lljUi 

o" " ' * " ^ # 0 *A f • 

^Idaj 

j_jjj (jllldc-lj 


baS (ba^_l9 Off. 1 Jjyali (Jiaj (jbabis) 


JlLu glc.jij) ajSj 3^ (j) 

Lki A jb> 1 1 -a^ p 

Jjkj 4ji pjg > j 

Ail 


92 



Khutbah Gerhana 


Setelah sholat gerhana matahari dan rembulan, seorang 
imam dianjurkan melakukan khutbah dua kali seperti 
dua khutbah sholat Jum'at di dalam rukun-rukun dan 
syarat-syaratnya. 

Di dalam kedua khutbahnya, ia mendorong manusia 
agar bertaubat dari segala dosa-dosa dan melakukan 
kebaikan berupa sedekah, memerdekakan budak dan 
sesamanya. 

Seorang imam sunnah memelankan bacaannya saat 
sholat gerhana matahari dan mengeraskan bacaan saat 
sholat gerhana bulan. 

Waktu pelaksanaan sholat gerhana matahari telah habis 
sebab gerhana telah selesai (matahari kembali seperti 
semula) dan sebab matahari terbenam dalam keadaan 
gerhana. 

Dan waktu pelaksanaan sholat gerhana rembulan telah 
habis sebab rembulan telah kembali normal dan sebab 
terbitnya matahari, tidak sebab terbitnya fajar dan tidak 
sebab rembulan terbenam dalam keadaan gerhana, maka 
waktu pelaksanaannya belum habis. 


oilLsa (lA&Ckjj) (t ikA 

(^jnikik^ t_ajmkll j i_a^-u£LI! 

j (jlfljSn is^ 4»xikll 

^ya ^ (jjjlll! Cl i-s j j 

^ya jaLII j 

Cik (jlic. j 


t—a j) x .k H a- 1 

i—a jink k 1 j 


(_jjaaCo 1I c—a j) * .S djykly 

AijuilS Igjjjijj i_ 


i_ajkik o!ilL*a Clijilij 

" " " >> „ S >> 

lsi\\ clljil) iLul k 4j 


BAB SHOLAT ISTISQA’ 


(Fasal) menjelaskan hukum-hukum sholat istisqa', yaitu 
meminta hujan dari Allah Swt. 

Sholat istisqa' disunnahkan bagi orang mukim dan 
musafir ketika ada hajat sebab tidak turun hujan atau 
sumber air mengering dan sesamanya. 

Sholat istisqa' sunnah diulangi dua kali atau lebih jika 
belum diberi hujan hingga Allah Swt memberi hujan 
pada mereka. 


g-1 AjolLuj^M ..o ^3 (..-n a j 

4lbl ^ya Ualdl L. l\ki 
(4jJ)'n.rtx> c-lilulLuiVt oblCajj) 
ji Clue- ^-1 Will (j a 4 kl k\l Aic- 

dUi jAij e-ld (jJC- 


l^ya ^yS*\j llUlj ^lilulLui'ld clijj 


an 


lajoii 


^'i'n dllc 


Maka seorang imam dan orang sesamanya hendaknya (4jJj11j) ojljJ (^UsVI 
memerintah masyarakat untuk bertaubat. Dan bagi ojdl JlilCI la jb j 

mereka wajib menuruti perintah imam sebagaimana 
yang telah difatwakan oleh imam an Nawawi. 


93 



Taubat dari dosa hukumnya wajib, baik diperintah oleh 
imam ataupun tidak. 

Dan diperintahkan agar melakukan sedekah, keluar dari 
bentuk-bentuk kedhaliman terhadap hamba manusia, 
berdamai dengan musuh dan melakukan puasa tiga hari 
sebelum keluar untuk melakukan sholat istisqa', 
sehingga dengan hari keluar ini puasa yang dilakukan 
menjadi empat hari. 

Kemudian imam keluar bersama masyarakat pada hari 
yang ke empat dalam keadaan berpuasa tanpa memakai 
wangi-wangian dan tidak berhias, bahkan berangkat 
dengan mengenakan pakaian sehari-hari. 

Lafadz " bidzlah" dengan menggunakan huruf ba' yang 
diberi titik satu di bawah serta dikasrah dan dzal yang 
diberi titik satu di atas dan terbaca sukun. "Tsiyab 
bidzlatin" adalah pakaian keseharian yang biasa 
dikenakan saat bekerja. 

Dan berangkat dengan tenang, maksudnya khusyu' dan 
merendahkan diri di hadapan Allah. 

Mereka berangkat juga disertai oleh anak-anak kecil, 
orang-orang lansia, dan binatang-binatang ternak. 

Imam atau penggantinya melakukan sholat dua rakaat 
bersama mereka seperti pelaksanaan sholat dua hari 
raya di dalam tata caranya, mulai dari bacaan iftitah, 
ta'awudz, bacaan takbir tujuh kali di rakaat pertama, 
dan bacaan takbir lima kali di rakaat kedua seraya 
mengangkat kedua tangannya. 

Kemudian seorang imam disunnahkan melaksanakan 
dua khutbah seperti dua khutbah sholat dua hari raya di 
dalam rukun-rukunnya dan yang lainnya. 


V 

(JjS ^Lu^jj <d.ic-SM 4 kW j) 


U 

(4Jii l_jUj 

41 m 4 xj-y» .a (Jljj 'i jyljSjs oJlk^aJ 

^ o ^ ^ ** o ° > 55 

CllSj 4 a\\ k > ll \) (JJiliL ^ 




9 **i 

(jLU 


\ * \\ > > ' * " o > ° ^ 

\V) u^nil x a 


Cjp*S>S) J' (f fj 

^ya 1 -ag'j.pft \l 'i'XXIsifs 

4itfsd)]l ^ U.u,, ijklllj 

4jJ)j £3 jj 4_iiljll 4 ji£j]I \ j 


^ JF j u^j VI 


Akan tetapi ia membaca istighfar kepada Allah Swt di 
dalam kedua khutbah sebagai ganti dari bacaan takbir di 
awal keduanya di dalam khutbah dua hari raya. Maka 
seorang imam memulai khutbah pertama dengan bacaan 
istghfar sembilan kali dan memulai khutbah kedua 
dengan istighfar tujuh kali. 


(jJill (j-miakJt ^2 4^ >.aj 

4 jlrk DvgJji jjjfull 
4 jK-n. 11 j 4_aIaaJI 

lat.Uii 4_lil!ill 


94 



Bentuk istighfarnya adalah, 

"AjJI 3* V) 4J] V ^-ilajdl 31 Jtoluii 

"Afcw meminta ampun kepada Allah yang Mahaagung, tidak 
ada tuhan selain la, yang Mahahidup dan Mengatur, dan aku 
bertaubah pada-Nya." 


]l 4jbl 4»°u.oj 

<Li$\j £_kjl ji VI 4 jj V g^l 


Dua khutbah dilaksanakan setelah pelaksanaan sholat 
dua rakaat. 

Seorang imam hendaknya membalik selendangnya. 
Maka ia memindah bagian kanan ke bagian kiri dan 
bagian atas ke bagian bawah. Dan seluruh jama'ah juga 
membalik selendangnya seperti cara membalik yang 
dilakukan oleh khatib. 


(LaACkjj) (jljjjakJI 

ki3 (joplkj) il nlrvll 
(jjjllll oilc-Sj ojlluJ 

i._ lilrvll Jii-a 





Seorang khatib hendaknya memperbanyak doa baik Cnk , °i Ij^kj \j*a (elc-ill {ja jjSjJ) 
dengan suara pelan ataupun keras. Ketika khatib cluk j ^Ic-clL jid L khAti jJ\ 
memelankan suara, maka para jama'ah juga berdoa j . Jc. IjiSj ji c 

dengan memelankan suara. Dan ketika khatib 
mengeraskan suara, maka para jama'ah mengamini doa 
sang khatib. 


Seorang khatib hendaknya juga memperbanyak bacaan (j Uk'u^ t) ^ja Aui=dJl jjSj (j) 

istighfar. 


Dan hendaknya ia membaca firman Allah Swt, 

IjljAx, aSjIc. s-Uaidl (Jjaijjj Ijlic. 4jl I 

"fcVl 


Di dalam sebagian redaksi mat an terdapat tambahan 
keterangan, yaitu -di bawah ini- 

Seorang khatib juga dianjurkan berdoa dengan doa yang 
dibaca Rosulullah Swt, 

"ya Allah jadikanlah hujan -yang akan Engkau turunkan- 
sebagai hujan rahmah, dan janganlah Engkau jadikan hujan 
adzab, hujan yang menghilangkan berkah, hujan bala', 
merobohkan dan menenggelamkan. Ya Allah, berikanlah hujan 
di atas gunung-gunung besar, gunung-gunung kecil, tempat- 
tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan, dan ke dalam jurang- 
jurang. Ya Allah, semoga Engkau memberikan hujan di sekitar 
kita yang tidak berbahaya pada kita. Ya Allah, berikanlah pada 


j_jlk 4ji I jjaiCLd” 4jj3 IjjiLj 

"4jV! l_jl J).1a frlkldl (JjaiJJj Ijllk 


• L5^3 _j (j-ikll ^Cuij ^3j 


4 jic- 4 ji)l < 4)1 p-lc-Cj 

1 g Vi V j 4-Ck^) llilu IgJkaJ ^lluj 

iCA V j e'jYi ^j (_3^° <—jlJC' 1 p joi 

CluULaj ^111 l3J^ 

\\l 4 jCjSM 

1 Cj ^ ^ 1 1 1 1 Cr~_ 1 Vq . ' 1 .. a 11 1 1 jjlc. 

LajIc !lUkJi lilla lice- Ijalc- Lk-ui liu ja 

1 i\» -v'i ^ j d n» \1 WsImI ^11! (jjcl! 

^ja cikJ!j CldaJlj (jj ^\\l (jllajlil! ^ja 

V) jSllii V La dlllCallj OjkJl 


95 



kami hujan yang menyelamatkan, enak, berdampak baik, lebat, 
merata, yang banyak, yang merata ke seluruh bumi, yang 
merata selama-lamanya hingga hari kiamat. Ya Allah, 
berikanlah hujan pada kami, dan janganlah Engkau 
menjadikan kami termasuk dari orang-orang yang putus asa. 
Ya Allah, sesungguhnya hamba-hamba-Mu dan daerah-daerah 
sedang mengalami kesulitan, kelaparan dan keterpurukan 
yang tidak kita adukan kecuali pada Engkau. Ya Allah, 
tumbuhkanlah pertanian untuk kami, limpahkanlah air susu 
pada kami, turunkanlah berkah-berkah langit pada kami, 
munculkanlah berkah-berkah bumi pada kami, dan 
hilangkanlah bala' dari kami yang tidak bisa dihilangkan oleh 
selaian Engkau. Ya Allah, sesungguhnya kami meminta 
ampun pada-Mu, sesungguhnya Engkau adalah 
Mahapengampun. Maka turunkanlah hujan yang lebat pada 
kami." Dan ketika air hujan di jurang-jurang sudah 
mengalir, maka sunnah mandi di Sana dan sunnah 
membaca tasbih ketika ada guntur dan petir. 


Ill j.dj ^ dnji ^111 dllll 

s-Lalull i lillc- (J^jlj 

lie- £ huSI j ijf ajV! dlliljj ,jxi 111 dtfii j 
ill ^111 dljJC- 4 q > 1 V Ds c-ilill qa 

g. bald I Ijllc. dllS dill dDjiililjii 

Ijljal HI (_£al^II J 1 1 lie- 

ollj^ll dig Til (tjyyd'J ^cjldj 


Karena terlalu panjang, maka tambahan ini tidak pas 
dengan keadaan kitab matan yang ringkas. Wallahu a'lam. 


^ja (jlidll ijlk. il iuillj V l^l^^ cs^j 
^ic-l 11)1 j jldalkVI 


BAB SHOLAT KHA TJF (KEADAAN GENTING) 


(Fasal) menjelaskan tata cara sholat khauf. 

Mushannif menyendirikan penjelasan sholat ini tidak 
beserta dengan sholat-sholat yang lain, karena 
sesungguhnya ada hal-hal yang ditolelir di dalam 
pelaksanaan sholat fardlu saat khauf yang tidak ditolelir 
saat tidak khauf. 


i— S^adl olilda 4-lilS ((_JJLa9) 
(_'ja lAjlc. (_jc. daldaAH UljSl Lajlj 

da 1 4dk_l)lL dil jll^ill 

) V l-a i— SjUl (jdjlll 4-dJl 


o^jc. 


Macam-Macam Sholat Khauf 


Sholat khauf ada beberapa macam yang cukup banyak 
hingga mencapai enam macam sebagaimana yang 
terdapat di dalam kitab Shahih Muslim. 


4iui ojllS ^d^il (S-lj^-ll aih-ajj 

^ <^3 LaS L-Jjdal 


Dari semuanya, mushannif hanya menjelaskan tiga l_ ijlbl klbll ( _ 5 1& j l§la h-ild=Jill 
macam saja. 


Sholat Dzatirriqa' 


96 



Salah satunya adalah posisi musuh berada di selain arah 
kiblat, dan jumlah mereka terhitung sedikit sedangkan 
jumlah orang muslim relatif banyak, sekira setiap 
kelompok dari pihak muslim bisa sebanding dengan 
musuh. 

Maka seorang imam membagi pasukan muslim menjadi 
dua kelompok, satu kelompok berada di arah musuh 
untuk memantau mereka, dan satu kelompok berdiri di 
belakang imam. 

Maka imam melaksanakan sholat satu rakaat bersama 
kelompok yang berada di belakangnya. Kemudian 
setelah selesai rakaat pertama, kelompok tersebut 
menyempurnakan sisa sholatnya sendiri, dan setelah 
selesai langsung berangkat keposisi arah musuh untuk 
memantaunya. 

Kemudian kelompok yang satunya datang, yaitu 
kelompok yang memantau musuh saat pelaksanaan 
rakaat pertama. 

Kemudian imam melaksanakan satu rakaat bersama 
dengan kelompok tersebut. Ketika imam sedang 
melaksanakan duduk tasyahud, maka kelompok 
tersebut memisahkan diri dan menyempurnakan 
sholatnya sendiri, kemudian imam menanti mereka dan 
melakukan salam bersama mereka. 

Ini adalah bentuk sholat yang dilaksanakan Rosulullah 
Saw di daerah Dzatirriqa'. Disebut dengan nama ini, 
karena sesungguhnya para sahabat menambal bendera 
mereka di Sana. Namun ada yang mengatakan alasan 
yang lain. 

Sholat al 'Asfan 

Bentuk sholat khauf kedua adalah posisi musuh berada 
di arah kiblat, di tempat yang bisa terlihat oleh 
pandangan orang muslim. Jumlah pasukan muslim 
cukup banyak yang mungkin untuk dibagi. 

Maka imam membagi mereka menjadi dua shot 


Lill j^a!! 

Clnkj J&J 

j-lal! i.a ^ 3 ? 


(4 V\S J Vi'i 413 ^ 3 ) (j.ial! 


e 


.UVI 


jaj AjtSj ^ 3 ^ a£ 3 ^W 
“UfJ (Ig <aS3^ 

4_ui^kj ( 


ClulS (lS 3^^ AijUaJI 


I ill jAa^j Igjj) 

>«"iU ^La^l 
(jlgj Ia3^»Vo 


4 lie. 4IJI ^ 4IJI ..0 od&j 

.y 'V dlU 1 C 11AUJ pUjI Clli) .i J 

dlli 3 ^ Jjsj ^^3 '3^3 


is* C 5 -^' 3 ^. & 

jdiaj 03^ ls^ j 


((jdd^a ^kgjL-cuSj) 


97 



misalnya. Imam melakukan takbiratul ihram bersama 
mereka semuanya. 

Ketika imam sujud di rakaat pertama, maka salah satuh 
shof melakukan sujud dua kali bersamanya, sedangkan 
shof yang lain tetap berdiri mengawasi musuh. 

Ketika imam mengangkat kepala, maka shof yang lain 
ini melakukan sujud dan menyusul imam. 

Imam melakukan tasyahud dan salam bersama kedua 
shof tersebut. 

Dan ini adalah sholat ang dilakukan oleh Rosulullah 
Saw di daerah 'Asfan, yaitu suatu desa yang berada di 
jalur jama'ah haji yang datang dari dari Mesir, dan 
berjarak dua marhalah dari Makkah. 

Daerah tersebut diberi nama demikian karena di Sana 
terlalu sering terjadi banjir yang besar. 

Sholat Syiddah A1 Khauf 

Bentuk sholat khauf ke tiga adalah saat berada dalam 
keadaan sangat genting dan berkecamuknya 
peperangan. 

"iltihamul harbi" adalah bentuk kiasan dari sangat 
bercampurnya antara kaum sekira badan sebagian dari 
mereka bertemu dengan badan sebagian yang lain, 
sehingga mereka tidak bisa menghindar dari 
peperangan dan tidak mampu untuk turun dari 
kendaraan jika naik kendaraan dan tidak mampu 
berpaling jika mereka berjalan kaki. 

Sehingga masing-masing pasukan melakukan sholat 
semampunya, berjalan atau naik kendaraan, menghadap 
kiblat ataupun tidak menghadap kiblat. 

Mereka dimaafkan di dalam melakukan gerakan- 
gerakan yang cukup banyak saat sholat seperti beberapa 
pukulan secara terus menerus. 


1» i-a-s (' 

JjVI (hkk lili) 

gjj'Aki Aki Ajua Akk j 

(ajS'vl j IjAkk) 4kuSj IaIs 


1 alkl 1J d 1 )J 

a i\c- ^..o oA&j 

o - 'i* „ 5 

^IkJ! ^9 (jLlmJU 

(jl'ilk^a 4iL<s (jjjJ 

' yk Jjkdl i_aluaJ dllju dukm 


(LJjkJl 

(jjj oAjui (_jc- 

Iks a*JU ^ \ tk i Jj. -Oh C-Llkj 

cs^" JdjP' dJjJ O'? 

Jk ij UUSj IjM <jl 
ollius (jj i— 


(_)kjjalk ljfilj ji) Ikklo £^l 

(Jfs jjk j 

o!kkall aQjjSlI (jLac-VI 

.CllUJIjka CliljJ)kaS 


BAB PAKAIAN 


98 



(Fasal) menjelaskan pakaian. 

Bagi kaum laki-laki haram mengenakan pakaian sutra 
dan mengenakan cincin emas saat keadaan normal. 

Begitu juga haram menggunakan barang-barang yang 
telah disebutkan sebagai alas dan bentuk-bentuk 
pemakaian yang lain. 

Bagi orang-orang laki-laki halal menggunakan barang- 
barang yang telah dijelaskan sebab darurat seperti panas 
dan dingin yang membahayakan. 

Bagi kaum wanita halal mengenakan sutra dan 
menggunakannya sebagai alas. 

Bagi seorang wali halal mengenakan sutra pada anak 
laki-laki kecil sebelum dan setelah usia tujuh tahun. 

Emas sedikit dan banyak, maksudnya 
menggunakannya, sama di dalam hukum haramnya. 

Ketika sebagian bahan pakaian terbuat dari sutra dan 
sebagian lagi dari kapas atau kattun semisal, maka bagi 
orang laki-laki diperkenankan mengenakannya selama 
kadar sutranya tidak lebih banyak daripada bahan yang 
lainnya. 

Sehingga, jika bahan selain sutra lebih banyak, maka 
hukumnya halal. Begitu juga halal jika ukurannya sama - 
antara sutra dan yang lainnya- menurut pendapat al 
ashah. 


3*3311 C5# (J-LaS) 

3Lp^' (Jjj] Jlkjl' f3=Hj) 

jLnkVt (J-k 33 j 

4^a* 3 $-^ La (JUttklml 

3-? 33 3^-j 


3)Jj 3^*^ 433 jLk-3^ lJt* - ) j 



43133 j ^y^jkll 341 (3 joull 


34 3Lf^ 3 u 4^ 3 I 34 cJ3j 

l&3uj 3 j3“ 

l.ag ILaklld i^\ l_>& 3 ! Jlkj) 

JIjjuj ^Jjk3! j^i) 


<—} 3 ^ I 4 I 3 

(3l3 ji lilaS) (4 „>)» j J) l3i^)k 

3 I 1 ^1 La 4_u3) (jLk) i3a 

o^jc. (1313. 

3 ) liflj <_Jk 131c- 3^" 3 ^ 3 ^ 

^ LjjiiLil 


BAB JENAZAH 


(Fasal) menjelaskan hal-hal yang terkait dengan orang 33- 3 x 1 rlikal b (jlkk 133 (jJ-Laa) 
yang meninggal dunia, dari memandikan, mengkafani, <UaLj 4 3c a^ lL3 i j 4.33 J 

mensholati dan memakamkannya. 


Di dalam mayat orang Islam yang tidak melaksanakan 
ihram dan bukan yang mati syahid, Wajib fardlu kifayah 
untuk melakukan empat perkara, yaitu memandikan, 
mengkafani, mensholati dan memakamkannya. 


csl) ^3^' cs^ 

.Ug LAI j f .11 ^1331 

43c o333l j 4 133 3 4.11,iic iL3i 43 j3) 


99 



(<U3.Sj 

Jika mayat tidak diketahui kecuali oleh satu orang, maka ks kMc- ,jj*j a^.1 j V) CjIaIL ^Ikj aJ (j)j 

^ -i 

semua hal yang telah disebutkan di atas menjadi fardlu j£:i 

'ain padanya. 


Adapun mayat orang kafir, maka hukumnya haram jljk 4jlc. ShlLkli jaliLlI diLall Uslj 
untuk mensholatinya, baik kafir harbi atau dzimmi. 4 Ike. 


Namun kedua macam orang kafir ini boleh dimandikan 




Wajib mengkafani dan mengubur mayat kafir dzimmi, Ajjkll j j- 4iakj ^-aiil k i-vi j 

tidak kafir harbi dan orang murtad. ki jkll j 

Adapun mayat orang yang sedang melaksanakan ihram, V j j jlLj hi !i) jjkkll lii j 
ketika di kafani, maka kepalanya tidak ditutup, begitu 4-ajkkll 4_h j 

juga wajah mayat wanita yang melaksanakan ihram. 


Orang Mati Syahid 

Adapun mayat orang yang mati syahid, maka tidak ijfiz La£ 4jic. hi , \ig > «\ 1 Iklj 

disholati sebagaimana yang dijelaskan oleh mushannif 4.1 jk ikklk=udl 

dengan perkataannya, 

Ada dua mayat yang tidak dimandikan dan tidak (L ag Me . V j jhkAJ V (jUiil j) 

disholati. 

Salah satunya orang mati syahid di dalam pertempuran ((jj&jliudl kSJyAa \ig/.j l) LaA.Ah 
melawan kaum musyrik. 

Dia adalah orang yang gugur di dalam pertempuran 4 11..11 jU£Jl Jllia CiLa ^ j& j 

melawan orang-orang kafir sebab pertempuran tersebut. 

Baik ia dibunuh oleh orang kafir secara mutlak, oleh jl Uak jilks jl Ikiki jilk 4jja £ljh 
orang Islam karena keliru, senjatanya mengenai pada jLj jl 4djli ha: M j| 4jll AkhA klc. 

dirinya sendiri, jatuh dari kendaraan, atau sesamanya. Ah . 

Jika ada seseorang meninggal dunia setelah 4ja 4k.lj>^j jUikl ^Ldakil CiLa jli 
pertempuran selesai sebab luka-luka saat bertempur jg 2> jlii l^ia 4jj*j ^hal 

yang di pastikan akan menyebabkan ia meninggal 
dunia, maka ia bukan orang mati syahid menurut 
pendapat al adhhar. 

Begitu juga -bukan orang mati syahid- seandainya ^ CliLa jl Ju| CiLa jl li£j 
seseorang meninggal dunia saat bertempur melawan Jliill l-Auij h Jlaill 

bughah (pemberontak), atau meninggal di pertempuran 


100 



melawan orang kafir namun bukan disebabkan 
pertempuran tersebut. 

Bayi Keguguran 

Yang kedua adalah siqth (bayi keguguran) yang tidak 
mengeluarkan suara keras saat dilahirkan. 

Jika bayi tersebut sempat mengeluarkan suara atau 
menangis, maka hukumnya seperti mayat dewasa. 

Siqth dengan huruf sin yang bisa dibaca tiga wajah, 
adalah bayi yang terlahir sebelum sempurna bentuknya. 
Lafadz "siqth" di ambil dari lafadz "as suquth" yang 
berarti gugur. 

Memandikan Mayat 

Seorang mayat dimandikan sebanyak hitungan ganjil, 
tiga, lima atau lebih dari itu. 

Di awal basuhannya diberi daun bidara, maksudnya 
disunnahkan bagi orang yang memandikan untuk 
menggunakan daun bidara atau daun pohon asam 
dibasuhan pertama dari basuhan-basuhan pada mayat. 
Dan di akhir basuhan mayat selain mayat yang sedang 
melaksanakan ihram, sunnah diberi sedikit kapur barus 
sekira tidak sampai merubah sifat-sifat air. 

Ketahuilah sesungguhnya minimal memandikan mayat 
adalah meratakan seluruh badannya dengan air 
sebanyak satu kali. 

Adapun memandikan yang paling sempurna, maka 
dijelaskan di kitab-kitab yang diperluas penjelasannya. 

Mengkafani 

Mayat laki atau perempuan, baligh ataupun belum, 
dikafani di dalam tiga lembar kain putih. 


Dan semuanya adalah lembaran-lembaran kain yang 
sama panjang dan lebarnya, masing-masing bisa 


^ ^ Jalld!) (j) 

(bk jU^a) J)x^i ^ 


ji idjlLa (jl! 


a^ ajiiii iiji! ggdi lljij 


1 ^3^-5 dudl 

U S 0*4 (jV 1 Jjl ^ Uj4j) 

l^ya Aiuisdl ^^3 (JjmljtJI 

a j| jAijil Cludl Cj^diC- 

J4 a' (?ja' a*) l( j) 

a?) Jds (is^** 1 ) ' J'' S." 

s-ldl Clukj 

Clndl 3®^ a^ dc-lj 

j aya c-Ldlj 




udu ji a^ Ijsa diidi (a^j) 


^jjLuuis cnil] ai^j 

adl! ^ ja'N \ g ‘i-a oA^lj 3^ Cklj \jJayb- j 


101 



menutup semua bagian badan. 

Dan pada kafan-kafan tersebut tidak disertakan baju 
kurung dan surban. 

Jika mayat laki-laki akan dikafani di dalam lima lembar, 
maka dengan menggunakan tiga lembar kain tersebut, 
baju kurung dan surban. 

Atau mayat perempuan dikafani dengan lima lembar, 
maka dengan menggunakan jarik, kerudung, baju 
kurung dan dua lembar kain. 

Minimal kafan adalah satu lembar kain yang bisa 
menutup aurat mayat menurut pendapat al ashah di 
dalam kitab ar Raudlah dan Syarh al Muhadzdzab. Dan 
ukurannya berbeda-beda sesuai dengan jenis kelamin 
laki-laki dan perempuan si mayat. 

Dan kafan diambilkan dari jenis kain yang biasa 
digunakan seseorang saat ia masih hidup. 

Mensholati Mayat 

Dan seseorang membaca takbir empat kali beserta 
takbiratul ihram saat mensholati mayat. 


Dan seandainya ia melakukan takbir lima kali, maka 
sholatnya tidak batal. 

Akan tetapi, seandainya imamnya membaca takbir lima 
kali, maka ia tidak usah mengikutinya, akan tetapi 
melakukan salam sendiri atau menanti sang imam dan 
melakukan salam bersamanya dan ini yang lebih utama. 

Orang yang sholat jenazah, membaca surat Al Fatihah 
setelah takbir yang pertama. Dan boleh membaca Al 
Fatihah setelah takbir selain yang pertama. 

Dan membaca sholawat untuk baginda Nabi saw setelah 
takbir kedua. 


Vj i-fcjs u^) 


jSlll jlj 

** " t 0 ' ° 

tAjsUac. j rJ A' * j 


jLaAj jlj] ^^9 4 LLaA ai j«a]l ji 

(juslllj rJ A' ** 3 


cIuaI! a jjc. jlLu .j djjj (jailll 

O- l.'ig .ail ^ jAuj 4 d_iajjjll ^3 ^La^l ^glc- 
lAiiijjlj C-ika]l ojjSju d alLkj j 


4 > di Ij La qm \ j) j£j j 

4 jlak. ^3 


4 -llc. lil CIlLJI ^i 

ajjjfaju (Clsl jjAi £-ijl) 


n 1 n.i.a'N 


ji i. llii' jjj 4 juIjj ^1 4 jsLal (jjikk jl (_jkl 
(_jLia 3 l j& j 4 iua aluuj a jAVii 


a j; Alii 4 Vil qil) ^iLakll 

Jf 4^'jl jj?Sj (cAT^') 


^Lij 4 lie. dill ^jjII ^ ic- ^ i^i j j 

jjjfull 


102 



Minimal bacaan sholawat untuk baginda Nabi Saw ilLij dlld dill C5 l3a “Udall Jalj 
adalah, " ;3kl <33= ^il l" 

^_k. 3*^> ^l" 


Dan berdo'a untuk mayat setelah takbir ketiga. Maka ia 
mengucapkan, minimal doa untuk mayat adalah, 

"dJ 3adl - AW " 

“ya Allah ampunilah ia" 

Dan doa yang paling sempurna disebutkan di dalam 
ucapan mushannif di dalam sebagian redaksi matan, 
yaitu, “ya Allah sesnngguhnya mayat ini adalah hamba-Mu 
dan putra dua hamba-Mu. Ia telah keluar dari kesenangan dan 
keluasan dunia, dari orang yang ia cintai dan para kekasilviya 
di dunia menuju gelapnya kubur dan apa yang akan ia temui 
di sana. Ia bersaksi sesungguhnya tidak ada tuhan selain 
Engkau, hanya Engkau, tidak ada sekutu bagi Engkau, dan 
sesungguhnya Muhammad adalah hamba dan utusan-Mu. 
Engkau lebih tahu terhadapnya daripada kami. Ya Allah, 
sesungguhnya ia telah singgah pada-Mu dan Engkau adalah 
Tuhan yang disinggahi. Ia telah menjadi orang yang sangat 
membutuhkan rahmat-Mu dan Engkau tidak butuh untuk 
meyiksanya. Sesungguhnya kami datang pada-Mu karena 
mencintai-Mu dan memohonkan syafaat untuknya. Ya Allah, 
jika ia adalah orang yang berbuat baik, maka tambahkanlah 
kebaikannya. Dan jika ia adalah orang yang berbuat jelek, 
maka temukanlah ia pada keridlaan-Mu sebab rahmat-Mu, 
lindungilah ia dari fitnah dan siksa kubur, luaskanlah ia di 
dalam kuburnya, renggangkanlah bumi dari kedua 
lambungnya, dan sebab rahmat-Mu temukanlah padanya rasa 
aman dari siksa-Mu hingga engkau bangunkan ia dalam 
keadaan aman menuju surga-Mu, dengan rahmat-Mu ivahai 
Tuhan yang paling pemurah". 


Setelah takbir ke empat ia membaca do'a, 

dlj 111 jac-l j lilaiVj o3r*i llljdjV ^lll 


“ya Allah, janganlah Engkau halangi pahalanya pada kami. 
Dan janganlah Engkau menfitnah kami setelah ia meninggal. 
Dan ampunilah kami dan dia" 


Dan orang yang mensholati melakukan salam setelah 
takbir ke empat. 


(JjilS dllllll 33 i"n.all jE-ijj) 
dlaSlj "di 3^-1 ^gllt" S." 'j-Ml f-lc-31 

j’clii ) 3® i_aldaHI 3^ i 

^jjlj dlud 11 a jl ^111 ^ 3^_5 3"d^ 


L-uJJ 


IliSlI 




dljUc. 


Laj jjkll djlla l^ls dlllMj djj j 

dll vi dJi v 31 ^ 3 ^ d^v jk 

dldd Dlkl <jij dll dlljjjV dlAkj 

33-3 djl ^ 111 LLa dj jj\c. I Clulj dll^jai^jj 

I 3 II 3 K.oi j dj Jj 31 a dJiij dL 

djlid <jd Clijlj dlldkj ^1 

(jlS <jl ja^lll di dill C&£-\j dll 

lliuil <jlii (jlj djl hi-si 3 ? ^ 3 ^ 1 'n«k,a 

dlj dllliaj dll^**> 3 ^ ^Jllj did 3 jl kid 
o^)j 3 33 dl ^ImSI j dllldj ^>jiil dlls 
dl'il-s^ dllj d Vl'l-N (jc- 3^=3^ *- 'll > j 
^11 H .1 dlill 3 ^ dLlld 3 s 3 ! VI 
(jJ-<^l3^^ ^ dl'ilk3j dink 


o 3 ?-i ili^piiV j=^-lli diuljll 3 ^ (Jj^j 
dlj 111 3?dlj “33 lllalV j 


(diul3ll) 031.1 SMI ^d-^lll >mi 3 


Bacaan salam di dalam sholat ini sama seperti bacaan 


JF~ 


0 11. .0 33 ? 1313 ill ... Hlall ; 


103 



salam di dalam selain sholat jenazah dalam tata cara dan ua C ikHuj {£1 oS^c-j o jlikJI 

jumlahnya, akan tetapi di sini disunnahkan untuk 4 jISjj j 4JJ! j SiU j 

menambah lafadz, j 4-aLjj 


104 



Pemakaman 


Seorang mayat dimakamkan di dalam lahd (luang 
landak) dengan menghadap kiblat. 

Lahd, dengan huruf lam yang terbaca fathah dan 
dlammah, dan huruf ha' yang terbaca sukun, adalah 
bagian yang digali di sisi liang kubur bagian bawah di 
arah kiblat kira-kira seukuran yang bisa memuat dan 
menutupi mayat. 

Mengubur di dalam lahd itu lebih utama daripada 
mengubur di dalam syiqq jika postur tanalmya keras. 
Syiqq adalah galian yang berada di bagian tengah liang 
kubur yang berbentuk seperti selokan air, di bangun 
kedua sisinya, mayat di letakkan di antara kedua sisi 
tersebut dan di tutup dengan bata mentah atau 
sesamanya. 

Sebelum dimasukkan, mayat diletakkan di sisi belakang 
/ bagian kaki kubur. 

Di dalam sebagian redaksi, setelah kata-kata 
"menghadap kiblat", ada tambahan keterangan. 

Yaitu, mayat di turunkan ke liang kubur dimulai dari 
arah kepalanya, maksudnya dimasukkan dengan cara 
yang halus tidak kasar. 

Orang yang memasukkan mayat ke liang lahd, sunnah 
mengucapkan, 

all - j 4 lie. ^ k ^ A\a j 4^1 ^* , i l ” 

"dengan menyebid Naina Allah. Dan atas agama Rosulullah 
shallallahu 'alaihi wa sallam" 

Dan mayat diletakkan di dalam kubur dengan posisi 
tidur miring setelah kubur tersebut digali sedalam 
ukuran orang berdiri dan melambaikan tangan. 

Posisi tidur miring tersebut dengan menghadap kiblat 
dan bertumpuh pada lambung mayat sebelah kanan. 

Seandainya mayat dikubur dengan posisi membelakangi 
kiblat atau terlentang, maka wajib digali lagi dan di 
hadapkan ke arah kiblat, selama mayat tersebut belum 


jill (JjaiUs ckJ djikll 


C-LkJI 1 tij Ig AkSlJ Hi j 

4^_a. jjkll L_ulk (Jlliii y>ikj ki 
ClIk 4ila]l 


(jlidl ^ gO 'qa ckill ^3 (jlcllj 
(jk»j^n (jj 

Jaluj £)ikj U 

1 kg jj. j Clnkll £_Cajjj aljilk ^gJujj 

a_ykjj (jjL 4ulc. d Vsliij j 


jkyl Aic- Clukll £_Cajjj 


aClj J) A \Vq\l JjalLuds (jCakj j 


illui £ 5 ! (kjdj l]j3 djA (JjoUj) £^&j 

(. Vi» N Pal 


4ka 4^1 a.wh ££C]I 

M j A ilc. 4lJl ^ k -■» kXil 
4-ill (jl £gi ^ 7 - JajCaJj 


4 kill JjSJjuJi ^-1 

4 u-n 

(_jlCu 1 iSnl«<a j! 4 hill £)jClilaxs (£)lc jis 

^lilu a 11 ^ 4 h ik 4^.jj 


105 



berubah. 


Bentuk kubur tersebut diratakan, tidak dibentuk seperti 
punuk unta, tidak dibangun dan tidak di tajslush, 
maksudnya makruh men -tajshish kubur dengan 
gamping. 

Jash adalah kapur yang diberi nama dengan gamping. 

Menangisi Mayat 

Tidak masalah/tidak apa-apa menangisi mayat, sebelum 
dan setelah meninggal dunia. Namun tidak menangis itu 
lebih utama. 

Namun menangisi orang meninggal harus tidak sampai 
teriak-teriak disertai mengeluh dan tidak sampai 
menyobek pakaian. 

Dalam sebagian redaksi mengguna-kan bahasa "jaib" 
sebagai ganti "tsaub". Jaib adalah kera baju khamis. 

Ta'ziyah 

Sunnah ta'ziyah kepada keluarga mayat, baik yang kecil, 
besar, laki-laki, dan yang wanita kecuali wanita yang 
muda. Maka tidak dianjurkan melakukan ta'ziyah pada 
wanita yang muda selain orang-orang yang memiliki 
ikatan mahram dengannya. 

Ta'ziyah sunnah dilakukan sebelum dan setelah 
pemakaman hingga tiga hari terhitung sejak setelah 
pemakaman, jika orang yang ta'ziyah dan yang 
dita'ziyahi tidak sedang bepergian. 

Jika salah satunya sedang tidak ditempat, maka masa 
kesunnahan ta'ziyah tetap terus berlangsung hingga 
kedatangannya. 

Secara bahasa ta'ziyah adalah menghibur orang yang 
terkena musibah sebab orang yang dikasihinya. Dan 
secara syara' adalah perintah dan dorongan untuk 
bersabar dengan menjanjikan pahala dan berdo'a untuk 
mayat agar mendapat ampunan, dan untuk orang yang 
terkena musibah agar musibahnya mendapatkan ganti 


<llc- Vj) fdhn Vj 
A ojfLj Cl i V j 


oUaliui]l ojjlll j 


Clsj-all (Jji Cliall f-liLlllj (JjjIj Vj) 

fiiJjJj oCaJ j 


i$\ {ry Jf- l>?) uj^jj 

(Jy ,ii V j) C- l mb Cj jLa 


* * . S- " „ o * ^ 


^Aj-laba Cl nail i JaIaI jajj) 

Jill fjllil! V) 


flijilj (_5-Sj) oCajj (jSClt JjlS fOuj 4j^Jali]l j 
I ul (k-iscj CaJ ^»bi 

gjjOalk. ^ jiJillj 

Clldil bllb laACkj (jlii (jll 

* 

0^]J) 


jaj ijyaj i._ lu^il f-Auull fjd 4j_Jallll j 

*bic- ClbJIj jbLallj _j>JaS/l Ic-jbj <Gic- 
oJ)iaa]lj Cl ball p-lc-dlj Cc-JjJ 

A ) u.*-i,aH L_llbab]l j 


106 



yang baik. 


Tidak diperkenankan memakamkan dua orang di dalam (4-k.lkJ V) gUjl V j) 

satu kubur kecuali karena hajat seperti sempitnya lahan ^JaII 'ijjfij ^ 

dan terlalu banyaknya orang yang meninggal dunia. 


KITAB HUKUM-HUKUM ZAKAT 

Zakat secara bahasa adalah berkembang. Dan secara 
syara' adalah nama harta tertentu yang diambil dari 
harta tertentu dengan cara tertentu dan diberikan pada 
golongan tertentu. 

Zakat wajib dilakukan di dalam lima perkara. 

Lima perkara tersebut adalah hewan ternak. Seandainya 
mushannif mengungkapkan dengan bahasa "an na'am", 
maka hal itu lebih baik karena bahasa "an na'am" itu 
lebih khusus cakupannya daripada bahasa "al 
mawasyi", dan pembahasan di sini adalah di dalam 
binatang ternak yang lebih khusus. 

Dan -yang kedua- al atsman (mata uang). Yang 
dikehendaki dengan atsman adalah emas dan perak. 

Dan -yang ke tiga- az zuru' (hasil pertanian). Yang 
dikehendaki dengan az zuru' adalah bahan makanan 
penguat badan. 

Dan -yang ke empat dan ke lima- buah-buahan dan 
barang dagangan. Masing-masing dari kelimanya akan 
dijelaskan secara terperinci. 

Zakat Binatang Ternak 

Adapun binatang ternak, maka wajib mengeluarkan 
zakat di dalam tiga jenis darinya, yaitu onta, sapi dan 
kambing. 

Maka tidak wajib mengeluarkan zakat di dalam kuda, 
budak dan binatang yang lahir semisal dari hasil 
perkawinan kambing dan kijang. 


JIaJ ^Luil Ic- jauj iLull Ajtl J 
(j-ajjLakJs JIa (_ja .ikjjJ 

e-lIZi A il iVi) 

Jji <j^ is^ J 


A j Igj 


djaYl IgJ J 


3S Jjjliuij (ojl kMl (jA3 j jDulljj) 

AuikiJI (_ja 


i-nA ^^zIjaI! IaII) 

( j jalSI j is&J l g La (jjjllkS 

!^aa jiIjIIa]! j 4 '>1 

£.lkla j (jjj 


107 



Syarat wajib zakat ternak ada enam perkara. Dalam 
sebagian redaksi matan diungkapkan dengan bahasa " 
enam khishal”. 

Yaitu Islam. Maka zakat tidak wajib bagi orang kafir asli. 

Adapun orang murtad, maka menurut pendapat yang 
shnhih sesungguhnya hartanya dipending dulu. Jika 
kembali masuk Islam, maka baginya wajib 
mengeluarkan zakat. Dan jika tidak, maka tidak wajib. 

Dan -syarat kedua- merdeka, maka zakat tidak wajib 
bagi seorang budak. 

Adapun budak muba'ad5[l], maka baginya wajib 
mengeluarkan zakat dari harta yang ia miliki dengan 
sebagian dirinya yang merdeka. 

Dan milik sempurna. Maksudnya, milik yang lemah 
tidak wajib untuk dizakati seperti barang yang di beli 
namun belum diterima, maka tidak wajib dikeluarkan 
zakatnya sebagaimana indikasi dari ungkapan 
mushannif yang mengikut pada Qaul Qadim, namun 
menurut Qaul Jadid wajib mengeluarkan zakat. 

Sudah mencapai satu nishab dan setahun. Sehingga, 
kalau masing-masing kurang dari batas tersebut, maka 
tidak wajib zakat. 


j (jc-lhlui ALul 

(Jl ..^1'N dlul (j-ihll 


dfijiijh 4llA j_jl ^tiaJLalll ClQkll Uai j 
bil V) j Ajle. Cnk J J] lie. ,jll 


(jj3j j iU (4jjykll j) 

L<u 3 <jic- i-vA All USj 

y ilLSi1 i$\ (^i iiUij) 

tl )Vi y 4jC=u3 <j 3 olilj) 

Utjj i_aiLsaill 4 ; > Aiq i lAfl 4a3 

CjdkJ! (jkl ^Jdlll (Jjlil 


si£j yl 


Sawn, yaitu dikembalakan di rumput yang mubah. 

Seandainya binatang ternak tersebut diberi makan 
dalam jangka waktu lebih lama dalam setahun, maka 
tidak wajib dikeluarkan zakatnya. 


olSj) iil J^kl! ^ 4 ju«\a 1I cl illc. jia 

44* 


Jika binatang ternak tersebut diberi makan selama 4-ijA 3^-2 4 jLAC Chile , q\j 

setengah tahun atau kurang dengan kadar makanan Yi Vjj Iglilk j Chlk j (jjb jjA=DIj 

yang mana ternak tersebut bisa hidup tanpa makanan 

tersebut tanpa mengalami dampak negatif yang nampak 

jelas, maka wajib dikeluarkan zakatnya. Jika tidak, maka 

tidak wajib dikeluarkan zakatnya. 


5[1] Muba'ad adalah seorang yang berstatus budak dan merdeka. 


108 



Zakat Emas Dan Perak 


Adapun atsman (mata uang), maka wajib pada dua (XUaillj Usij) 

barang yaitu emas dan perak, baik yang sudah dicetak lU^-jlUaj CsUimj ^ j' Ul£ 
atau tidak. Dan nishabnya akan dijelaskan di belakang. 


Syarat-syarat wajib zakat di dalam atsman adalah lima 
perkara, yaitu Islam, merdeka, milik sempurna, nishab 
dan mencapai satu tahun. Dan semuanya akan 
dijelaskan di belakang. 


dlLdlj 4j^aJlj c- 1 i/li 4 ij.i.a'N^ 

j L-jU^sill j 


.dll> 


Zakat Hasil Pertanian 


Adapun az znru', maka wajib mengeluarkan zakatnya 
dengan tiga syarat. Yang dikehendaki oleh mushannif 
dengan az znrn' adalah bahan makanan penguat badan, 
yaitu berupa gandum putih, gandum merah, kedelai, 
dan beras, begitu juga bahan makanan penguat badan 
yang dikonsumsi dalam keadaan normal seperti jagung 
dan kacang. 


Igj J 31 ji j Usij^j 

_j_Jlj j ^)J».Cl j 4 Clillfcll 

oj-ifi lj)l nkl dllajj Us 
JajI jd kliilij SlSjll i* 


Syarat tersebut yaitu hasil pertanian tersebut termasuk 
tanaman yang ditanam oleh anak Adam. 

Jika tumbuh dengan sendirinya sebab terbawa air atau 
angin, maka tidak wajib dikeluarkan zakatnya. 

-yang kedua- hasil tersebut termasuk bahan makanan 
yang kuat disimpan. 


<lnlilaj (4 £.jJjj (jjSu (ji 

(uj^3YI) 

YlS jl $.Us (_)<sk j 4 dni j_jl3 

4ai alii j 


(I jk.Ua IjjS jjSj Jj) 


Baru saja telah dijelaskan pengertian "bahan makananan ClijaJU j cliUiLall ^jUj Ujj 3 (jlUj 

penguat badan". Dengan bahasa "bahan makanan jU jl jjYI ^ clsliiaj Y Us 

penguat badan", mengecuali hasil pertanian yang tidak 

dibuat bahan makanan penguat badan, yaitu berupa 

tanaman bumbu seperti tanaman al kammun (bumbu- 

bumbuan). 


-syarat ke tiga- harus mencapai satu nishab, yaitu lima 
wasaq tanpa kulit. 


(^j! 4 Im<s*\ 3^ j U1 1 


Di dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa "harus 
mencapai lima wasaq" dengan tidak menyertakan lafadz 
"nishab". 


(JjxjjjI 4ii.Uk (j J (_pa*J ^3j 

i_)1 l^»i JalaluU 


109 



Zakat Buah-Buahan 


Adapun buah-buahan, maka yang wajib dizakati adalah 
dua buah-buahan. 



Yaitu buah kurma dan buah anggur. Yang dikehendaki iljdllj 1 ajdjj (Jajll 

dengan kedua buah ini adalah kurma kering dan anggur d dj jjlj jlull Jjj jjdll 

kering. 

Syarat-syarat wajib zakat di dalam buah-buahan ada jUall (j\ olSjll 

empat perkara : yaitu Islam, merdeka, milik sempurna dlid lj kjjdJl j >Uliu! 4idj!) 

dan nishab. (dAl^aill J 

Ketika salah satu dari syarat-syarat tersebut tidak ada, dy^kj ^ o? Jajd cs ilj! 

maka tidak ada kewajiban untuk mengeluarkan zakat. 


110 



Zakat Dagangan 


Adapun barang dagangan, maka wajib dizakati dengan 
syarat-syarat yang telah disebutkan di dalam zakat mata 
uang. 


I^jS SlSjll lVl3 ojl Uai jt 

O -J O j: Ji O o £ ' 


Tijarah (dagang) adalah memutar balik harta karena 
tujuan mencari laba. 


(jJajiJ (jLdl L- idalSl ojIdCJI j 

' 


1[1] Muba'ad adalah seorang yang berstatus budak dan merdeka. 


BAB ZAKAT ONTA 

(Fasal) permulaan nishab onta adalah lima ekor, dan di 
dalamnya wajib mengeluarkan satu ekor kambing, 
maksudnya kambing jadz'atudla'nin yang telah berusia 
satu tahun dan menginjak usia dua tahun, atau kambing 
tsaniyatu ma'zin yang telah berusia dua tahun dan 
menginjak usia tiga tahun. 

Perkataan mushannif, "di dalam sepuluh ekor onta 
wajib mengeluarkan dua kambing. Di dalam lima belas 
ekor wajib mengeluarkan tiga ekor kambing. Di dalam 
dua puluh ekor onta wajib mengeluarkan empat ekor 
kambing. Di dalam dua puluh lima ekor onta wajib 
mengeluarkan satu ekor onta bintu makhadl. Di dalam 
tiga puluh enam ekor onta wajib mengeluarkan satu 
ekor bintu labun. Di dalam empat puluh enam ekor onta 
wajib mengeluarkan satu ekor onta hiqqah. Di dalam 
enam puluh satu ekor onta wajib mengeluarkan satu 
ekor onta jadz'ah. Di dalam tujuh puluh enam ekor onta 
wajib mengeluarkan dua ekor onta bintu labun. Di dalam 
sembilan puluh satu ekor onta wajib mengeluarkan dua 
ekor onta hiqqah. Dan di dalam seratus dua puluh satu 
ekor onta wajib mengeluarkan tiga ekor onta bintu 
labun". dan sampai akhir, itu sudah jelas dan tidak butuh 
untuk disyarahi / dijelaskan lagi. 

Bintu makhadl adalah onta yang berusia satu tahun dan 


dlikCj IgJ (jliCa (ell ji 

dlLkCj (jUlui IgJ 4 _uj jl 

A /^3 j j j aJ ^3 j 

” £ _ ' 0 55 % ^ 

oliuj £Jjl <Is4j alii dl!li J)dc- 

(ja i_y£> Lkjs Cl ill j (jjtkk J^3j 

C5^j UJ^ C5^J ci^V' 

" jj * " 1 # 5 **•£ " J" " 

Qlluij j dim 

f.' ' 0 " " o o * £ ^ o 

is^J <jj j "' y 1 cs4j 

4jL« J^3j (jlliia. j 

^&Ua All ((jjfi dili ds!ilj (jjjdc-j 

£ (jc. IJt. 


■jaildl CllLkCJ 4_iui IgJ (jmslAlS! Cliij j 


111 



menginjak usia dua tahun. 

Bintu labun adalah onta berusia dua tahun dan 
menginjak usia tiga tahun. 

Hiqqah adalah onta berusia tiga tahun dan menginjak 
usia empat tahun. 

Jadz'ah adalah onta berusia empat tahun dan menginjak 
usia lima tahun. 

Dan perkataan mushannif "kemudian di dalam setiap 
empat puluh ekor onta wajib mengeluarkan satu ekor 
onta bintu labun. dan setiap lima puluh ekor onta wajib 
mengeluarkan satu onta hiqqah ", maksudnya adalah 
kemudian setelah bertambah sembilan ekor onta dari 
jumlah seratus dua puluh satu, dan setelah sembilah 
ekor tersebut bertambah sepuluh ekor onta lagi sehingga 
jumlahnya menjadi seratus empat puluh ekor onta, maka 
hitungannya menjadi pasti, yaitu setiap hitungan empat 
puluh ekor onta wajib mengeluarkan satu ekor onta 
bintu labun, dan setiap hitungan lima puluh ekor onta 
wajib mengeluarkan satu ekor onta hiqqah. 

Maka di dalam seratus empat puluh ekor onta wajib 
mengeluarkan dua ekor onta hiqqah dan satu ekor onta 
bintu labun. dan di dalam seratus lima puluh ekor onta 
wajib mengeluarkan tiga ekor onta hiqqah. Dan begitu 
seterusnya. 


i"C1 s3j LgJ 4qMI j 

4i«,alk\l 

I 'aduj a*j p £ 5 ! ( 3 ^ ^j) 

jjuic- oilljjj j 4 jL« (3^. 

55 -i ** ' >3 ^ * 

(jjkjj! j 4 jL<s dlli 4 \xi-N j oiUj) Aj 

3^ £3 U *•.A 

>■ n 3^ 3?lj U ^ 



4 J ^3 j 


£slj UJ^ pP ilfP 

J i—£^luikkj 4 jLo 


BAB ZAKAT KAMBING DAN SAPI 


ZAKAT KAMBING 

(Fasal) permulaan nishab kambing adalah empat puluh 
ekor. 


p *" *— ^ 3jSj 3:^) 


Dan di dalamnya wajib mengeluarkan satu ekor £>« 4_yj ji (ja koA. eUj 

kambing jadz'ah dari jenis kambing domba atau satu 4_ni]l j 4ii=JI jUj (3*31 

ekor kambing tsaniyah dari jenis kambing kacang. Dan 
telah dijelaskan pengertian dari jadz'ah dan tsaniyah. 


Perkataan mushannif, " di dalam seratus dua puluh satu 


£j\jUuj z ^£. 1 ^.! j kjL-o j j 4J yi j 


112 



ekor kambing, wajib mengeluarkan dua ekor kambing. 
Di dalam dua ratus satu ekor kambing, wajib 
mengeluarkan tiga ekor kambing. Dan di dalam empat 
ratus empat ekor kambing, wajib mengeluarkan empat 
ekor kambing. Kemudian di dalam setiap seratus ekor 
kambing, wajib menambah satu ekor kambing" Sampai 
akhir perkataan beliau, itu sudah jelas dan tidak perlu 
penjelasan lagi. 


Jgij oldJj Cjilli oA^ljj (jjjjLa 
(ol2 4 jL<s (_]£ ^3 jaj oliuj AjLmuj! 

(jc- ' s dc. 


ZAKAT SAPI 


(Fasal) permulaan nishab sapi adalah tiga puluh ekor. 

Dan di dalamnya wajib mengeluarkan satu ekor sapi 
tabi', yaitu anak sapi yang berusia satu tahun dan 
menginjak usia dua tahun. Dalam sebagian redaksi 
menggunakan bahasa "di dalam satu nishab tersebut". 


jslll C. ll Is*) (Jjlj JJLafi) 

ls' -4j (jij (44) 44 (j 

441 4 (J4j aILi (_yj! (44) 4 ^ 


Disebut tabi', yang mempunyai arti yang mengikuti, 
karena ia mengikuti induknya di tempat pengembalaan. 

Seandainya sang pemilik mengeluarkan zakat berupa 
sapi tabi' betina, maka hal itu lebih mencukupi. 

Di dalam empat puluh ekor sapi, wajib mengeluarkan 
satu ekor sapi musinnah yang berusia dua tahun dan 
menginjak usia tiga tahun. 

Disebut musinnah karena gigi-giginya sudah sempurna. 

Seandainya sang pemilik mengeluarkan zakat berupa 
dua ekor sapi tabi' dari empat puluh ekor sapi, maka hal 
itu telah mencukupi menurut pendapat ash shohih. 


Ajai A »°iM dlkb /gJalii 




(jliijlu 41 (4,'uM-a ([gi) i—La-j (j) 

4la3l dllkaj 


4aUluj (Jjaliul dllij 


1 _Lba >,« 


(jjkjjj (jjajjl (jc. 

iv 1^.11 ^gic- 


Dan pada hitungan inilah, samakanlah selama-lamanya. 4 >43 44 (l>4 4' '4 4^3) 

»»** 0 ’*£ “? ■? & % ^ j 

Di dalam seratus dua puluh ekor sapi, wajib , AjujI kijjl j' 444 

mengeluarkan tiga ekor sapi musinnah atau empat ekor 
sapi tabi'. 


BAB ZAKAT PERSERO 

(Fasal) dua orang yang mencampur hartanya, maka r-al^ll 44 (gljSjj g lLIlaJ 'j l 4»9) 
mereka membayar zakat, dengan membaca kasrah huruf (a^ljll) ( j-441 1 (olij) 

kafnya lafadz "yuzakkiyani", dengan hitungan zakatnya 


113 



orang satu. 


Khulthah (mencampur harta) terkadang bisa 
meringankan pada dua orang yang bersekutu, semisal 
keduanya memiliki delapan puluh ekor kambing dengan 
bagian yang sama di antara keduanya (masing-masing 
memiliki empat puluh ekor), maka keduanya hanya 
wajib mengeluarkan satu ekor kambing. 


(jL IqpVi Aiii Ai 4 hi-vll j 

1m Vijldlj oUi (jjjUaii ISlaj 


bl_uj 


Dan terkadang memberatkan pada keduanya, semisal 
keduanya memiliki empat puluh ekor kambing dengan 
bagian yang sama di antara keduanya (masing-masing 
memiliki dua puluh ekor), maka keduanya wajib 
mengeluarkan zakat satu ekor kambing. 


a\2> (jjajjS ISikj Ju JUiii ASj 

L<^JsJ)ha \/>g jjj jULj 


Dan terkadang meringankan pada salah satunya dan 
memberatkan pada yang lain, seperti keduanya memiliki 
enam puluh ekor kambing, dengan perincian salah 
satunya memiliki sepertiganya (dua puluh ekor) dan 
yang lain memiliki dua pertiga (empat puluh ekor). 


liAAsJ Up Vi ApJ Aij 

*.♦*. " "5 "-o' - , " - 

I gin La&AkY (JJJjuj IfLlkj (jlS 

_ o 

Uliilii 


Dan terkadang tidak meringankan dan tidak 
memberatkan, seperti keduanya memiliki dua ratus ekor 
kambing dengan bagian yang sama di antara keduanya 
(masing-masing memiliki seratus ekor). 


l£]Jaj (jl^ ~*hjQ'i'i Yj \ qjq-V'i ApjY 43 J 

4j jUlj s\2j> /gjjLa 


Syarat-Syarat Khulthah 

Dua orang yang mencampur hartanya itu hanya bisa Jail SlS j Udj j 

membayar dengan zakat satu orang jika memenuhi 
tujuh syarat. 


Yaitu ketika, dalam sebagian redaksi menggunakan 
bahasah "jika", kandangnya menjadi satu. Lafadz "al 
murah" dengan terbaca dlammah huruf mimnya, adalah 
tempat binatang ternak di malam hari. 






(rtS. lal 




Al masrahnya satu. Yang dikehendaki dengan al masrah 
adalah tempat yang digunakan untuk mengumpulkan 
binatang ternak. 




Tempat mengembala dan pengembalanya menjadi satu. j j-dlj) 

Dan pejantannya juga menjadi satu, maksudnya jika hihLdl p Jj hkjl (jl (Ia^. 1 j 


114 



binatang ternaknya satu macam. 

Jika macamnya berbeda seperti kambing domba dan <j' u' 1 , jj >—allik.1 jli 

kambing kacang, maka diperkenankan masing-masing klikU JjjLj 3ki l *1 la Jki 

dari kedua orang tersebut memiliki pejantan sendiri- 
sendiri yang akan mengawini ternaknya. 

A1 masyrabnya jadi satu, yaitu tempat minum ternaknya AluiLoJI 4JU d-iJ-kj £ 5 ill (j\ (l_011a3Ij) 
seperti sumber, sungai atau yang lain. U>a jlc. j' Jl 

Perkataan mushannif, "halib (tukang pera susunya jadi (jlgAjl' Aki J& (T.i^.1 j l. il l k 1 1 j) 
satu)" adalah salah satu dua pendapat dalam killed I oii 

permasalahan ini. 

Dan pendapat al ashah tidak mensyaratkan halib (tukang c-iltkJI atkjVI 

pera susu) harus jadi satu. 

Begitu juga al mihlab, dengan terbaca kasrah huruf £^31 t-hjp ja j ( al*ll jLiij djlk-JI ll£j 
mimnya, harus jadi satu, yaitu wadah yang digunakan <ua 3 ilkj 

untuk memerah susu. 

Tempat memerah susunya juga harus jadi satu. Lafadz (Ti^.!j) ruiL ( y ilkJ I 

"al halab" dengan terbaca fathah huruf lamnya. 

Imam an Nawawi menghikayahkan pembacaan sukun j&j jlkkj £5 jjjll cs iLkj 

huruf lamnya lafadz "al halab", yaitu nama susu yang Jla ^B-d j 

diperah. Dan digunakan dengan arti makna masdarnya. 3 jkj 

Sebagian ulama' berkata bahwa itulah yang dikehendaki 
di sini. 

BAB ZAKAT PERSERO 

(Fasal) dua orang yang mencampur hartanya, maka c-alSlI jLiL (.jUS jj gUallkJlj 
mereka membayar zakat, dengan membaca kasrah huruf (\w! jl!^ .*11 C^j) 

kafnya lafadz "yuzakkiyani", dengan hitungan zakatnya 
orang satu. 

Khulthah (mencampur harta) terkadang bisa <jW AiiLi -4-^ aa ^JaLkllj 

meringankan pada dua orang yang bersekutu, semisal kjjldli sUi ISlkj 

keduanya memiliki delapan puluh ekor kambing dengan l\2> 

bagian yang sama di antara keduanya (masing-masing 
memiliki empat puluh ekor), maka keduanya hanya 
wajib mengeluarkan satu ekor kambing. 


115 



Dan terkadang memberatkan pada keduanya, semisal 
keduanya memiliki empat puluh ekor kambing dengan 
bagian yang sama di antara keduanya (masing-masing 
memiliki dua puluh ekor), maka keduanya wajib 
mengeluarkan zakat satu ekor kambing. 


jjj jlulL 


Dan terkadang meringankan pada salah satunya dan 
memberatkan pada yang lain, seperti keduanya memiliki 
enam puluh ekor kambing, dengan perincian salah 
satunya memiliki sepertiganya (dua puluh ekor) dan 
yang lain memiliki dua pertiga (empat puluh ekor). 


UaAAkS Up Vi JUaj °-}Sj 

*.♦*. " "5 "-o' - , " \ - 

I gin UaAAkV (jjlui \«sUi j)l£ 

- -M ' _o 


Dan terkadang tidak meringankan dan tidak 
memberatkan, seperti keduanya memiliki dua ratus ekor 
kambing dengan bagian yang sama di antara keduanya 
(masing-masing memiliki seratus ekor). 


ISLIaj (jiii Vj Up Vi °-^j 

1 aq n j 4jjULj oil ji pPLa 


Syarat-Syarat Khulthah 

Dua orang yang mencampur hartanya itu hanya bisa olfij j)U$ jj Ud) j 

membayar dengan zakat satu orang jika memenuhi 
tujuh syarat. 


Yaitu ketika, dalam sebagian redaksi menggunakan 
bahasah "jika", kandangnya menjadi satu. Lafadz "al 
murah" dengan terbaca dlammah huruf mimnya, adalah 
tempat binatang ternak di malam hari. 


j] cs4j (u^ 




'xA 


Al masrahnya satu. Yang dikehendaki dengan al masrah 
adalah tempat yang digunakan untuk mengumpulkan 
binatang ternak. 

Tempat mengembala dan pengembalanya menjadi satu. 
Dan pejantannya juga menjadi satu, maksudnya jika 
binatang ternaknya satu macam. 


^ j^) 

<Lu«Ia]I ^ jlul) 


Jklllj f^lj) 


Jika macamnya berbeda seperti kambing domba dan 
kambing kacang, maka diperkenankan masing-masing 
dari kedua orang tersebut memiliki pejantan sendiri- 
sendiri yang akan mengawini ternaknya. 

Al masyrabnya jadi satu, yaitu tempat minum ternaknya 
seperti sumber, sungai atau yang lain. 


(jl jj-N_p jluaj pi ■ 3a£ l^c. jj C d'ikl jjll 
A Tl >1iLa (Jkji 1 aq A (JSl p jfLl 


<ia rLl jjujj (^jsil (_^i (VpJ^'^J) 
( l^a.lj) La&jJC- j! ^)g-j jl pj*£ 


116 



Perkataan mushannif, "halib (tukang pera susunya jadi 
satu)" adalah salah satu dua pendapat dalam 
permasalahan ini. 

Dan pendapat al ashah tidak mensyaratkan halib (tukang 
pera susu) hams jadi satu. 

Begitu juga al mihlab, dengan terbaca kasrah huruf 
mimnya, hams jadi satu, yaitu wadah yang digunakan 
untuk memerah susu. 


Qjg >3^' ^s. ill k\ij) 

< 111^1 a^A 


L- ill k\l 


^IjYI 3^-9 ,*>J' ^uiSLi c—il^dl 

4_i3 l. iLkj 


Tempat memerah susunya juga harus jadi satu. Lafadz 
"al halab" dengan terbaca fathah huruf lamnya. 

Imam an Nawawi menghikayahkan pembacaan sukun 
huruf lamnya lafadz "al halab", yaitu nama susu yang 
diperah. Dan digunakan dengan arti makna masdarnya. 
Sebagian ulama' berkata bahwa itulah yang dikehendaki 
di sini. 


cJll 

(IIa jAj >>»») 


BAB ZAKAT PERAK DAN EMAS 


BAB ZAKAT EMAS 


(Fasal) nishab emas adalah dua puluh mitsqal dengan 
hitungan secara pasti dengan timbangan negara 
Makkah. 


(jYlslLa 3j_3 J “ lC ' S-J&ii! C- ll lsi\j JJLaSj) 

ij33i 


Satu mitsqal adalah satu lebih tiga sepertujuh dirham. 


^a ^la ^a Jliidlj 


Di dalam satu nishab emas wajib mengeluarkan zakat 
seperempat sepersepuluh dari keseluruhan jumlah emas. 
Yaitu setengah mitsqal. 


^joudl ,kjj) c_iAA]l l. il 3ii i (Ajaj) 

» . o . 

\ 3^3 


Dan di dalam jumlah emas yang lebih dari dua puluh 
misqal, maka sesuai dengan prosentasenya walaupun 
lebihannya hanya sedikit. 


(4jl YliLa ^gic- (Ylj) Du^j 

jjl jll 01 (jlj 


BAB ZAKAT PERAK 


Nishabnya ivariq, dengan terbaca kasrah huruf ra'nya, 
adalah dua ratus dirham. Wariq adalah perak. 


4 3^9 1 ( 3 ^) 3 ^ ^ il -9 ) 

^Aj^ IdjLa j 


117 



Di dalam nishab ini wajib mengeluarkan seperempat ^a'j3 4. LAS jA j 43a J 

sepersepuluh dari jumlah keseluruhan, yaitu lima 

dirham. 


Dan di dalam lebihan dari dua ratus dirham, wajib <j)j (31 j Uua j 

mengeluarkan kadar sesuai dengan hitungannya, 3 jI jib Ja 

walaupun tambahannya hanya sedikit. 


Dan tidak ada kewajiban zakat di dalam benda 
campuran dari emas atau perak kecuali kadar murninya 
telah mencapai satu nishab. 




Tidak ada kewajiban zakat di dalam perhiasan yang 
boleh untuk digunakan. 

Adapun perhiasan yang diharamkan seperti gelang 
tangan dan gelang kaki yang digunakan oleh orang laki- 
laki dan khuntsa, maka wajib dikeluarkan zakatnya. 


(olSj ^13311 ; Vj) 

J J j Uai 

.403 SlSjl! 3 iVfo 


BAB ZAKAT HASIL PERTANIAN DAN BUAH-BUAHAN 


(Fasal) nishab hasil pertanian dan buah-buahan adalah 
lima ivasacj. 


4ki3k jDuIlj **t ^ ‘-A J J-3aa) 


Ansaq dari lafadz ivasacj yang merupakan masdar dengan 
makna mengumpulkan, karena sesungguhnya wasaq 
mengumpulkan beberapa sho'. 

Lima wasaq adalah seribu enam ratus rithl negara Iraq. 
Di dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa 
"negara Bagdad". 

Dan untuk lebihan dari kadar tersebut disesuaikan 
dengan hitungannya. 

Satu rithl negara Baghdad, menurut imam an Nawawi, 
adalah seratus dua puluh dirham lebih empat sepertujuh 
dirham. 


j_j3/ 

(jlkli-sall ^/a'N 1 

4jl Li k .i j (.—43jiATiJI 

3 Js4j((js!' lU 3 J 

(4jI >«•*> 31 J) Laj) 


43il4 jL« Jlic. 

£-1313 4jujI j LoA j 


Di dalam hasil pertanian dan buah-buahan, wajib 
mengeluarkan zakat sepersepuluh -dari jumlah 
keseluruhan-, jika diairi dengan air langit, yaitu air hujan 
dan sesamanya seperti air salju, atau dengan air banjir. 


- 'i* 


u|) ls' (U4*j) 

^Aj (»Laldl <^L<u 
iLall JAj ji) 

3L<3! A 1Ai 4 ^-ill Alii i— ulaj 


118 



\g ijlaft aj'ld 4_kj c 5 ^" 


yaitu air yang mengalir di atas permukaan bumi sebab 
sungai penuh dan tidak muat sehingga air naik ke 
permukaan hingga mengairi tanaman tersebut. 


Jika diairi dengan daalab, dengan terbaca dlammah dan 
fathah huruf dalnya, yaitu alat yang diputar-putar oleh 
binatang, atau diairi dengan menimba air dari sungai 
atau sumur dengan menggunakan binatang seperti onta 
atari sapi, maka wajib mengeluarkan zakat setengah 
sepersepuluh dari jumlah keseluruhan. 


La 1 g j (Jlall pAaj Cl ip >« (j]j 

ijA Cl Lila (jji) (jl jjkll IAjjAj 

L-LLa!) a jl /jl jjC i j| 


Dan di dalam hasil pertanian dan buah-buahan yang 
diairi dengan air hujan dan daulab semisal dengan kadar 
waktu yang sama, maka wajib mengeluarkan zakat tiga 
seperempat sepersepuluh dari jumlah keseluruhan. 


JxLa i—jVjLIIj a-Laldl $.L<u £ s h ul 3 u3j 

^Liadl pljji Aj3j i. Ijjuj 


BAB ZAKAT DAGANGAN, ZAKAT HARTA TAMBANG DAN HARTA 
KARUN 


BAB 

ZAKAT DAGANGAN 


(Fasal) harta dagangan dikalkulasi di akhir tahun 
dengan menggunakan mata uang yang digunakan untuk 
membeli modal pertama. 

Baik modal harta dagangan pertama mencapai satu 
nishab ataupun tidak. 

Jika hasil kalkulasi harta dagangan di akhir tahun 
mencapai satu nishab, maka wajib mengeluarkan 
zakatnya. Jika tidak, maka tidak wajib zakat. 

Dari jumlah tersebut setelah kalkulasi harta dagangan 
mencapai satu nishab, maka wajib mengeluarkan zakat 
seperempat sepersepuluh dari jumlah keseluruhan. 


^)k.l Ale. ojl kMl Lua j jC- ^jillj 
CAjjIAI IAj 


V LLCai ajlkM' JU D-Ci (jlii 

'Dus dL (jli 
bla V)j Ul£j Ul^l 


JU 4Au3 p jL Akj (jdllc 

Llhal a_j\ Vl\l 


BAB 

ZAKAT HARTA TAMBANG 
DAN HARTA KARUN 


Harta yang diambil dari tambang emas dan perak maka ^uCaillj l_Aa1I qa jaJiLil Laj) 

wajib mengeluarkan zakat seperempat sepersepuluh jiikll ILlhal (Ala ^3^4 


119 



dari hasil tersebut seketika, jika mencapai satu nishab. 


(Jl^l 


Jika orang yang mengambil tambang tersebut termasuk 
golongan yang wajib zakat. 

Ma'adin, bentuk jama' dari lafadz ma'dan dengan terbaca 
fathah atau kasrah huruf dalnya, adalah nama bagi 
tempat barang tambang yang diciptakan oleh Allah Swt, 
baik berupa lahan mawat atau berstatus milik. 


JaI YAH jjlS (jl 


dl 13 <j 3 ^U 3 4 ji)l (jjIk j&al jLui! 

dlLa jl 


Harta yang ditemukan dari harta rikaz, yaitu harta 
pendaman peninggalan zaman jahiliyah, yaitu keadaan 
orang-orang arab sebelum Islam, yaitu bodoh kepada 
Allah, Rosul-Nya dan syareaat-syareat Islam, maka 
wajib mengeluarkan seperlima dari jumlah keseluruhan. 

Seperlima tersebut ditasharrufkan sesuai pentasyarufan 
zakat menurut qaul masyhur. 

Dan menurut muqabil masyhur (pendapat pembanding 
masyhur) bahwa sesungguhnya seperlima tersebut 
diserahkan kepada golongan yang berhak menerima 
khumus (seperlima) yang disebutkan di dalam ayat fai'. 


(jj33 _^aj Cy? 

l^jic. ciiilil ^ill <lLkll (^Aj <llAl_kll 
J^Al! (Jj 3 tLqjJill 

(<1S3) <1^jo)^)j 

'(JjJjl) jlT)ll 

( _ s ic. ol£j)ll < 2 -Sj- 3 aJ j 


(jjikkll JaS Ajj <LULaj 

^3211 <j! (jjjjSJull 


BAB ZAKAT FITRAH 


(Fasal) wajib mengeluarkan zakat fitrah dengan tiga 
syarat. Zakat fitrah diungkapkan dengan bahasa "zakat 
fithrah" maksudnya zakat badan. 


Sl£j IgJ (JULj (jiaal! Sl£j (_jLaSi) 
c-ldliS <IDlij) <ikll 


-syarat tersebut adalah- Islam. Maka tidak wajib V) ' S H-^ ( _ s Jc- "ojb& (^YA^M 
membayar zakat fi trail bagi orang kafir asli kecuali jlaLAll AjjjSJ Ailaj ^ 

untuk budak dan keluarganya yang beragama Islam. 


-syarat kedua- sebab terbenamnya matahari di hari 
terakhir bulan Romadlon. 


o? o^ Da o^ dill 

(jjlOaAj 


Kalau demikian, maka wajib membayar zakat fitrah dari dilA ojiiill Slilj YnA j 

orang yang meninggal dunia setelah terbenamnya £3*3 31 j 

matahari, tidak dari anak yang dilahirkan setelah 
terbenamnya matahari. 


-syarat ke tiga- wujudnya kelebihan. Yaitu seseorang 


>1i\l jkuii jAj (JOaslI 


120 



memiliki lebihan dari bahan makanan untuk dirinya did -aJUc- j -UjS jf-} Jioiu 
sendiri dan keluarganya di hari tersebut, maksudnya Ujaj i Aid] 1 aflj jjadl d? (^jil 

siang harinya hari raya Idul Fitri, begitu juga untuk 
malam harinya. 


Seseorang wajib mengeluarkan zakat untuk dirinya 
sendiri dan orang-orang yang wajib ia nafkahi yang 
beragama Islam. 

Maka bagi orang muslim tidak wajib mengeluarkan 
zakat fitrah untuk budak, kerabat dan istrinya yang 
beragama kafir, walaupun wajib ia nafkahi. 


L(Jjdjyj) 


A-k jJjj 4-4^2 j Od- s^)la 3 £j)L 

> ^ ^ o ' o S > 

l** u) J J-& 


Ukuran Zakat Fitrah 


Ketika seseorang wajib membayar zakat fitrah, maka ia Clnk j dlj 

harus mengeluarkan satu sha' makanan pokok U-iL A)l (odj Oja ILOoJ 

daeralanya, jika ia adalah orang yang bertempat tinggal 
di suatu negara. 


Jika di daerahnya terdapat beberapa makanan pokok, \ g ; Calc- Oljai di! ^ ,jlii ,jli 
namun ada sebagiannya yang lebih dominan, maka Ada ^!jdV! C ik j 

wajib mengeluarkan dari jenis sebagian makanan 
tersebut. 


Seandainya seseorang bertempat tinggal di hutan yang 44a Oja V Add d^LOSl rJS jlj 
tidak memiliki makanan pokok, maka ia wajib -oil JlsLII l_jJ 2 ! Oja ^ jki 

mengeluarkan zakat berupa makanan pokok daerah 
yang terdekat darinya. 


Orang yang tidak memiliki lebihan satu sho', akan tetapi did -djl 4 > >»»h 3A ^ 0*3 

hanya sebagian sho' saja, maka ia wajib mengeluarkan JjOkil 

sebagian tersebut. 


Ukuran satu sho' adalah lima rithl lebih sepertiga rithl 
negara Iraq. 

Rithl negara Iraq telah dijelaskan di dalam bab 
"Nishabnya Zuru'". 


ClJjJ JlJaji UudkJ ^-ULall 


i- ll I^i i ^^aljjdl (jlajl! 


ii (Ajdj) 
.£jj> 


BAB GOLONGAN PENERIMA ZAKAT 


121 



(Fasal) zakat diberikan kepada delapan golongan yang 
telah disebutkan oleh Allah Swt di dalam kitab-Nya 
yang mulia di dalam firman-Nya, "shadaqah hanya di haki 
oleh orang-orang fakir, orang-orang miskin, orang-orang yang 
memproses shodaqah, orang-orang yang di lulutkan hatinya, 
budak, gharim, sabilillah, ibn sabil" ila akhir. 

Firman Allah Swt ini telah jelas dan tidak perlu untuk 
dijelaskan lagi kecuali penjelasan untuk mengetahui 
golongan-golongan tersebut. 

Maka orang yang faqir di dalam zakat adalah orang 
yang tidak memiliki harta dan tidak memiliki pekerjaan 
yang bisa mencukupi kebutuhannya. 

Adapun orang yang faqir di dalam pembahasan araya, 
maka dia adalah orang yang tidak memiliki nuqud 
(uang). 

Miskin adalah orang yang memiliki harta atau 
pekerjaan, masing-masing dari keduanya sudah agak 
mencukupi tapi masih kurang, seperti orang yang 
membutuhkan sepuluh dirham namun dia hanya 
memiliki tujuh dirham. 

Amil adalah orang yang dipekerjakan oleh imam untuk 
mengambil sedekah dan menyerahkan pada orang- 
orang yang berhak menerimanya. 

Mualaf qulubuhum, golongan ini ada empat bagian. 

Salah satunya adalah muallaf muslimin, yaitu orang yang 
baru masuk Islam dan niatnya masih lemah di dalam 
Islam, maka ia dilunakkan dengan memberikan zakat 
padanya. 

Untuk bagian-bagian yang lain dijelaskan di dalam 
kitab-kitab yang luas pembahasannya. 

Wafirriqab, mereka adalah budak-budak mukatab yang 
melakukan akad kitabah yang sah. 

Sedangkan budak mukatab yang melakukan akad 
kitabah yang tidak sah, maka ia tidak diberi bagian 
budak-budak mukatab. 


iliLa'Sd SlSjll (J-daS) 

djljfi ^ dll! (jjjll d_ijUu]l 

c!lll3.dLall ^Jlid dJjS ^3 

djiljjjdl j j\c. (jdLalidl^j (jiSLuuillj 

(Jjndt (jd!j dl)l 

diji-a (jc- 3* 

c_aliLaV! 


V j dJ JU v < 3 ^! > SlSjl! J, 

d'iklk 


adlj aaj V 34 ^ 1413 *^ 3^ ^ 


Ajq t— j! JLa jda 

V *. 55 .0 - 55 o . ' o " 

3-aS d_ii£j ^3 d'ijl aS 1*33^ 1 Ag dA 

^ o 0 0 ' } ' 

ixlux oAic-j ^I'ik 1 


•Ak.1 4^^ dlAxIiml (3?ljd!j 


\i isVumaI Ve 0 Cl)ls.lUd! 


f.* . d i djej^ji ^Aj (33 dAlj^Al!^^ 

Cilij aLu! 3^3 (jd-f4^d^ dlljjJa lijik! 
di SlSjll dlllddS ^3lLuV! 132 d 


iLla j) *J a] ! ^3 0^)j)SdA 3* .d 31 d_l5j j 


d !■*-» djldS jjjjliAl! ^a j r_Aajl! 

^ ki» i ils oAauIs ddldSi L-£i1Sa\I IaS 
.^jddjlS a!! ^ iuj 


122 



Gharim ada tiga bagian. 


Salah satunya adalah orang yang hutang untuk 
meredam fitnah di antara dua golongan dalam masalah 
orang yang terbunuh dan tidak jelas pembunuhnya, 
maka ia menanggung hutang sebab itu semua. 

Maka hutangnya dilunasi dari bagian gharimin, baik ia 
adalah orang yang kaya atau fakir. 

Gharim hanya bisa diberi bagian ketika hutangnya 
masih ada. 

Jika ia telah melunasi hutang dari hartanya sendiri atau 
telah memberikan hartanya sejak awal, maka ia tidak 
diberi dari bagian gharimin. 

Untuk bagian gharimin yang lain telah dijelaskan di 
dalam kitab-kitab yang diperluas pembahasannya. 
Adapun sabilillah, maka mereka adalah para pejuang 
yang tidak memiliki bagian pasti di dalam buku besar 
negara, bahkan mereka berjihad suka rela hanya karena 
All all Swt. 

Adapun ibn sabil, maka dia adalah orang yang 
melakukan perjalanan dari daerah yang sedang 
memproses zakat, atau melewatinya. 

Ibn sabil disyaratkan harus dalam keadaan 
membutuhkan dan tidak melakukan kemaksiatan. 

Perkataan mushannif "dan di berikan pada orang-orang 
yang di temukan dari kedelapan golongan" memberi 
isyarah bahwa sesungguhnya ketika sebagian golongan 
tidak ada dan yang ada hanya sebagian saja, maka zakat 
diserahkan pada golongan yang ada. 

Jika semuanya tidak ada, maka zakat disimpan dulu 
hingga semuanya atau sebagian golongan telah 
ditemukan. 


^gic. ? ' 3 

(jjj 4 jj 3 lluC jjl^iLjl Cy* lick. I 

pla-vA 4_hli ^ A; ll (JjjS (jlkjlla 

dllc i. ulaj UjC 


(jlS llic. (jo^sjUdl In ^ja ^g-CaiiS 

jas jS 


Ajic- (jjcll P-UJ .lie. ^ i LCjl j 


Jakj a] pldijl jl ^ja ole! (jll 

,jl«,jUll l>? 


Clil ^gS (jxajlill j 

1 P ^ • ‘ V aUJtil ^ A 4U| \ ,j.) 

(jjC- j A‘l<a (Jj Alj)J^)All (jljjC Jgi 


^ja Ijiui f. Cl ] i i^ja (J°i null (_jjl llai j 

licllu 1 jllkja (jjSj jS SlSjl! cij 


A u«n» .all ^Cc. j A y\ kll 4u3 JajliAl j 

LS' O* C5^)j) 

) Ca3 lil 4ji ^gl] sJjUjI iwiliLaS/1 

^jaI d-SjJLaj (_pakill C^jj SjULaVl 

o)°- V 


j^glik ijlSj)]l cl iAak -4k l^caa (jli 
j.>>» \ ji I jckjj 


Di dalam menyerahkan zakat, tidak diperkenankan 
hanya diberikan pada orang yang kurang dari tiga orang 


Dll c5^) p-Dac-j £gi Vj) 

i_iLiLaVl ( l _cA Cy° u-* 


123 



dari setiap golongan dari kedelapan golongan tersebut. 


Ajjlkli]! 


Kecuali amil, maka sesungguhnya amil bisa saja hanya 
satu orang jika memang sudah mencukupi kebutuhan. 


(jl (jl jjA-) 4-^ (jjjjjalkll V}) 

4klk\l 4j iLll 


Jika zakat hanya diberikan pada dua orang dari setiap 
golongan, maka wajib memberi ganti rugi dengan 
minimal barang yang berharga pada orang ketiga. 

Ada yang berpendapat, bahwa orang ketiga diberi ganti 
rugi sepertiga dari yang telah diberikan pada dua orang 
tersebut. 


t. Vu^i ^ja (jll 

3^5 CLillail 

fjk .j 


Golongan Yang Tidak Berhak Menerima Zakat 

Ada lima golongan yang tidak diperkenankan 
memberikan zakat pada mereka. 

Yaitu orang yang kaya dengan harta atau pekerjaan. Dan 
budak (yang bukan budak mukatab). 

Bani Hasyim dan Bani Muthallib. Baik mereka tidak mau 
menerima haknya dari bagian khumusil khumus, ataupun 
mau menerima. 

Begitu juga budak-budak yang dimerdekakan oleh 
mereka (Bani Hasyim dan Bani Muthallib), tidak boleh 
memberikan zakat pada mereka. 

Masing-masing dari mereka diperkenankan untuk 
menerima sedekah sunnah menurut qaul masyhur. 

Dan orang kafir. Dalam sebagian redaksi menggunakan 
bahasa, "tidak sail memberikan zakat pada orang kafir". 

Orang yang wajib dinafkahi oleh orang yang 
mengeluarkan zakat, maka ia tidak boleh memberikan 
zakat pada mereka (orang-orang yang dinafkahi) atas 
nama orang-orang fakir dan miskin. 

Dan boleh memberikan zakat pada mereka dengan 
status semisal mereka adalah para pejuang atau gharim. 


~ (j?\ (I^JlSLS Y 4 iuJak J) 


Juki! j t_ ji JLaj ^ j»ll 


~1 A (L Jkil! 

Y (JJlkkl! (JU/A ^JA S'N 


jlj olSj)ll ^ 


jkiM! 4JS.Al*a iki i.a (JSl 

jiiii 

lJ\ (j*J) 


^ J 1J 

JyUk (jj-ajli- 


124 



KITAB MENJELASKAN HUKUM-HUKUM BERPUASA 


Lafadz shiyam dan shaum adalah dua bentuk kalimat 
masdar, yang secara bahasa keduanya bermakna 
menahan. 

Dan secara syara' adalah menahan dari hal-hal yang 
membatalkan puasa disertai niat tertentu sepanjang 
siang hari yang bisa menerima ibadah puasa dari orang 
muslim yang berakal dan suci dari haidl dan nifas. 


LaAlii-a ^j*Ls-x\\ j _jA j 

iSL-iVI 


Al *ajjLakJs 4_ni ^)k»q.a qC- dllldal 
Jalt ^ya ^jLail Jjll 

^AlJa 


Syarat Wajib Puasa 


Syarat-syarat wajib berpuasa ada tiga perkara. Dalam 
sebagian redaksi ada empat perkara. 


(dlibij al U^>\1 

^ o £ * 'i' £ 

c-ldlil djujl ^luill (_paaj [g&j 


Yaitu Islam, baligh, berakal dan mampu berpuasa. 

Dan ini (mampu berpuasa) tidak tercantum di dalam 
redaksi yang mengatakan syaratnya ada tiga perkara. 

Maka puasa tidak wajib bagi orang yang memiliki sifat 
yang sebaliknya. 


^Jc. ^btliiYIj) 

4jbibll A k 1 m j jaSlldl ^A liA j 

d-lLiaij i—L^ajAll ^gic. ^^Lall L- I>j bil 

' 


Fardlu-Fardlu Puasa 


Fardlu-fardlunya puasa ada empat perkara. 

Salah satunya adalah niat di dalam hati. 

Jika puasa yang dikerjakan adalah fardlu seperti 
Romadlon atau puasa nadzar, maka harus melakukan 
niat di malam hari. 


4jujI (_pajljij) 

ujiillj (4_nll) lAAkl 

Ijij jl ^j\ (jlS U- 

bill AjIII ^lljj (jbis 


Dan wajib menentukan puasa yang dilakukan di dalam 34 

puasa fardlu seperti puasa Romadlon. 



* 



q\ 


Niat puasa Romadlon yang paling sempurna adalah 
seseorang mengatakan, "saya niat melakukan puasa esok 
hari untuk melaksanakan kewajiban bulan Romadlon tahun 
ini karena Allah Ta'ala." 


ciujj cdl 33*4 u j 

o^A q\ j <ddl qC. ac. 

di) Audi 


Fardlu kedua adalah menahan dari makan dan minum 
walaupun perkara yang dimakan dan yang diminum 
hanya sedikit, hal ini ketika ada unsur kesengajaan. 


(L-i^ljiiij (jsbn (jc- diiiiuibi) ^jidii (^j) 
.‘u»MI Ale. j (JjSLdl 3^ ul j 


125 



Jika seorang yang berpuasa melakukan makan dalam 
keadaan lupa atau tidak mengetahui hukumnya, maka 
puasanya tidak batal jika ia adalah orang yang baru 
masuk Islam atau hidup jauh dari ulama'. Jika tidak 
demikian, maka puasanya batal. 

Fardlu ke tiga adalah menahan dari melakukan jima' 
dengan sengaja. 

Adapun melakukan jima' dalam keadaan lupa, maka 
hukumnya sama seperti makan dalam keadaan lupa. 

Fardlu ke empat adalah menahan dari muntah dengan 
sengaja. Jika ia terpaksa muntah, maka puasanya tidak 
batal. 

Hal-Hal Yang Membatalkan Puasa 

Hal-hal yang membuat orang berpuasa menjadi batal 
ada sepuluh perkara. 

Yang pertama dan kedua adalah sesuatu yang masuk 
dengan sengaja ke dalam lubang badan yang terbuka 
atau tidak terbuka seperti masuk ke dalam kepala dari 
luka yang tembus ke otak. 

Yang dikehendaki adalah seseorang yang berpuasa 
harus mencegah masuknya sesuatu ke bagian badan 
yang dinamakan (lubang). 

Yang ke tiga adalah al huqnah (menyuntik) di bagian 
salah satu dari qubul dan dubur. 

Huqnah adalah obat yang disuntikkan ke badan orang 
yang sakit melalui qubul atau dubur yang diungkapkan 
di dalam matan dengan bahasa "sabilaini (dua jalan)". 

Yang ke empat adalah muntah dengan sengaja. Jika 
tidak sengaja, maka puasanya tidak batal seperti yang 
telah dijelaskan. 

Yang ke lima adalah wathi' dengan sengaja di bagian 
farji. 


(jlii ii&lk. jl LLu 3 3 -^ (jla 

(jf. LLlj jl 44^ 

jjlaSl Yl j pLalkll 


llalb (^liJl) dJUUI (j) 


\jj£ JiVlia ll^U ^uJt Ui j 


^jkll 4jic- jla Jukjj) ^jlj^l ^ j) 

_ 4 ji jx^a Jial) 


Jj.Lll3 ^jLLaill ^jllj) 


^31 1-LaC- 3*-^j Lajj 
Vi 9 “dll jjc. (j^) ^jaLall ^(-JljkJSI 

j3-a j jj-a jjlii 

jjJC- 3_5- L ^ a _5 (jc- ^ ‘--ill dlllaal jl^a^ j 

ja* ^gJaLaJ La ^11 
(jjLldl JtkS A Vq-vllj) Cldljll (j) 


jl 3aa 3 ^j^> 3I 4 -j 2-l jL is&j 

(jjJjal -'ll j (jiall ls 4 ^ -4 ic. 3^-31 


j] ,d»'n ^1 (jla Jjl^ac. ^jkll) £jI 3^I ^j) 

LaS 4 ji jj«a 3 kl j 


Jj^jill I .Lac. ijajll) t>aUJI ^j) 


126 



Maka puasa seseorang tidak batal sebab melakukan 
jima' dalam keadaan lupa seperti yang telah dijelaskan. 

Yang ke enam adalah inzal, yaitu keluar sperma sebab 
bersentuhan kulit dengan tanpa melakukan jima' 

Baik keluar sperma tersebut diharamkan seperti 
mengeluarkan sperma dengan tangannya sendiri, atau 
tidak diharamkan seperti mengeluarkan sperma dengan 
tangan istri atau budak perempuannya. 

Dengan bahasa "sebab bersentuhan kulit", mushannif 
mengecualikan keluarnya sperma sebab mimpi basah, 
maka secara pasti hal itu tidak bisa membatalkan puasa. 

Yang ke tujuh hingga akhir yang ke sepuluh adalah 
haidl, nifas, gila dan murtad. 


Maka barang siapa mengalami hal tersebut di tengah- 
tengah pelaksanaan puasa, maka hal tersebut 
membatalkan puasanya. 

Kesunahan-Kesunahan Puasa 

Di dalam puasa ada tiga perkara yang disunnahkan. 

Salah satunya adalah segera berbuka jika orang yang 
berpuasa tersebut telah meyaqini terbenamnya matahari. 

Jika ia masih ragu-ragu, maka tidak diperkenankan 
segera berbuka. 

Disunnahkan untuk berbuka dengan kurma kering. Jika 
tidak maka dengan air. 

Yang ke dua adalah mengakhirkan sahur selama tidak 
sampai mengalami keraguan -masuknya waktu Shubuh- 
Jika tidak demikian, maka hendaknya tidak 
mengakhirkan sahur. 

Kesunahan sahur sudah bisa hasil dengan makan dan 
minum sedikit. 

Yang ke tiga adalah tidak berkata kotor. 


(jjxLu La£ IIujIj ^-1 ^jLLaJI 3^) ils 


£j3^ J* j (J'3^') <3"-^' (j) 

£-Laa«. (jojjailia (jc-) 
AjjjLs. jl -Tikj j All 


^Juall (_jc- ojAuliai 


uj^lj 




I (_ 33 kj (jj l&AaJ 

3^2311 3 >*! 3U dlui L)\^ 

c-LaS YJj 3^11 J k'Q 1 3 ^ (jlalj 

33 ^La (jjlldl (j) 

34 -j 3 ‘ 32 a 



l_i 3^3 JiiL 3 j~^ 3^*^ i j 


<j?) ls' ^30 ^P' (J) 


127 



Maka orang yang berpuasa hendaknya menjaga lisannya 
dari berkata bohong, menggunjing orang lain dan 
sesamanya seperti mencela orang lain. 

Jika ada seseorang yang mencaci dirinya, maka 
hendaknya ia berkata dua atau tiga kali, "sesungguhnya 
aku sedang berpuasa." 

Adakalanya mengucapkan dengan lisan seperti yang 
dijelaskan imam an Nawawi di dalam kitab al Adzkar. 

Atau dengan hati sebagaimana yang dinuqil oleh imam 
ar Rafi'i dari beberapa imam, dan hanya mengucapkan 
di dalam hati. 

Puasa-Puasa Vang Diharamkan 

Haram melakukan puasa di dalam lima hari. Yaitu dua 
hari raya, maksudnya puasa di hari raya Idul Fitri dan 
Idul Adlha. 

Dan di hari-hari Tasyrik, yaitu tiga hari setelah hari raya 
kurban 

Puasa Yang Makruh Tahrim 

Hukumnya makruh tahrim melakukan puasa di hari Syak 
tanpa ada sebab yang menuntut untuk melakukan puasa 
pada hari itu. 

Mushannif memberi isyarah pada sebagian contoh- 
contoh sebab ini dengan perkataan beliau, "kecuali jika 
kebiasannya melakukan puasa bertepatan dengan hari 
tersebut". 

Seperti orang yang memiliki kebiasaan puasa satu hari 
dan tidak puasa satu hari, kemudian giliran puasanya 
bertepatan dengan hari Syak. Seseorang juga 
diperkenankan melakukan puasa di hari Syak sebagai 
pelunasan puasa qadla' dan puasa nadzar. 

Hari Syak adalah hari tanggal tiga puluh Sya'ban ketika 
hilal tidak terlihat di malam hari sebelumnya padahal 
langit dalam keadaan terang, sedangkan orang-orang 
membicarakan bahwa hilal telah terlihat namun tidak 


4jU\ l j 1 _ jc. 4jlld ^kjULall 

dll j ~ j 


Ajj lliilii j! (Jljia Aki 4U'n.1i (j!j 


iLda 




jisjVi j * jii us uj 


UuVl ,jc. 


4 Vq \ 1 A \ 


(jjUk ^pjj) 

JUC- j Uc. 


Uj Aj. 




% 

^ o - . 

4 js ^ k All 1 L- luj 

l_uUI jjjU (_pa*jl UaxUUl! jlU !j 
A£. jlaj oilc. J 


jlJaSlj Adlc- js&> 

dlUll ... j ^al ~ ..o dUill dpa 

jAi j f.Uii 3 (_jc- Uiaj! 


I'i! jlUU 

& <£M ? 

ji olj (JU- al*) klj (Jjllll 


128 



ada orang adil yang diketahui telah melihatnyanya, atau 
yang bersaksi tel all melihatnya adalah anak-anak kecil, 
budak atau orang-orang fasiq. 


ji Anh ji (jUlv^a 


Orang Yang Melakukan Jima' di Siang Hari Bulan Romadlon 


Barang siapa melakukan jima' di siang hari bulan 
Romadlon dalam keadaan sengaja melakukannya di 
bagian farji, dan dia adalah orang yang diwajibkan 
untuk berpuasa dan telah niat melakukan puasa di 
malam harinya serta dia dianggap berdosa melakukan 
jima' tersebut karena berpuasa, maka wajib baginya 
untuk mengqadla' puasanya dan membayar kafarat. 

Kafarat tersebut adalah memerdekakan budak mukmin. 
Dalam sebagian redaksi ada penjelasan "budak yang 
selamat dari cacat yang bisa mengganggu di dalam 
bekerja dan beraktifitas." 

Jika ia tidak menemukan budak, maka wajib melakukan 
puasa dua bulan berturut-turut. Jika tidak mampu 
melakukan puasa dua bulan, maka wajib memberi maka 
enam puluh orang miskin atau faqir. 

Masing-masing mendapatkan satu mud, maksudnya 
dari jenis bahan makanan yang bisa mencukupi di dalam 
zakat fitrah. 

Jika ia tidak mampu melakukan semuanya, maka kafarat 
tersebut tetap menjadi tanggungannya. Ketika setelah itu 
ia mampu melakukan salah satunya, maka wajib 
baginya untuk melakukannya. 

Hutang Puasa Hingga Meninggal Dunia 

Barang siapa meninggal dunia dan masih memiliki 
hutang puasa Romadlon yang ia tinggalkan sebab udzur 
seperti orang yang membatalkan puasa sebab sakit dan 
belum sempat mengqadla'inya semisal sakitnya terus 
berlanjut hingga ia meninggal dunia, maka tidak ada 
tanggungan dosa baginya di dalam puasa yang ia 
tinggalkan ini, dan tidak perlu ditebus dengan fidyah. 

Jika hutang puasa tersebut bukan karena udzur dan ia 


GjS JU. Jql <^1 

d ilSJL JA j IdslcJ 

JL.i Ia^j all jA J (Jllll 


/'va / C aJ o 


^joull i_yak) 
(Jiudlj oj >, 


La yd (jjc. ^A j 

^ja 4JuLui 

l ll & i l 0 


(jjjtjliixi Ia (Aau (j. ) 

»killj) 1 A£ ajj ~ a Qll 

(I 


£sl isjk 4 3 ^) 


oJjllSJ! ddJiLuil (jc. J)dc- (jll 

{ja A dill Akj JjAI 111! 4xaA 

Ig VxA ojllSJl (JI ..o'- 


dull 4ulc- j d)La Cy*j) 

(jAa^>Ll 4u9 ^)la3i jAaj Jj(jl ls-ia'j 
JjdLui! (jlS 4 jlda 3 (j a 2 

Yj dullll lAA -die- ill did 

SuAailj Al dJjlij 

i^a (jfLdll (Jj 3 dldj jAc. jjiu dill (jlj 


129 



meninggal dunia sebelum sempat mengqadla'inya, 
maka wajib memberikan makanan sebagai ganti dari 
hutang puasanya. Maksudnya bagi seorang wali wajib 
mengeluarkan untuk mayat dari harta peninggalannya. 
Setiap hari yang telah ditinggalkan diganti dengan satu 
mud bahan makanan. 


(jc- ( 4 -ic- kii) 4 jllia 3 

(11) dill (J£I) Aifijj Cy? 4-4^' 

^l*Ja 


Satu mud adalah satu rithl lebih sepertiga rithl negara 
Bagdad. Dan dengan takaran adalah separuh wadah 
takaran negara Mesir. 

Apa yang telah disebutkan oleh mushannif adalah qaul 
Jadid. 


JjfLllj CS Cldj j (jiaj 

(Jjill 3* dilLakll o3^^ Ik j 


Sedangkan menurut qaul Qadim, tidak harus memberi 
bahan makanan, bahkan bagi wali juga diperkenankan 
untuk melakukan puasa sebagai pengganti dari orang 
yang meninggal, bahkan hal itu disunnahkan bagi 
seorang wali sebagaimana keterangan di dalam kitah 
Syarh al Muhadzdzab. 


Dan di dalam kitab ar Raudlah, imam an Nawawi ,4-^4 -ydajjl' cs4 4Jjk-aj 

membenarkan kemantapan dengan pendapat qaul 

Qadim. 


Lansia dan Orang Sakit Yang Tidak Ada Harapan Sembuh 


Orang laki-laki tua, wanita lansia, dan orang sakit yang 
tidak ada harapan untuk sembuh, ketika masing-masing 
dari ketiganya tidak mampu untuk berpuasa, maka 
diperkenankan untuk tidak berpuasa dan memberi 
bahan makanan sebanyak satu mud sebagai ganti dari 
setiap harinya. 


J;jk» 11 j Ajllllj) 

Qc.) ^4-4 3^ (jAc- 41) Y 

(|.a1 3s tjp’ 1 * 


Tidak diperkenankan menta'jil pembayaran mud 
sebelum masuk bulan Romadlon, dan baru boleh 
dibayarkan setelah terbit fajar setiap harinya. 


U 




L-H” 1 






Ibu Hamil dan Menyusui 


Bagi wanita hamil dan menyusui, jika keduanya 
khawatir terjadi sesuatu yang membahayakan dirinya 
sendiri sebab berpuasa seperti bahaya yang dialami oleh 
orang sakit, maka diperkenankan untuk tidak berpuasa 


I'll k (jj cJ^lSJlj) 

j j ..-nS ^ 

jIc.) l .\yj (j uQlsSi) 


130 



dan wajib bagi mereka berdua untuk mengqadla'inya. 

Jika keduanya khawatir pada anaknya, maksudnya 
khawatir keguguran bagi wanita hamil dan sedikitnya 
air susu bagi ibu menyusui, maka keduanya 
diperkenankan tidak berpuasa dan wajib bagi keduanya 
untuk mengqadla'i sebab membatalkan puasa dan juga 
membayar kafarat. 

Kafaratnya adalah setiap harinya wajib mengeluarkan 
satu mud. Satu mud, seperti yang telah dijelaskan, 
adalah satu rithl lebih sepertiga rithl negara Iraq. Dan 
diungkapkan dengan negara Baghdad. 

Orang Sakit dan Musafir 

Orang yang sakit dan bepergian jauh yang hukumnya 
mubah, jika ia merasa berat untuk berpuasa, maka bagi 
keduanya diperkenankan untuk tidak berpuasa dan 
wajib mengqadla'inya. 

Bagi orang sakit, jika sakitnya terus menerus, maka 
baginya diperkenankan untuk tidak niat berpuasa di 
malam hari. 

Dan jika sakitnya tidak terus menerus, seperti demam 
dalam satu waktu dan tidak di waktu yang lain, namun 
di waktu memasuki pelaksanaan puasa (menginjak pagi 
hari) demamnya kambuh, maka baginya diperkenankan 
untuk tidak niat berpuasa -di malam hari-. 

Jika tidak demikian, maka wajib baginya untuk niat di 
malam hari. Kemudian jika demamnya kambuh dan ia 
butuh untuk membatalkan puasa, maka diperkenankan 
untuk membatalkan puasanya. 

Puasa Sunnah 

Mushannif tidak menjelaskan tentang puasa sunnah. 
Dan puasa sunnah disebutkan di dalam kitab-kitab yang 
diperluas pembahasannya. 

Di antaranya adalah puasa Arafah, Asyura', Tasu'a', 
Ayyamul Bidl -tanggal 13, 14, 15-, dan puasa enam hari 
di bulan Syawal. 


f-LCaal! 

chjll Jalilul (lAACVjt i ^ c ' k j_jj j 

(jlill 4_l3j (J-aLkll 
JyLCaall 1 3'°) q A j (j 

llCaji j) 

(jAj gjJ lJS ,jc.^ <j' 

Cl lb j (jjjlui bafl 

Ale. 


1 klixi Ijalu jSiLuiaII j j) 

(jl j Ijjydal) (j! 


djjj IqjAxa (jlii (j! 

(Jjill Allll 


llSj j_jjj 

CllSj ^' l 3 j 33 "^ 

Anil <Sl Uaj-a^/i 


cc'ii. (jli 'M k&\ A^k Vlj 

j^a&\ j 


^Aj p j)kadl )ks*i i^C* c—q C j 

CllV 

i 1 j jdlx- j 43^C- )t.s~i A_Lo j 
^ya ALujj j 


131 



BAB I’TIKAF 


(Fasal) menjelaskan hukum-hukum i'tikaf. 

I'tikaf secara bahasa adalah menetapi sesuatu yang baik 
atau jelek. Dan secara syara' adalah berdiam diri di 
masjid dengan sifat tertentu. 


^ oK’ir-VI d S k I j 


jl jji*. O ' 4 4-alsYl 4jd 

4 k ks-x) , W joiAj k-aUI Ic-jjaij 3*^ 


I'tikaf hukumnya sunnah yang dianjurkan di setiap 
waktu. 

I'tikaaf di sepuluh hari terakhir di bulan Romadlon itu 
lebih utama daripada i'tikaf di selain hari tersebut, 
karena untuk mencari Lailatul Qadar. 


Ci9 


\j (4 jk*u«<a 4 _Lui 




_j^]l 4iiJ l_ dj-» QkY OJJE- cs4 (_l J Lasi 


Menurut imam asy Syafi'i radliyalla.hu ‘anh, Lailatul 4ic. ill Lie- 

Qadar hanya berada di sepuluh hari terakhir di bulan (jlLaij 3 -a jk-ljVI jlikll 
Romadlon. 


Setiap malam dari malam-malam tersebut mungkin 
terjadi Lailatul Qadar, akan tetapi di malam-malam yang 
ganjil itu lebih diharapkan. 

Malam-malam ganjil yang paling diharapkan adalah 
malam dua puluh satu atau dua puluh tiga. 


^ 4Q'ik/i 4_L« 4jj] (JSs 

dlSlllI ji kill jJjll J4 j 

U-LA*^J 


Syarat I'tikaf 


I'tikaf yang telah dijelaskan di atas memiliki dua syarat. 


1 _ilM&YU ( 4 J 3 ) 


Salah satunya adalah niat. Di dalam i'tikaf nadzar, dia 
harus niat fardlu atau niat nadzar. 

Yang kedua adalah bertempat di masjid. 

Di dalam bertempat, tidak cukup hanya sebatas kira-kira 
waktu thuma'ninah, bahkan harus ditambah sekira 
diamnya tersebut dinamakan berdiam diri. 

Syarat Orang Yang I'tikaf 


La& Jlki 


cJISj&Y' (^a J 


Jj 4jjjUJall j°aa ciulSl ^ Yj 

C'QH dlli C 5 -kmj CnQi 4aiL oaUj^l! 

iljic. 


Syarat orang yang i'tikaf adalah harus Islam, berakal, QL Jlajj Jac-j flkLI uiSukLl! Jajduj 
suci dari haidl, nifas dan jinabah. 4 j 11 ^. j (jjAijj U ualk 


132 



Maka tidak syah i'tikaf yang dilakukan oleh orang kafir, 
gila, haidl, nifas, dan orang junub. 

Jika orang yang melakukan i'tikaf murtad atau mabuk, 
maka i'tikafnya menjadi batal. 

Tata Cara I'tikaf 

Orang yang melakukan i'tikaf nadzar tidak 
diperbolehkan keluar dari i'tikafnya kecuali karena ada 
kebutuhan manusiawi seperti kencing, berak, dan hal- 
hal yang semakna dengan keduanya seperti mandi 
jinabah. 

Atau karena udzur haidl atau nifas. Maka seorang 
wanita harus keluar dari masjid karena mengalami 
keduanya. 

Atau karena udzur sakit yang tidak mungkin berdiam 
diri di dalam masjid. 

Semisal dia butuh terhadap tikar, pelayan, dan dokter. 
Atau dia khawatir mengotori masjid seperti sedang sakit 
diare dan beser. 

Dengan ungkapan mushannif "tidak mungkin 
bertempat di masjid" hingga akhir perkataan beliau, 
mengecualikan sakit yang ringan seperti demam sedikit, 
maka tidak diperkenankan keluar dari masjid 
disebabkan sakit tersebut. 

Hal-Hal Yang Membatalkan I'tikaf 

I'tikaf menjadi batal sebab melakukan wathi atas 
kemauan sendiri dalam keadaan ingat bahwa sedang 
melakukan i'tikaf dan tahu terhadap keharamannya. 

Adapun bersentuhan kulit disertai birahi yang 
dilakukan oleh orang yang melakukan i'tikaf, maka akan 
membatalkan i'tikafnya jika ia sampai mengeluarkan 
sperma. Jika tidak, maka tidak sampai membatalkan. 


if ' - ,f, '■>. „ 

L- 1frLmfl1 j 

Jiaj jL- ji d qki» k\\ 


c. ‘ilMc.Y' (0?) d Y 

(Jjj i^yo, 4 kl k\ Yj 

4jll^ La&lia-a Laj Jajli-j 


}\ ( L ^ JlL jij 


Y cy? (j*) 

AadjikSI ^ 

j! L_mlaj ^I'ik 1 |jl^ jL 

(JlgdjjlS d jl k i 

(j^kj Y *_aii^Jd! 

jjdu iil 4dpk d disk 11 

Ig ndn . wluall ^ya r- 


ijidlk (JajL) (<&&}) 

Ud> IjSft 


i_aSiixJdl o^uildk Iki j 

. bii y\j cijli <ji aM^\ 


KITAB HUKUM-HUKUM HAJI 

Haji secara bahasa adalah menyengaja. Dan secara syara' rlmll ^LaS Ic. AAsH AJd JA j 


133 



adalah menyengaja Baiti.il Haram guna melaksanakan tilLuil jkJI 

ibadah. 


Syarat-Syarat Wajib Haji 

Syarat-syarat kewajiban haji ada tujuh perkara. 

Di dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa tujuh 
khishal. 


(jpljlji A'xly .m ^-kJl l—Jj ^.j Jajljiu j) 
(Jl {_ysa .J ^3 j 


Yaitu Islam, baligh, berakal, dan merdeka. Maka haji 
tidak wajib bagi orang yang memiliki sifat kebalikan dari 
sifat-sifat tersebut. 


la pjllilj 

dilj YJslj i _< filial I ^ !<-- ^c-kll 


Dan wujudnya bekal dan wadah bekal jika ia 
memerlukannya. 

Dan terkadang ia tidak memerlukannya, seperti orang 
yang dekat dengan negara Makkah. 


Igjl] ^likl (jl Ajlic. jij Jl jll 
(j^ L-AJjii j V -iSj 

4iLa 


Dan juga disyaratkan harus ada air di tempat-tempat 
yang sudah biasa membawa air dari situ yang dijual 
dengan harga standar. 

Dan adanya kendaraan yang layak bagi orang seperti 
dia, baik dengan membeli atau menyewa. 




^3 £LAJl Jj Lx-£ 

(_JlLoJl jilu 1 g Ia plill JlUlkAll 


A h-al ^ijLaj (jlll (kl^l jlljj (j) 

jl•vnml ji pi jiii 


Hal ini jika jarak seseorang dengan Makkah mencapai 
dua marhalah atau lebih, baik ia mampu berjalan 
ataupun tidak. 

Jika jarak di antara dia dan Makkah kurang dari dua 
marhalah dan ia mampu untuk berjalan, maka wajib 
melaksanakan haji tanpa harus naik kendaraan. 


ASu s jjj j .‘.'ll jl£ lil li& 

(jjouJl jha pljjui jiiSla jl'ilkji 

H 

jjjjlk.ji (jjj a£±a jjjjj Mjj jl^ j)la 
% 2^11 4 ijl ^g-lliill j&j 

aI^. 1 j 


Semua hal yang telah disebutkan di atas disyaratkan 
harus melebihi dari hutangnya dan biaya orang yang 
wajib ia nafkahi selama berangkat haji. Dan juga harus 
lebih dari rumah dan budak yang layak baginya. 


WWVU XI I XI ' -- ( y *** J*** j 7 

Aj ^jjjUl A iShi (jc. ULiul liJalaj 4jljj j 


(jjlL Juc. jjC. j 


Dan sepinya jalan. Yang dikehendaki dengan sepi di sini UA 4 jlVil li -il j-allj Qag jJall ialkjj) 
adalah diwaan aman di perjalanan sesuai denp-an apa i jjlh D i ilk. jpjMl jii 

yang terdapat pada setiap tempat. jlili 


134 



Jika seseorang tidak aman pada diri, harta atau 
kemaluannya, maka bagiya tidak wajib untuk 
melaksanakan haji. 

Perkataan mushannif "dan memungkinkan untuk 
menempuh perjalanan" terdapat di sebagian redaksi. 

Yang dikehendaki dengan mungkin ini adalah setelah 
menemukan bekal dan kendaraan, masih ada waktu 
yang mungkin untuk digunakan berangkat haji dengan 
cara yang semestinya. 

Jika mungkin ditempuh, hanya saja ia butuh menempuh 
dua marhalah dalam jangka waktu sebagian dari hari- 
hari yang sudah terbiasa, maka baginya tidak wajib 
melaksanakan haji karena hal tersebut menyulitkan. 

Rukun-Rukun Haji 

Rukun-rukun haji ada empat. 

Salah satunya adalah ihram disertainya niat, maksudnya 
niat masuk di dalam ibadah haji. 

Yang ke dua adalah wukuf di Arafah. 

Yang dikehendaki adalah kehadiran orang yang ihram 
haji dalam waktu sebentar setelah tergelincirnya 
matahari di hari Arafah, yaitu hari ke sembilan dari 
bulan Dzul Hijjah. 

Dengan syarat orang yang wukuf termasuk ahli untuk 
melakukan ibadah, bukan orang yang sedang gila dan 
bukan orang yang epilepsi. 

Waktu wukuf tetap berlanjut hingga terbitnya fajar hari 
raya kurban, yaitu hari ke sepuluh dari bulan Dzul 
Hijjah. 

Yang ke tiga adalah thawaf di Baitulllah sebanyak tujuh 
kali thawafan. 

Saat tahwaf, ia memposisikan Baitullah di sebelah 


j\ 4jLa jl 4 _uiAj Junk,hill (jhlj kl 3^ 

^ -4 A Jt~- t ^ ^ d 4jL^ah>J 

(_p -»») dull ^^.idal! (jliLaJj) 4J3HJ 

^Ljuull 

{jsa U 1«%J djkllj 

4u3 (jSkj l-a Cl^ll , r 1 3? k 3 

^cdll ^ 3 g» All JjjIuIi 

£^3 (jjjli.3^ 1 ^lasl ^1'ik 1 4jl Y) (jSLa! (jll 
, jjjldil ^-kll 4_aJ>lj ^ ^luY! (jJ ~»») 


(kkjjS £ukl' (jlilj'j) 

(J 3 k.ll! 4i £ 5 ! (Ajjlt flj^-YI) l&hki 

^ csl 

(4ljkj dYjIjl!) ^Jllll ( j) 

4 ^ukllj {'-J'' 33 J k =t k djkll j 
( kj-jLill ^ 3 ^ 1 ! ^ 3 ^* ^ 9 ^ (^jaLAjaol! 

4k~v\l (_£C (3« 


\j3~A-a Y oYuxil Hi! 1—asljll u3^ -l^Jdj 

4^C- (^j-aka Y j 


^Lill _yk3 i—S^jl! kj3j 33 II 33 
4k-vll (3^ Jdlkll 3AJ 

CLi\ljla (dmllj tli! jlall) Chilli! ( j) 


ll-in-a ojILjj (jc- dml! 4iljla Ylc-lk 


135 



kirinya dan memulai dari Hajar Aswad tepat lurus 
dengan seluruh badannya saat berjalan. 

Seandainya ia memulai thawaf dari selain Hajar Aswad, 
maka thawaf yang ia lakukan tidak dianggap. 

Rukun ke empat adalah sa'i di antara bukit Shafa dan 
Marwah sebanyak tujuh kali. 

Syaratnya adalah memulai sa'i pertama dari bukit Shafa 
dan di akhiri di bukit Marwah. 

Perjalanannya dari Shafa ke Marwah dihitung satu kali, 
dan kembali dari Marwah ke Shafa juga dihitung satu 
kali. 

Shafa, dengan alif qashr di akhirnya, adalah tepi gunung 
Abi Qubais. 

Dan Marwah, dengan terbaca fathah huruf mimnya, 
adalah nama suatu tempat yang sudah dikenal di 
Makkah. 

Masih ada rukun-rukun haji yang tersisa, yaitu 
mencukur atau memotong rambut, jika kita menjadikan 
masing-masing dari keduanya termasuk rangkaian 
ibadah haji. Dan ini adalah pendapat yang masyhur. 

Jika kita mengatakan bahwa masing-masing dari 
keduanya adalah bentuk perbuatan untuk 
memperbolehkan hal-hal yang diharamkan saat haji, 
maka keduanya bukan termasuk rukun-rukun haji. 

Dan wajib mendahulukan ihram dari semua rukun- 
rukun haji yang lain. 

Rukun-Rukun Umrah 

Rukun-rukun umrah ada tiga sebagaimana yang 
terdapat di sebagian redaksi. Dan di dalam sebagian 
redaksi ada empat perkara. 

Yaitu ihram, thawaf, sa'i, dan mencukur atau memotong 
rambut menurut salah satu dari dua pendapat, dan ini 


<1 lliLk-® ^)k MLi 

<j.Aj ^jxikj 

.<1 l_ ilk 1 kl _jkMl ' A 


(joj_Mllj LLLall (jjj ^j) 

CllljjjA 

ULaJlj o ja (Jji iajJLj j_ji Majauij 


'b'yA Ml laLsall j il ilk i j 

' 0 1 ^ - o^* 

I "a 'yA <111 1 g La 


(jjjliS Jlk' l&Lall j 


<£Lol i_ijjaAll 


j' (j^jj t>? J 

jjg joiaII jAj ISlai 1 aq ; i<a iifi 1 ii» -V (j] 


j j;ISk A kl yilj.il 1 °l.a ilS (jS Ills (jll 
(jlSJjY! (JA Lulls 


glSjYI 4 <>j j 

kiiilii! 


IaS ol)A*ll (jliljij) 

pllil <ijjl 1 g ksix} CS^J ^r-lLlI 


jl (Jjikll j *—sljiallj 

jAj .Ski cs 4 


136 



adalah pendapat yang kuat sebagaimana keterangan 
yang telah lewat barusan. 

Jika tidak menurut pendapat yang kuat, maka keduanya 
bukan termasuk rukun umrah. 

Kewajiban-Kewajiban Haji 

Kewajiban-kewajiban haji selain rukun ada tiga perkara. 

Miqat 

Salah satunya adalah ihram dari miqat, yang mencakup 
miqat zaman dan miqat makan. 

Miqat zaman bagi haji adalah bulan Syawal, Dzul 
Qa'dah, dan sepuluh hari bulan Dzul Hijjah. 


Adapun miqat zaman bagi umrah adalah sepanjang 
tahun adalah waktu yang bisa untuk melaksanakan 
ihram umrah. 

Miqat makan di dalam haji bagi orang yang bermukim 
di Makkah adalah daerah Makkah itu sendiri, baik ia 
penduduk asli Makkah atau pendatang. 

Adapun selain orang yang bermukim di Makkah, maka 
miqat bagi orang yang datang dari Madinah 
Musyarrafah adalah Dzul Hulaifah. 

Bagi orang yang datang dari Iram, Mesir dan Maroko 
adalah Juhfah. 

Bagi orang yang datang dari dataran rendah Yaman 
adalah Yulamlam. 

Bagi orang yang datang dari dataran tinggi Hijaz dan 
Yaman adalah Qarn. 

Dan yang datang dari daerah timur adalah Dzatu 'Irq. 

Lempar Jumrah 


11)^2 (jjjlu LaS 


ajpudl (j^J^ UJ-^! Yjj 


4j3Ij CllliaJ j j) 


(Clili-i^ll l&akJ 

^IfLall j 

aaklll jCj (JljCi <ULulL 

4 k Ml (Jldl jdc- j 

Cll3j 4aldl 4_ilailli llaij 

^liLall (jjk. Cjlilall j 

Idslll ji 1 Ala 4iLa 4 kaj 


4ikjlLail Cl)1 4fLa jjc. Ui j 

4<b\MI ja a ! jcdl 


J^pCall j aLullI 4_2>. 


^Lail 3>-klll kkl^l) 4_kjiLall j 


3)-aJl akij jl > >11 aka ^ya 4_kjlLa]lj 

i» 0 & 

UJ* 

, JyjjC- diij 4_kjlLaIlj 


137 



Yang ke dua dari kewajiban-kewajiban haji adalah 
melempar tiga jumrah. 

Di mulai dari jumrah Kubra, kemudian jumrah Wustha, 
lalu Jumrah Aqabah. 

Masing-masing jumrah di lempar dengan tujuh kerikil 
satu persatu. 


U* 0) (j) 

(ClDlli]l jLCaJI 
A)ix\\ p ^3“!°>m jit p 


o-lxlj Clll < ylaj <-J^ 


oC ^.1 j Caj 


Seandainya ia melempar dua kerikil sekaligus, maka 
dihitung satu. 


dllma. S«laJ 


<x3^ 


OP 


ulLak. 


cskj 
o-lM j 


Jika melempar menggunakan satu kerikil untuk .C 5 ^ jk Sk^.1 j olLak. pj 

melempar tujuh kali, maka dianggap mencukupi. 


Disyaratkan sesuatu yang digunakan untuk melempar 
adalah batu. Maka selain batu seperti permata dan 
gamping tidak mencukupi. 




4j j 

^ ^_ * • c~. 


Mencukur Rambut 


Kewajiban ke tiga adalah mencukur atau memotong 
rambut. 

Yang afdlol bagi laki-laki adalah mencukur. Dan bagi 
perempuan adalah memotong. 

Minimal mencukur adalah menghilangkan tiga helai 
rambut kepala dengan cara dicukur, potong, cabut, 
bakar atau digunting. 

Orang yang tidak memiliki rambut kepala, maka bagi 
dia disunnahkan untuk menjalankan pisau cukur di 
kepalanya. 

Rambut selain kepala baik jenggot dan selainnya, tidak 
bisa menggantikan rambut kepala. 


^yli-saalil! jl CldUll 

CllljjkCl CllYij 4iljl cjsi j 

ji Uij ji ji llik. (jjijJl 

1 ji 

4j (jhu Y 

4jic. 

A ik\\l i^_ya jjc. ^jilYj 

^>kCl ^»ULa lAjJC. j 


Kesunahan-Kesunahan Haji 

Kesunahan-kesunahan haji ada tujuh. lA^J) 


Haji Ifrad 


138 



Salah satunya adalah if rad. Yaitu mendahulukan 
pelaksanaan haji sebelum melaksanakan umrah. 


Q>fyakl\ 


Dengan cara pertama ihram haji dari miqatnya, dan 
setelah selesai melaksanakan haji kemudian ia keluar 
dari Makkah menuju tanah halal terdekat lalu 
melakukan ihram umrah dan melaksanakan amal- 
amalnya. 

Jika dibalik, maka dia bukan orang yang melakukan haji 
ifrad. 


Ajlalxs ch 

(_jc- <lxs 

Ig \ax i j a j-akllj 


(juSc. j 


139 



Talbiyah 


Yang kedua adalah membaca talbiyah. Disunnahkan 
memperbanyak membaca talbiyah selama menjalankan 
ihram. 

Bagi laki-laki sunnah mengeraskan suara bacaan 
talbiyahnya. 


(jluJj (Xllhll) ^jLill (j) 


Lafadz talbiyah adalah, "ya Allah aku penuhi panggilan-Mu, 
aku penuhi panggilan-Mu. Tidak ada sekutu bagi-Mu, aku 
penuhi panggilan-Mu. Sesungguhnya segala puji dan 
kenikmatan hanya milik-Mu Dan kerajaan. Tidak ada sekutu 
bagi-Mu." 


dll dLsjjoiY dLul dLul ^H I dlul 1 £ L q A 
dlj^jd Y dllall j dll 4 a°x ill j Akdll (j) dll jl 

dll 


Ketika selesai membaca tabiyah, hendaknya ia membaca 
sholawat kepada baginda Nabi shallallahu 'alaihi wa 
sallam, dan meminta kepada Allah ta'ala agar diberi 
surga dan keridlaan-Nya, dan berlindung kepada-Nya 
dari api neraka. 


£^jlli 4 jjlili lilj 

4 ikll 4ji)l £jLai j ^iluj 4jlc. 4jij| ^ 

jllll d y* kj dlkjjujl j 4jl^jJbj j 


Thawaf Qndum 


Yang ke tiga adalah thawaf Qudum. 

Thawaf Qudum dikhususkan bagi orang haji yang 
masuk Makkah sebelum melaksanakan wukuf di 
Arafah. 

Sedangkan bagi orang yang melaksanakan umrah, 
ketika ia melaksanakan thawaf umrah, maka sudah 
mencukupi dari thawaf Qudum. 


( e jill diljL) iftjl! (j) 

<-_Sj 3 _jll Qj 3 4 ^ Qad ^Lau (jAik 1 j 

4i3*-J 


ijp. l3?-l ad 13 


Mabit Muzdalifah 


Yang ke empat adalah mabit di Muzdalifah. 


(AIli 3 '‘u diiidll^ ^1311 (j) 


Memasukkan mabit di Muzdalifah di dalam golongan 
kesunahan adalah pendapat yang ditetapkan oleh 
pendapatnya imam ar Rafi'i. 


4 uddhi La 3 ^ Qjlull Q-a aZc-j 


Akan tetapi keterangan yang terdapat di dalam 
tambahannya kitab ar Raudlah dan Syarh al 


c3^i 


4Ldaj311 Sd\_j3 £ 5 ^ 3^1 

L- '•>! J 4IIL33 dn dll 31 L- Og .all 


140 



Muhadzdzab, bahwa sesungguhnya mabit di 
Muzdalifah adalah sesuatu yang wajib. 

Sholat Sunnah Thawaf 

Yang ke lima adalah sholat dua rakaat thawaf setelah 
selesai melaksanakannya. 

Hendaknya ia melaksanakan sholat tersebut di belakang 
maqam Ibrahim As. 

Sunnah memelankan suara bacaan saat melaksanakan 
sholat tersebut di siang hari, dan mengeraskan suara 
bacaan di malam hari. 

Dan ketika tidak melaksanakan sholat tersebut di 
belakang maqam Ibrahim, maka hendaknya sholat di 
Hijr Isma'il, jika tidak maka di dalam masjid, dan jika 
tidak maka di tempat manapun yang ia kehendaki baik 
tanah Haram dan yang lainnya. 

Mabit Mina 

Yang ke enam adalah mabit di Mina. Ini adalah 
pendapat yang disahkan oleh imam ar Rafi'i. 

Akan tetapi di dalam tambahan ar Raudlah, imam an 
Nawawi menshohikan hukum wajib. 

Thawaf Wada' 

Yang ke tujuh adalah thawaf Wada' ketika hendak 
keluar dari Makkah karena untuk bepergian. Baik orang 
haji atau bukan. Baik bepergian jauh atau dekat. 

Apa yang tel all disampaikan mushannif yaitu berupa 
hukum kesunahan thawaff Wada' adalah pendapat 
marjuh (lemah), akan tetapi menurut pendapat al adhhar 
hukumnya adalah wajib. 

Pakaian Orang Ihram 

Saat ihram, menurut keterangan di dalam kitab Syarh al 
Muhadzdzab, seorang laki-laki wajib menghindari 
pakaian yang berjahit, di tenun, di kelabang, dan dari 


£-1^)1]! f. _filial! lakSj) k\l 


<L«s 


o^t^dl C ‘ilk La^qii^ajj 


^)k Ml ^ULall C ill's \jag \l^») ^1 Ijjj 
^.-~o Ylj .w luaW Ylj 

ojjc-j ^A}MI Cy * 


La laA Iaj c** mMlj (jjialldl 




ealjyl aic- djljjJa^ ^AUl 

Yjl 1 >1 k 4iLa ^ya 

1 Yuji (jlS 




Alillljj 


qa rlaiLaiMI ojSi Laj 


Lafa 1 A 

(-Laik-all (jc- Aic-) L.l.lg .all 

l&^j£*-a (jc-j *— 'Iffil 


141 



selain pakaian yang berupa muza dan sandal. 


Dan wajib bagi dia mengenakan jarik dan selendang 
berwarna putih yang masih baru, jika tidak maka yang 
bersih. 

Hal-Hal Yang Diharamkan Saat Ihram 

(Fasal) menjelaskan hukum-hukum muharramatul ihram 
(hal-hal yang diharamkan saat ihram). 

Muharramatul ihram adalah hal-hal yang haram sebab 
ihram. 

Ada sepuluh perkara yang diharamkan bagi orang yang 
sedang melaksanakan ihram. 

Salah satunya adalah mengenakan pakaian yang berjahit 
seperti ghamis, juba dan muza. Mengenakan pakaian 
yang ditenun seperti baju jira. Atau pakaian yang 
digelung seperti pakaian yang digelungkan ke seluruh 
badan. 

Yang ke dua adalah menu tup kepala atau sebagiannya 
bagi orang laki-laki dengan menggunakan sesuatu yang 
dianggap sebagai penutup -secara 'urf-seperti surban 
dan tanah liat. 

Jika yang digunakan tidak dianggap sebagai penutup, 
maka tidak masalah seperti meletakkan tangan di atas 
sebagian kepalanya. Dan seperti berendam di dalam air, 
dan berteduh di bawah tandu yang berada di atas onta, 
walaupun sampai menyentuh kepalanya. 

Dan menutup wajah atau sebagiannya bagi orang wanita 
dengan menggunakan sesuatu yang dianggap penutup. 

Bagi seorang wanita wajib menutup bagian wajah yang 
tidak mungkin baginya untuk menutup kepala kecuali 
dengan menutup bagian wajah tersebut. 

Bagi seorang wanita diperkenankan untuk mengenakan 
cadar yang direnggangkan -tidak sampai menyentuh- 
dari wajah dengan menggunakan kayu dan sesamanya. 


(Jkij d Q'S L_ lljjll yAC. (jc-j 

((jjidljjl Ijljj (Jjuljj) 

(jjalkia Vjj 


dllLajykJs yfLkj ((_jLa3) 

i.. uittj j 

ayuiC- pjk ill c. y^kyj) 

4jii ^j.ay 


O*) 4-dakj j' (y)d (j) 

(jllaj 4dsLaa£ IjjLui LaJ 


oij ^ Ipllla 4aj ^ U- 

c-lds 4_ujLaajli£ j 4_ujlp 

4dul y i_y*A Cj) j A 1 ^ Dl h’i l ,il j 

(j^) 4j^aaJj! J4_kp]lj) 4 ikia'i ^j) 
! jjUui Lai 

Y Ds 1 g g y j qa plld) j_jl 1 g jlc. ipy i j 


lj|lVid Ljjj Ig g y p ^glc. (ji Igij 

l& pkij 4 nay j 4ac. 


142 



Seorang khuntsa, sebagaimana keterangan yang 
disampaikan oleh Qadli Abu Thayyib, diperintah agar 
menutup kepalanya, dan diperkenankan untuk 
mengenakan pakaian berjahit. 

Adapun masalah fidyahnya, maka menurut pendapat 
jumhur (mayoritas ulama') bahwa sesungguhnya 
seorang khuntsa jika menutup wajah atau kepalanya, 
maka tidak wajib fidyah karena masih ada keraguan. 
Namun jika menutup keduanya, maka wajib fidyah. 

Yang ke tiga adalah menyisir rambut. 

Begitulah mushannif memasukkan hal tersebut 
termasuk dari hal-hal yang diharamkan. 

Akan tetapi keterangan di dalam kitab Syarh al 
Muhadzdzab menyatakan bahwa sesungguhnya 
menyisir rambut hukumnya makruh, begitu juga 
menggaruk rambut dengan kuku. 

Yang ke empat adalah mencukur rambut, mencabut atau 
membakarnya. 

Yang dikehendaki adalah menghilangkan rambut 
dengan cara apapun, walaupun ia dalam keadaan lupa. 

Yang ke lima adalah memotong kuku, maksudnya 
menghilangkannya, baik kuku tangan atau kaki dengan 
dipotong atau yang lainnya. 

Kecuali ketika sebagian kuku orang yang sedang ihram 
pecah dan ia merasa kesakitan dengan hal tersebut, 
maka baginya diperbolehkan untuk menghilangkan 
bagian kuku yang pecah saja. 

Yang ke enam adalah wangi-wangian, maksudnya 
menggunakan wewangian secara sengaja dengan 
sesuatu yang memang ditujukan untuk menghasilkan 
bauh wangi seperti misik dan kapur barus. 


rUjldt jil aM US 

JsukAll (jUlj jUullj ja Jjj 


(j! Aji xi-vll aUc- AjUll Ul j 

dLiill AjUll L- iVi kl Akul£) j! A^_a.j jy ilu 


UiUj-v-all UaUUil IdS 


dlk. iSSj 


ji Airii j! (AjiU 

’4\jL\ 

UuiIj ji j jis Ull jj j 


£ 5 ! (jjixslkJSI 


ill lij Yj 

JaS3 AJI jl Ala Aj 


IaU >3 aJUxIluj! (jjjjUdl (j) 

dlkixa AUjIj aA/s YAh Ul 

jjilSj 


-menggunakan- di pakaian dengan cara menemukan -lUAJl aUj!' Aj aJLAj jk AjJj £_| 
wewangian tersebut pada pakaian dengan cara yang AiUU ji 0 jaU-i aJU aJUUUI ^ 
telah terbiasa di dalam penggunaannya. Dan - UuLll aJSIS 


143 



menggunakan- di badan, bagian luar atau dalam seperti 
ia memakan wangi-wangian. 

Tidak ada perbedaan pada orang yang menggunakan 
wewangian tersebut, antara orang laki-laki atau 
perempuan, orang akhsyam (indra pembaunya tidak 
berfungsi) atau tidak. 

Dengan ungkapan "secara sengaja" mengecualikan jika 
hembusan angin membawa wewangian yang mengenai 
dirinya, atau ia dipaksa untuk menggunakannya, tidak 
tahu akan keharamannya, atau lupa bahwa 
sesungguhnya ia sedang melaksanakan ihram, maka 
sesungguhnya tidak ada kewajiban fidyah bagi dia. 

Jika ia tahu akan keharamannya dan tidak tahu akan 
kewajiban fidyahnya, maka tetap wajib membayar 
fidyah. 

Yang ke tujuh adalah membunuh binatang buruan yang 
hidup di darat dan halal dimakan, atau induknya ada 
yang halal dimakan seperti binatang liar dan burung. 

Dan juga haram memburunya, menguasainya, dan 
mengganggu bagian badan, bulu halus dan bulu 
kasarnya. 

Yang ke delapan adalah akad nikah. 

Maka bagi orang yang sedang ihram, haram melakukan 
akad nikah untuk dirinya sendiri atau orang lain dengan 
cara wakil atau menjadi wali. 

Yang ke sembilan adalah wathi yang dilakukan oleh 
orang yang berakal dan mengetahui keharamannya, baik 
melakukan jima' saat ihram haji atau umrah, di jalan 
depan atau belakang, dengan laki-laki atau perempuan, 
istri, budak perempuan yang di miliki atau dengan 
wanita lain. 

Yang ke sepuluh adalah bersentuhan kulit selain bagian 
farji seperti menyentuh atau mencium dengan birahi. 

Adapun bersentuhan kulit tidak dengan birahi, maka 


4jjS ju i _nkill da U Vj 

v ji jis si jai jS j 


^jj>]l Aalc- dial! jl La 1-lLakj ^ jk j 
(J^k. j! ^JLakjjuil jl 1 Tiki 

4_il3 Y 'Oil ^ 4kj^>kj 


ik j 4j.k]l j 4kj^)kj ^ic- jll 


(Jj£Lall £5 jlll JjdLall (jis) £jlldl 
jjJaj (jkj j^ (J j£La 4 U.A La jl 


4jic. Ljll ^kbjj ilka LLaji jjjkjj 

4_Lujj j 4j jaJ j 


(^■liLj]| kicj jkjll 

4 >«si\ ^lidl .via 1 (jl ^)ka]l jjjkjS 

4jYj jl 4llkjj ojJC- jl 


Jslc- jxi Ja-lajil^ jkuilLlI Jj) 

ji a jJaC- jl ^k ji £a\ y Jljjui ^aJ^kilLl 
jl 4k jj /gjji jl (ja jj 4 jl (Jj3 

4 'fki jj 4k jiLa 


jjj LaiS ( 0 jjailkall) j^dlkll Jjj^J 
jj>k_) 0 j|ko jkj Lai 


144 



hukumnya tidak haram. 

Di dalam semua hal tersebut, maksudnya hal-hal yang 
diharamkan yang telah disebutkan, wajib membayar 
fidyah, dan akan dijelaskan di belakang. 

Hal-Hal Yang Merusak Ihram 

Jima' yang telah dijelaskan di atas bisa merusak ibadah 
umrah yang disendirikan. 

Adapun umrah yang berada di dalam kandungan haji 
Qiran, maka hukumnya mengikuti haji, baik sah atau 
rusaknya. 

Adapun jima' bisa merusak haji ketika dilakukan 
sebelum tahallul awal, baik setelah wukuf atau 
sebelumnya. 

Sedangkan jima' yang dilakukan setelah tahallul awal, 
maka tidak sampai merusak status haji. 

-kewajiban fidyah di atas tersebut adalah- kecuali akad 
nikah, karena sesungguhnya akad nikah yang dilakukan 
tidak sah. 

Haji tidak bisa rusak kecuali dengan wathi di bagian 
farji. 

Berbeda dengan bersentuhan pada bagian selain farji, 
maka sesungguhnya hal tersebut tidak sampai merusak 
status haji. 

Orang yang ihram tidak diperkenankan keluar dari 
ihramnya sebab telah rusak, bahkan baginya wajib 
untuk meneruskan amaliyah ihramnya yang telah 
berstatus rusak. 

Di dalam sebagian redaksi, tidak dicantumkan 
ungkapan mushannif "di dalam ihramnya yang rusak" 
maksudnya ibadah haji atau umrah dengan cara 
melaksanakan amaliyah-amaliyah yag masih tersisa. 


Aiilld! cllLajk.all (_^S (dUa 

l\ Vi Jjjldljj j 


oajLall ojludl 4j alaflj jjSadll ^-1 j 


u'jl iJ <Is^' 

laliaS j 4 4.1 4iuu 

JjVI rJ'kMI (JjS 43 U! j 

Aia jl i_sjYjl! a*j 


Auisj ill JjVI Jkai akj Us! 


aa* jjV 4 j \1 aac. V)) 


^_jal! $ja_^ Yj sajaiaj V j 


Igjll ^^jal! Zs^ ojjailiall 1—aliLij 




(Jj (aLuialL 

(aiujla jgijj 4alc- 


flAuill j_uak ) JaiL-uj 

4_iaju " c >Zy^' j' Zy dlLull 

4_JLaC.i 


145 



Ketinggalan Wukuf di Arafah 

Barang siapa melaksanakan ihram haji dan ketinggalan 
wukuf di Arafah sebab udzur atau tidak, maka wajib 
tahallul dengan melaksanakan amaliyah umrah. 

Maka ia melakukan thawaf dan sa'i jika memang belum 
sa'i setelah thawaf Qudum. 

Dan bagi dia, maksudnya orang yang ketinggalan wukuf 
di Arafah, wajib segera mengqadla', baik hajinya fardlu 
atau sunnah. 

Qadla' hanya wajib dilakukan di dalam permasalahan 
ketinggalan wukuf yang tidak disebabkan oleh hashr 
(tercegah). 

Jika seseorag tercegah untuk melakukan perjalanan, 
namun ia masih bisa melewati jalan selain jalan yang 
terjadi pencegahan, maka wajib baginya untuk melewati 
jalan tersebut, walaupun tahu bahwa dia tetap akan 
ketinggalan wukuf. 

Jika ia meninggal dunia, maka tidak wajib diqadla'i 
menurut pendapat ashah. 

Bagi dia -orang yang ketinggalan wukuf- di samping 
mengqadla', juga wajib membayar hadyah. 


rlsjSjll Alii!) (_£ I ((j-«j) 

(Jkkj) 1 xa'i-s. ojjc. j 

Jo jjkc- 

at.(j) (_gk.m j 1 _ 


rlijljil 4jll (AjIc. j) 

jj (jlii Ijjl 


(jc. I2ujj -A Cl! j3 j.\ i>d\l q, i>j Ikil j 


jjc- (jljia <1 jjlii j j (jll 

(j!j l^Sjlui 4-ajl Igls Jt-rvll C5"^ 

i^l jail 


^CaV! <10 (jla&i ^1 ClLa (jll 


pLCaall 


146 



Meninggalkan Rukun, Kewajiban dan Kesunahan Ihram 


Di dalam sebagian redaksi telah ditemukan keterangan SaU j (jkuu £gi AkjjJ 

tambahan. 


Yaitu, barang siapa meninggalkan rukun-rukun yang 411c. d-asjjj (U£j dljj (j-aj) £^a 
menjadi penentu sahnya haji, maka dia tidak bisa (4 j jk) ^ -J) gkJl 

berstatus halal / lepas dari ihramnya sehingga ia 
melaksanakan rukun tersebut. 


Rukun tersebut tidak bisa digantikan dengan dam. 

Barang siapa meninggalkan kewajiban dari kewajiban- 
kewajiban haji, maka wajib membayar dam. Dan dam 
akan dijelaskan di belakang. 


£tk]l C' llCMj dhp 

.1 j (^aII j 


Barang siapa meninggalkan kesunahan dari kesunahan- 
kesunahan haji, maka dia tidak berkewajiban apa-apa 
sebab meninggalkan kesunahan tersebut. 


4Jsj>L ^ 1 ) Cy* dljj 



Dari ungkapan matan, telah jelas perbedaan antara 
rukun, wajib, dan sunnah. 


lAj^' uA l 3 j^' iy? j ^ 3 j 

A. V ,. ' . i l j c_ 


BAB DAM DI DALAM IHR AM 


(Fasal) menjelaskan macam-macam dam yang wajib di 
dalam ihram sebab meninggalkan kewajiban atau 
melakukan keharaman. 

Dam yang wajib di dalam ihram ada lima perkara. 

Salah satunya adalah dam yang wajib sebab 
meninggalkan ibadah, maksudnya meninggalkan 
sesuatu yang diperintahkan seperti meninggalkan ihram 
dari miqat. 


£^3 c-DsAII £ 5 ^ (JJLaSj) 

(Jk3 j! L- )>lJ d£)!ij 

e-DsAll j) 

dljj £5! (dial d£jju h '?•'j*'' d Ak.i 
Cl)1 gi-all £^« djd j^xiLa 


Dam ini dengan car a berurutan/ tertib. 

Maka sebab meninggalkan sesuatu yang diperintahkan, 
pertama kali yang wajib adalah satu ekor kambing yang 
mencukupi digunakan untuk kurban. 


^aI! !aa £ 5 ! (jA j) 

££j>kj (joLuj^) 4j d£pj Y ji 

■‘UdCb'S/l 


Jika ia tidak menemukannya sama sekali. 


atau ocljjj lAAkJ jl Ia^a^j ->1 ,jli) 


147 



menemukan dengan harta di atas harga standar, maka 
wajib melakukan puasa sepuluh hari, tiga hari saat 
ihram haji. 

Disunnahkan tiga hari tersebut dilaksanakan sebelum 
hari Arafah, maka ia berpuasa pada hari ke enam, tujuh 
dan delapan bulan Dzil Hijjah. 

Dan puasa tujuh hari ketika ia sudah kembali ke 
keluarganya dan tempat tinggalnya. 

Tidak diperkenankan melaksanakan puasa tujuh hari 
tersebut di tengah perjalanan pulang. 

Jika ia berkehendak untuk bertempat tinggal di Makkah, 
maka lakukanlah puasa tersebut di sana, sebagaimana 
keterangan di dalam kitab al Muharrar. 

Seandainya ia tidak melakukan puasa tiga hari saat 
masih ihram haji dan telah pulang ke daerahnya, maka 
wajib baginya untuk melaksanakan puasa sepuluh hari 
dan memisah antara tiga hari dan tujuh hari tersebut 
dengan empat hari di tambah lama masa perjalanan 
pulang ke daerahnya. 

Apa yang telah disampaikan Mushannif bahwa dam 
tersebut adalah dam tertib, itu sesuai dengan keterangan 
di dalam kitab ar Raudlah, kitab asalnya Raudlah dan 
kitab Syarh al Muhadzdzab. 

Akan tetapi keterangan di dalam kitab al Minhaj yang 
mengikut kepada kitab al Muharrar menjelaskan bahwa 
dam tersebut adalah dam tartib wa ta'dil. 

Sehingga, pertama wajib membayar seekor kambing. 
Kemudian jika tidak mampu, maka wajib menggunakan 
kadar harga kambing tersebut untuk membeli bahan 
makanan dan mensedekahkannya. 

Kemudian jika tidak mampu, maka wajib berpuasa 
sehari sebagai ganti dari setiap mudnya. 

Yang ke dua adalah dam yang wajib sebab mencukur 
rambut dan enak-enakan seperti memakai wangi- 
wangian, memakai minyak -di rambut kepala atau 


Ajliij *lji ojkuC. 


3* L>kj 


3 (_jjdLui ^L^-usalS Ajijc- jjjail 


j ^aI&I ^1! 13! Ax 1 *~..o ( jj 

A_ila j 

jjjjlall f.l_li! ^3 \ g Al jjkjY j 

Lafa 1 g kl 1st Ak/ai AJsUsYI 31 ji jjll 

jjKAl! 

A-aJ)l jj ^ckll £^9 AjiLil! ^al jlj 

Aitklal! j AlDLil! j)JJ jjjSj a jjliJtll ^ajj^a 
j)la jll ^1 jllull jjlfLal oJlk j ^alll Aju^jIj 


jjfa.lkll ^1 (jjS jpa alalkakl! 0 jfa3 La j 
IglLal j Akkajjll Lai £j9l jk c- n'i£p ^a3 

r-d^Jall ij 

£3 Aj! j£jkkll Luj ^Ipall ^31! j£l 

(_5jldi! Ig 'ic. J>kc. £jl^ sLi>j Yj! L i-yj9 
Aj (jAAi j LaliJa \ g ~i xa) IJ 

La jl 3k 3^ £_)C- p-a J>kc- (jll 

(Aiplj £paJli L_iaJ jil pi pllillj 
<jdjJ! £XaaJ Lkj £jikll j j)&31l j L-ldall£ 
dll jkkii Ajilll jS 


148 



jenggot- dan mencukur adakalanya seluruh rambut 
kepala atau tiga helai rambut saja. 

Dam ini dengan cara takhyir (diperkenankan memilih). 

Maka wajib adakalanya satu ekor kambing yang 
mencukupi digunakan kurban, atau puasa tiga hari, atau 
bersedekah tiga sha' bahan makanan untuk enam orang 
miskin atau faqir, masing-masing mendapat setengah 
sha' bahan makanan yang mencukupi digunakan untuk 
membayar zakat fitrahh. 

Yang ke tiga adalah dam yang wajib sebab ihshar 
(tercegah dari wukuf). 

Maka bagi orang yang ihram -yang di ihshar- wajib niat 
tahallul dengan menyengaja keluar dari ibadah hajinya 
sebab ihshar, dan memberi hadyah, maksudnya 
menyembelih satu ekor kambing di tempat di mana ia di 
ihshar, dan mencukur rambutnya setelah menyembelih 
kambing tersebut. 

Yang ke empat adalah dam yang wajib sebab 
membunuh binatang buruan. 

Dam ini dengan cara takhyir (diperkenankan memilih) di 
antara tiga perkara. 

Jika binatang buruan tersebut memiliki binatang yang 
mirip. Yang dimaksud adalah binatang yang mirip 
dengan binatang buruan tersebut adalah binatang yang 
mendekati bentuknya. Mushannif menyebutkan yang 
pertama dari tiga perkara ini di dalam perkataan beliau, 
" maka ia wajib mengeluarkan binatang ternak yang 
mirip dengan binatang buruan tersebut. 

Maksudnya ia menyembelih binatang ternak yang mirip 
tersebut dan mensedahkannya kepada fakir miskin 
tanah Haram. 

Maka di dalam membunuh burung onta, wajib 
mengeluarkan satu ekor onta. Di dalam membunuh sapi 
dan keledai liar, wajib mengeluarkan satu ekor sapi. Dan 
di dalam membunuh kijang, wajib mengeluarkan satu 
ekor kambing. 


(jjjVill C 5 i&) fd\ la* (jA j) 

ji) A (joLuj) lij 

^ ..Y (jJU^adl ji ^Lji ^ ^..-o 

ia JSl p.IjijS jl (jjj£Lma YLuj ^^ic- 
/a jkidl ^^3 -i jja d Y.Yi 

4^1 jll I ddUillj) 

OfiV; (ju JLkjll tj'N *11 (jJlkYiS 

(ja £ j^ykil 

AlJ\j (jlkj j jt^vkl dink. (jaLa) 

Jlkj 

Julsall (JliiL £jl^l j) 

(jjj ( JjjVill ^gic.) lii £ 5 ! (jAj 

j jai kiiiij 

(JllaJ ,M£}a]l j (j(_jLa Al laa AlLall q\£> (jl) 

jaij 0 jj >^-»\l 4 jjUL) La AlLsall 

£^3 ILa (jx 1 £jjYI d <n.*-»all 

L>? Jlall jk. 1 ) 


(jAlaJJj (ja (JlLall 

4jl£)S3j ^»jkJI j)jkl Lia 


jSj £gij kali-Ll Jii3 £gi d l-vj3 

jit Jljadl (_gi j a j&J ajla^ j (ja 2 >. jll 


149 



Untuk contoh-contoh binatang buruan lainnya yang 
memiliki kemiripan dengan binatang ternak, dijelaskan 
di dalam kitab-kitab yang diperluas penjelasannya. 

Mushannif menyebutkan yang ke dua -dari tiga perkara 
tersebut- di dalam perkataannya, "atau 
mengkalkulasinya", maksudnya ternak yang serupa 
tersebut dengan uang dirham disesuaikan dengan harga 
di negara Makkah di hari saat mengeluarkan denda 
tersebut. Hasil kalkulasinya digunakan untuk membeli 
bahan makanan yang mencukupi digunakan untuk 
zakat fitrahh, kemudian disedekahkan kepada fakir 
miskin tanah Haram. 

Mushannif juga menyebutkan yang ke tiga di dalam 
perkataan beliau, "atau berpuasa sehari sebagai ganti 
dari setiap mudnya". 

Jika masih tersisa kurang dari satu mud, maka sebagai 
gantinya ia berpuasa satu hari. 

Jika binatang buruan tersebut tidak memiliki kemiripan, 
maka ia diperkenankan memilih di antara dua perkara 
yang dijelaskan mushannif di dalam perkataannya, 

Maka ia mengeluarkan bahan makanan sejumlah kadar 
harga binatang tersebut dan mensedekahkannya. 

Atau berpuasa satu hari sebagai ganti dari setiap 
mudnya. Jika masih tersisa kurang dari satu mud, maka 
menggantinya dengan puasa satu hari. 

Yang ke lima adalah dam yang wajib sebab wathi' yang 
dilakukan oleh orang yang berakal dan tahu akan 
keharamannya, baik jima'nya pada jalan depan atau 
belakang sebagaimana yang telah dijelaskan di depan. 

Dam ini dengan car a tertib. 

Sebab hal ini, maka pertama kali wajib membayar satu 
ekor onta badanah. Badanah diungkapkan untuk onta 
jantan dan betina. 

Jika ia tidak menemukan, maka wajib membayar satu 
ekor sapi. 


^klll (ja Jia <1 ££a! 1 jjjLa 

jkiall o jj^Aa 


(jLdl (4-ajii jlj) <ij3 jfiAj 

(_£j!idilj) ^Ijpd^l ^»jj 4iia A aY<U ^&ljAj 
(jAj-aajjJ o jjlaall (laliJa AiaVn 

4jl jjiiaj ^jjkJl (jJ^Uaa (Aj 


jl) Aijii £^3 1 illYll Udaji d <u.^>all jfiAj 

^la jj Aa (jc- 

lajj Ajc. ^l_Aa ^a (>? 3^1 <j^ 


(Ai (_J!ia Y laa Aldsall (jlii (jlj) 
<Ij3 £,gk d lu^iall la& jfiA jyjjal dtt 

(jALajj ^laliJa Aiajiu ^ j>k.l) 


cJli (jlj (lajj Aa 3^ (jC- ji) 


Aic- Aa (ja 


(J5lc. (ja t—I>1 jil £a 5I (j«al kll j) 

^)jA jl (Jj 3 (ji ^alk. Jljlii ^ajlc. 

( ^ u .i 1 ak 


L-iM jil £a]I Iaa £ 5 ! (j&j) 

jiill 

j^aII ^jJc- (jiiajj (AjAj) Y ji l>j«l 


ojiiS lAAiJ al (jl1 


150 



Jika tidak menemukan, maka wajib membayar tujuh 
ekor kambing. 

Jika tidak menemukan tujuh ekor kambing, maka wajib 
mengkalkulasi harga onta badanah dengan dirham sesuai 
harga negara Makkah di waktu pelaksanaan kewajiban 
tersebut. Menggunakan hasil kalkulasi tersebut untuk 
membeli bahan makanan dan di sedekahkan kepada 
faqir miskin tanah Haram. 

Tidak ada ukuran pasti di dalam bahan makanan yang 
diberikan kepada masing-masing orang faqir tersebut. 

Seandainya ia mensedekahkan berupa dirham, maka hal 
itu tidak mencukupinya. 

Jika tidak menemukan bahan makanan, maka ia 
berpuasa sehari sebagai ganti dari setiap satu mudnya. 

Pentasarufan Denda 

Ketahuilah sesungguhnya binatang hadyah itu terbagi 
menjadi dua. 

Salah satunya adalah hadyah sebab ihshar. Dan hadyah 
ini tidak wajib dikirimkan ke tanah Haram, bahkan 
disembelih di tempat terjadinya ihshar. 

Yang ke dua adalah hadyah yang wajib sebab 
meninggalkan kewajiban atau melakukan keharaman. 
Penyembelihannya tertentu di tanah Haram. 

Mushannif menyebutkan yang ke dua ini di dalam 
perkataan beliau, "pembayaran hadyah dan bahan 
makanan tidak mencukupi kecuali dilaksanakan di 
tanah Haram." 

Minimal perbuatan yang mencukupi adalah ia 
memberikan hadyah tersebut kepada tiga orang miskin 
atau faqir. 

Dan mencukupi baginya untuk berpuasa di manapun 
yang ia kehendaki, tanah Haram atau yang lain. 




^)kjoU (jll 

Cli3j AiLa 
JAj UalkJa 


jjia Ailij cs4 V j 


.Ajjkj ll (jddaj 


■Xa (_jc- Ual»jll) 




ad V ICA j l.-iM qC- (jlS La LaAHki 
^da^a J) AlutJ 

j L- \uu\ y 'M jll Jjjlllll j 

A_ajj (_Jk3 jl 


AjJ)kjYj) A_Jjii !i& d dh.o.a\l 

( e >L yi p*Ly\ ij 


/jj •£ ^ 

p-IjiS j! 


qa Jja-Ujj Cl n~\ (j! AjJ>k_)j) 

ojjc- j! 


151 




Binatang Buruan dan Tanaman Tanah Haram 


Tidak diperkenankan membunuh binatang buruan 
tanah Haram, walaupun ia dipaksa untuk 
membunuhnya. 


Ia 


Seandainya ada seseorang yang melakukan ihram 
kemudian gila, lalu ia membunuh binatang buruan, 
maka ia tidak wajib menggantinya menurut pendapat al 
adhhar. 

Tidak boleh memotong tanaman tanah Haram. 

Dan ia wajib mengganti tanaman yang besar dengan 
satu ekor sapi, dan tanaman yang kecil dengan satu ekor 
kambing, masing-masing dari keduanya harus 
memenuhi kriteria hewan kurban. 


A ^1 l,*l U^i (JjjU 


e l$' (* 3 ^ (*^) jj^H (y j) 


^ | o , o t ^ 

A A 1 ia (JS oLuU 


Dan juga tidak boleh memotong dan mencabut tanaman 
tanah Haram yang tidak ditanam oleh manusia, bahkan 
tumbuh sendiri. 


A >«sn i“nn 3^ AhViLn V 33' 


Adapun rumput yang kering, maka diperkenankan 
memotongnya tidak mencabutnya. 

Seorang muhil, dengan terbaca dlammah huruf mimnya, 
maksudnya orang yang halal, dan orang yang sedang 
ihram, di dalam hukum tersebut statusnya adalah sama. 


4 jtls V Lai 

JiLkll i ^a-l-all ^a-Laj j) 

(Sljlu) (ilft 33 f jkJA\ j) 


KITAB JUAL BELI 


Ketika mushannif telah selesai menjelaskan interaksi (jjllad' 3- a diiLaAll ja Lalj 

dengan Sang Pencipta yaitu ibadah, maka beliau ; Jlla gjpLLSI 4_Lalk3 Lkl CilLUaJ! 3 A j 
bergegas menjelaskan tentang interaksi sesama 
makhluk. Beliau berkata. 


dan selainnya dari bentuk-bentuk transaksi seperti qiradl 
(investasi) dan syirkah (kerjasama). 

Lafadz "al buyu'" adalah bentuk kalimat jama' dari 
lafadz "bai"'. 

Bai' / jual beli secara bahasa adalah menukar sesuatu 


CDLalk-al! 3? LfcjJC- j 
kS yAL: j 


£-ak ^ jiiil j 


3^3 La JA-Ls 3 .) A 1 ^JjULa 4 -*^ 



152 



dengan sesuatu yang lain. Maka mencakup sesuatu yang 
bukan harta seperti khamr. 

Adapun bai' secara syara', maka keterangan paling baik 
yang digunakan untuk mendefinisikan adalah 
sesungguhnya bai' adalah memberikan milik berupa 
benda yang berharga dengan cara barter (tukar) dengan 
izin syara', atau memberikan milik berupa manfaat yang 
mubah untuk selamanya dengan harga berupa benda 
yang bernilai. 

Dengan bahasa "barter/tukar", mengecualikan hutang. 
Dan dengan bahasa "izin syar'i", mengecualikan riba. 


(JUaJ 


4 ji (Jj 3 La \k Lai j 

_) muu (jLL ALbjli-aJ LLlLa (jJC- tihLaJ 
( _ 5 Jt A kl jxi LjtiLa dhiaj ji 


(jjLj ALajliJu 

Ljll 


Termasuk di dalam manfaat adalah memberikan milik 
hak untuk membangun. 

Dengan bahasa "tsaman/harga", mengecualikan ongkos 
di dalam akad sewa, karena sesungguhnya ujrah / 
ongkos tidak disebut tsanam. 


e lLl! (JjA tihlaj Litilis ^3 

LjLli sjLkVI ojAYi Cybj 

LLali ^JLuijY 


Pembagian Jual Beli 


Jual beli ada tiga perkara. 

Salah satunya adalah menjual barang yang terlihat, 
maksudnya hadir -di tempat transaksi-, maka 
hukumnya boleh. 


(ja-Ulii jLil!) 

SJjjJaLk. £5 I ^oLaLLus (jlc. liaki 



Ketika syarat-syaratnya terpenuhi, yaitu mabi' (barang 
yang dijual) berupa barang yang suci, memiliki manfaat, 
mampu diserahkan, dan orang yang melakukan 
transaksi memiliki hak untuk menguasai barang 
tersebut. 


!£>Alia S." J 

AjIc. A AU.n It IjjJliLa 1» a'ii k 


Ab^j 


Di dalam akan jual beli harus ada ijab (serah) dan qabul 
(terima). 

Yang pertama ( ijab ) seperti ucapan penjual atau orang 
yang menempati posisinya, "aku menjual padamu" dan 
"aku memberikan hak milik padamu dengan harga sekian." 


^Lkjl La <Is! A'Lj 
"dtikj" 4jsULa £jLiil (JjYll 

"I'iL dML" j 


Yang ke dua (qabul) seperti ucapan pembeli atau orang 4-aUU £ 5 jlIiLL! JjaS J^jLill j 

yang menempati posisinya, "aku membelinya" , dan LaA^kLj "C&iaj" j "Ljjjjlil" 

ucapan, "aku menerima kepemilikan" dan kata-kata yang 


153 



semakna dengan keduanya. 

Yang kedua dari tiga macamnya jual beli adalah menjual 
barang yang diberi sifat yang masih menjadi 
tanggungan. Dan bentuk ini disebut dengan akad salarn. 

Maka hukumnya boleh ketika di dalam akad salam 
tersebut telah ditemukan sifat-sifat yang digunakan 
untuk mensifati, yaitu sifat-sifat akad salam yang akan 
dijelaskan di fasal "Salam". 

Bentuk yang ke tiga adalah menjual barang samar yang 
tidak terlihat oleh kedua orang yang melakukan akad. 
Maka menjual barang tersebut tidak boleh. 

Yang dikehendaki dengan jawaz / boleh di dalam ke tiga 
bentuk ini adalah sah. 

Sesungguhnya perkataan mushannif, "tidak terlihat", 
menunjukkan bahwa sesungguhnya jika barang yang 
akan dijual sudah dilihat kemudian tidak ada saat akad 
berlangsung, maka hukumnya diperbolehkan, akan 
tetapi hal ini bila terjadi pada barang yang biasanya 
tidak sampai berubah pada masa di antara melihat dan 
membelinya. 


pUliVl Df ^ (j) 

La kiLsallj) l,hj lil 


4_ul£. (jjc- dlillill (j) 

ilaj) (jjdalkll 




d v I^jL .lAldd 3$ >1) i di j 

£ o ' ' * ' I tz't o ' 0 o o ^ > 

J)34-) kil .Vs» II die- dulc- 
oAaII llllc. Y (jjc. 11 a 

j (jjj kiiajLall 


154 



Syarat Barang Yang Dijual 


Hukumnya sah menjual setiap barang yang suci, 
memiliki manfaat dan dimiliki. 

Mushannif menjelaskan mafhum dari perkara-perkara ini 
di dalam perkataan beliau, 

Tidak sah menjual barang najis dan barang yang terkena 
najis seperti khamr, minyak, cuka yang terkena najis dan 
sesamanya yaitu barang-barang yang tidak mungkin 
untuk disucikan lagi. 

Tidak sah menjual barang yang tidak ada manfaatnya 
seperti kalajengking, semut, binatang buas yang tidak 
bermanfaat. 


(dlji-La 4 j jilla 3 ^ ^ ^ij) 


a-lLiYI I4& ^-a . 1 d <1 

4 ui\Vixi Yj (4 iu-vi (jJC- 311 Yj) 

ULa lAu*a 3^.3 Cfi j 

a J Jg laJ 


3^jj (44s 4»S°l^a Y Laj) £11 j) 


BAB RIBA 

(Fasal) menjelaskan riba. Lafadz "riba" dengan 
menggunakan alif maqshurah. 

-riba- secara bahasa bermakna tambahan. Dan secara 
syara' adalah menukar 'iwadl / sesuatu dengan sesuatu 
yang lain yang tidak diketahui kesetaraannya di dalam 
ukuran syar'i ketika akad, atau dengan menunda 
penyerahan kedua barang yang ditukar atau salah 
satunya. 

Akad riba hukumnya haram. 

Akad riba hanya terjadi pada emas, perak dan makanan. 


-yang di maksud dengan- makanan adalah benda-benda 
yang biasanya ditujukan untuk makanan guna penguat 
badan, camilan, atau obat-obatan. Dan riba tidak terjadi 
pada selain barang-barang tersebut. 

Tidak boleh menjual emas dengan emas, dan menjual 
perak begitu juga dengan perak, keduanya sudah 
dicetak ataupun belum, kecuali ukurannya sama. 

Maka tidak sah menjual sesuatu dari barang tersebut 


ojJ)i _alb 143 ^ (3^) 


3 kb oiLj^ll Ail 

3- ) ba3l Jj)g yA 
j! jl . Vi» \l 

D& W i 


^3 4 < —1&41I ^3 Lajjj 

( 3 '' 33 * L» 

1 gSaj s! ''1 Vial Jail LJ14- .'llAh La ^g& J 

<1114 jjc. £gk 143 ^' LjILj jl 


4l>»hl Yj l_j& 3 | &! ^3) 

3 ic- jl LlSi ALaalL [c,\ (Llj 4 £ 

Jlau iiLa (4^jLaiLa Yj) j3 J "“ a '‘ 1 

4iLlblliLa <4114 3 ? ^1 ill 


155 



dengan ukuran yang berbeda. 

Ungkapan mushannif "naqdan" maksudnya adalah 
serah terima secara langsung. 

Sehingga, kalau sesuatu dari barang tersebut dijual 
dengan cara tempo, maka hukumnya tidak sah. 

Tidak sah menjual barang yang telah dibeli oleh 
seseorang kecuali ia tel all menerimanya, baik ia jual lagi 
kepada penjual barang tersebut atau pada yang lainnya. 
Tidak boleh menjual daging yang dibeli dengan 
binatang. 

Baik daging dari jenis binatang tersebut seperti menjual 
daging kambing dibeli dengan kambing, atau dari selain 
jenis binatang tersebut akan tetapi masih dari dagingnya 
binatang yang halal dimakan seperti menjual daging 
sapi dibeli dengan satu ekor kambing. 

Diperbolehkan menjual emas dibeli dengan perak 
dengan ukuran berbeda, akan tetapi harus kontan, 
maksudnya seketika diterima sebelum berpisah. 

Begitu juga makanan, tidak boleh menjual satu jenis 
makanan dibeli dengan jenis makanan yang sama 
kecuali dengan ukuran yang sama dan kontan, 
maksudnya diterima seketika sebelum berpisah. 

Dan boleh menjual satu jenis makanan dibeli dengan 
jenis makanan yang lain dengan ukuran berbeda, akan 
tetapi harus kontan, maksudnya diterima seketika 
sebelum berpisah. 

Sehingga, kalau kedua orang yang melakukan transaksi 
berpisah sebelum menerima semua barangnya, maka 
hukum akadnya batal. Atau setelah menerima 
sebagiannya saja, maka dalam permasalahan ini terdapat 
dua pendapat tentang tafriqus shufqahl[l] (memisah 
akad). 

Tidak boleh melakukan transaksi yang mengandung 
unsur tidak jelas / penipuan, seperti menjual salah satu 
budak dari burak-budaknya -tanpa ditentukan yang 
mana-, atau menjual burung yang sedang terbang di 


du IA VIA. (IAj) 
dlA £11 

QS TN dill (dAlAl Id £_llj) ^Vj) 

ojjil jl -All £!jA (AAiA 

(u'j^W (Alii £}) (Vj) 

dIAj clA 1 A 

(JjSld (jSl A its A jlC- jl 

/ilAl aA 


(VLdallAi A lAdli l_i&AI £11 jjAjj) 
Jyj)A]l (JiS Aa^Ad VIA £$1 (lAij) (jSl 

(jjilAI £11 jjAj^ dlld jaJadll dllAijj 
VIA £ 5 ! (jlAi VAdA V) dllLal 1 g Ia 
JyjjAll (3is UAajAd 

(AdalALa ojAl (jAAl £11 jjAlj) 

JyjjAll (_Ji3 llda^Ad VA (lAij) (jSl 


ji (JJai dj£ (_>Ai3 (_Ji 3 A /All 3^ 

ddaAal! Vj^ dAs A \ (_psu3 Ati 


(JA Ac. (jjxll AA j33^ Vj) 

jAa ji eAiC. 


156 



angkasa. 


1[1] Tafriqus shufqah adalah menghukumi sah terhadap sebagian akad tidak pada sebagian yang lain. 


BAB KHIYAR 

(Fasal) menjelaskan hukum-hukum khiyar (memilih 
untuk meneruskan atau membatalkan akad jual beli). 

Khiyar Majlis 

Kedua orang yang melakukan akad jual boleh 
diperkenankan melakukan khiyar (memilih) di antara 
meneruskan akad jual beli dan merusaknya. 

Maksudnya, kedua orang tersebut memiliki hak khiyar 
majlis di berbagai macam akad jual beli seperti akad 
salam. 

Selama keduanya belum berpisah, maksudnya di waktu 
keduanya belum berpisah secara 'urf. 

Maksudnya, khiyar majlis bisa terputus / selesai 
adakalanya sebab badan kedua orang yang melakukan 
akad jual beli tersebut telah berpisah dari tempat akad. 

Atau sebab keduanya telah memilih untuk menetapkan 
akad. 

Seandainya salah satunya memilih untuk menetapkan 
akad dan tidak segera memilih pilihan yang lain, maka 
hak khiyarnya telah habis dan hak khiyar masih dimiliki 
oleh orang yang satunya. 

Khiyar Muddah 

Bagi ke dua orang yang melakukan akad jual beli, begitu 
juga salah satunya ketika orang yang satunya lagi 
sepakat, diperbolehkan untuk memberi syarat khiyar di 
dalam segala bentuk barang yang dijual hingga masa 
tiga hari. 


(JJLa3) 


£jj]l p\ i>»xil (jjj (jldkJlj (jlatjl j^) 


4 i 


£-ljji (jjaLaAll jUk. d(m £^1 

Adi 


1 ,ag °ijij oAxs (lijiii ^1 La) 


Ul (jjdkdll 

\l ijp-1 vvh Ayix>\l 


ja*II (jl» Ayix>\l jl'A j (jlj jS 

jlkj ja* \l ^jj)l La&Aki jliLl jis 

All (jxs <ak JaLuj IjjS ^k.'Vl 


lj] La&AkY Ijl^j (jlijldLall (La^Jj) 
Uajlidj (jl) ^>kYI <aslj 
(glji j ^IiaII l^ji 


157 



Masa tiga hari tersebut dihitung sejak akad tidak dari 
saat berpisah. 

Seandainya syarat khiyar lebih dari tiga hari, maka 
akadnya menjadi batal. 

Seandainya barang yang dijual termasuk barang yang 
akan rusak pada masa yang telah disyaratkan, maka 
akad jual belinya menjadi batal. 

Khiyar Aib 

Ketika pada barang yang dijual ditemukan cacat yang 
sudah ada sebelum barang itu diterima, dan bisa 
mengurangi harga atau barangnya dengan bentuk 
kekurangan yang bisa menghilangkan tujuan yang sah, 
dan biasanya pada jenis barang yang dijual tersebut 
tidak ada cacat tersebut seperti zina, mencuri, dan 
minggatnya budak yang dibeli, maka bagi pembeli 
diperkenankan untuk mengembalikannya, maksudnya 
barang yang dijual. 

Nebas Buah 

Tidak boleh menjual buah tanpa pohonnya dengan cara 
memutlakkan, maksudnya tanpa syarat memanen, 
kecuali setelah nampak kebaikan buah tersebut. 

Yang dimaksud dengan nampak baik pada buah yang 
tidak berubah warna adalah keadaannya sudah sampai 
pada batas yang biasanya telah dikehendaki untuk 
dikonsumsi, seperti tebu telah manis, delima telah terasa 
asam, dan buah thin (luh : jawa) telah lunak. 

Dan pada buah yang berubah warna adalah buah 
tersebut telah beranjak merah, hitam atau kuning, 
seperti buah kurma, ijash (juwet : jawa), buah yang 
hampir matang (yadam : jawa). 

Sedangkan buah yang belum nampak baik, maka tidak 
sah menjualnya dengan cara memutlakkan, tidak pada 
pemilik pohonnya dan tidak juga pada yang lain, kecuali 
dengan syarat dipotong / dipanen, baik kebiasannya di 
situ adalah langsung memanen buah ataupun tidak. 


i )£l! ^ya Y ASa \1 L_llakj j 

Aait\l 4 jYU] 1 LI j jis 

a-Xal! AjoiSj LLa (jlS jlj 

jUkl! 


(4 4 c- -^j ILIj^) 

1 jyadl j! ‘Dual! 


44 UJI lij g&i* (_jJb jc- Cll ji) 

IjjS i_mil dllL ^d-all dllL 
(_5 1 (eLj (^jlli-aila) c3^j 


aLjlidll (djJajill jjUj Y j) 
Yj) (_jc- £5! ^lailad) a jk>«\! 

La Ig \lk <jY LajS jAj 

4jLa jdi. j )1 Aj ojYlkS LJI& 1 g La .LAg 1 

<j^= U^J O^J 


4 j>-u jl a£)di. cs4 Lk-ij (jlj £jj]-4 

j >Y'j L-jlddlia o^LLa j! 


1 g » 1 ) YU ^YLLal! jAj (JU Id! 
Yj ajJC- (_j-a Yj ajk>«\! L- l~sl 1st (_j-a Y 

^laaj aLlkl! rls£}k. ^L»a\l Ja j^uJ 

Y ^! ajJali]! 


158 



Seandainya pohon yang ada buahnya telah dipotong, 
maka buahnya boleh dijual tanpa disyaratkan untuk 
dipanen. 

Nebas Hasil Pertanian 

Tidak boleh menjual tanaman persawahan yang masih 
hijau dan masih tumbuh di tanah kecuali dengan syarat 
dipotong atau dicabut. 

Jika tanaman tersebut dijual beserta lahannya, atau 
dijual tanpa lahannya setelah buah biji-bijian tanaman 
tersebut telah mengeras, maka hukumnya 
diperbolehkan tanpa syarat dipanen. 

Yang Hams Dilakukan Sebelum Panen 

Barang siapa menjual buah atau hasil pertanian yang 
belum nampak baik, maka baginya wajib untuk 
menyiram tanaman tersebut dengan kadar siraman yang 
bisa mengembangkan buah dan menyelamatkannya dari 
kerusakan. 

Baik si penjual telah mempersilahkan pembeli untuk 
mengambil buahnya ataupun belum. 

Tidak diperkenankan menjual barang yang bernilai 
ribawi dengan sejenisnya yang masih dalam keadaan 
basah. Lafadz "rathbah" dengan membaca huruf tha'nya 
yang tidak memiliki titik. 

Dengan keterangan tersebut, mushannif memberi 
isyarah bahwa sesungguhnya di dalam jual beli barang- 
barang ribawi harus dalam keadaan sempurna. 

Sehingga tidak sah semisal menjual anggur basah dibeli 
dengan anggur basah. 

Kemudian dari keterangan yang telah dijelaskan tadi, 
mushannif mengecualikan perkataan beliau yang 
berbunyi, "kecuali susu". 

Maksudnya, sesungguhnya diperkenankan menjual 
sebagian susu dibeli dengan sebagian susu yang lain 
sebelum dijadikan keju. 


jlk. 1 \ jk. C 

1 g » lij 


cs4 £JLJ 

4 jti 3 ji 4 jtla 3 Y] 

lljiLa j| (_^a jYl £-a pjjll £2 

lb jlk. Jlkj 1 g ic. 


42.1Ha H ^1 li .33 ji ^ 3 ^ Cy*3 

alu£ij 03 ^^ La 3^3 4 phi 4 J 13 I 

i_a£ll / jC- 


ji ^Hall j ^g 3 ^-LLl (jjj JIjjui 

4 xAaj Ljj]| 4aS La 33?S (Vj) 

4 \.a|All a-Uall (jjSLu ^11133 


33 *J “bii Ls^j bill 312 .!j 
jLafUl 4jlk CAjJ^3^ 


jaj l_UC- A_u Lila Hi 


\ \X,) L-LlC- £_1J JLbG ^ 

Y)) 4J33 (33^ Ha aLailHill Hull 

(3^1 


3^ (_P = «ju 4 33?^ 4I1I is 


4 V. 1 Vi 


159 



Mushannif memutlakkan susu, sehingga mencakup susu 
cair, susu kental, susu murni, dan susu asam. 

Ukuran yang digunakan di dalam susu adalah takaran. 
Sehingga sah menjual susu kental dibeli dengan susu 
cair dengan menggunakan takaran, walaupun ukuran 
keduanya berbeda jika menggunakan timbangan. 


L_uikJ! d j 

j aIIj j 

gjiii ^ jUkJi j 

(j)j t- Ijlkllj £JJ j* j^3J LS ^>- 

Ujjj Ijjlij 


BAB AKAD SALAM 


(Fasal) menjelaskan hukum-hukum salam (pesan). 

Salam dan salaf secara bahasa memiliki makna yang 
sama. 

Dan secara syara' adalah menjual sesuatu yang diberi 
sifat di dalam tanggungan. 

Salam tidak sah kecuali dengan ijab (serah) dan qabul 
(terima). 

Akad salam hukumnya sah dengan cara hal (kontan) dan 
muajjal (tempo). 

Jika akad salam dimutlakkan, maka menjadi sah dengan 
cara kontan menurut pendapat ashah. 


AaJ j jgiaxn d dkill j J 

< —flj) . .O jUO JLul 

JySl Vlk. Aajt il ^ildl (jjllai L)\^ 


Syarat-Syarat Akad Salam 


Akad salam hanya sah pada barang yang memenuhi 
lima syarat. 


CL ^9 (1 a i9) ^~ IAjIj 

(Jajljjoi (jJtkk 4 j 9 Qxsliij) 


Salah satunya adalah muslam fih (barang yang dipesan) 
harus di batasi dengan sifat yang bisa menimbulkan 
berbeda-bedanya keinginan di dalam barang yang 
dipesan tersebut. 

Sekira dengan sifat tersebut ketidakjelasan barang yang 
dipesan menjadi hilang. 

Penyebutan sifat tidak boleh dengan cara yang bisa 
mengantarkan barang yang dipesan tersebut sulit 
ditemukan, sepeti intan yang besar, dan budak wanita 


Ija^juius) “CjS di.dll (jjjSj (_jl) l&JlaJ 
£gk I 1§J d 1 (AiLollj 


4_i9 A - . Pi 


4 1 ^ Q i I l ^ ° Q~* 



■■ * j, . °a 


160 



beserta saudara perempuannya atau beserta anaknya. 

Yang ke dua, barang yang dipesan hams berupa jenis 
yang tidak bercampur dengan jenis yang lain. 

Sehingga tidak sah melakukan akad salam pada barang 
yang bercampur bahan-bahan pokoknya serta tidak jelas 
batasannya, seperti jenang harisah dan minyak ma'jun. 

Jika bahan-bahannya jelas ukurannya, maka sah 
melakukan akad salam pada barang tersebut seperti 
mentega. 

Syarat yang ke tiga disebutkan di dalam perkataan 
mushannif, "dan barang tersebut tidak diproses dengan 
a pi", maksudnya api yang digunakan untuk menanak 
atau menggoreng barang tersebut. 

Jika api digunakan pada barang tersebut untuk 
memisahkan seperti madu dan minyak samin, maka sah 
melakukan akad salam pada barang tersebut. 

Syarat yang ke empat adalah barang yang dipesan tidak 
boleh muayyan (sudah ditentukan), bahkan harus berupa 
hutang. 

Sehingga, kalau muslam fih- nya sudah ditentukan, 
seperti "aku menyerahkan baju ini seumpama padamu untuk 
memesan budak ini", maka secara pasti hal itu bukanlah 
akad salam, dan juga tidak bisa sah menjadi akad bai' 
menurut pendapat adlhar. 

Syarat ke lima adalah muslam fih tidak boleh 
dikhususkan dari barang yang sudah ditentukan, 
seperti, "saya menyerahkan dirham ini padamu untuk 
memesan satu sha' dari tumpukkan ini". 

Syarat Muslam Bih 

Kemudian, sahnya muslam fih memiliki delapan syarat. 

Di dalam sebagian redaksi, "akad salam hukumnya sah 
dengan delapan syarat." 

Yang pertama disebutkan di dalam perkataan 


.UaSj j! 1 g jSij 4jjLkj 

4j kifi Vi i-Lttla. (jjSu U^) (j) 

{ojif- 

xij uWi Y <dj^Yl 


4j3 ^. .0 Ojljyki C'JVhVi l gll 

4_Jj3 ^3 CLillall j 

A \-~kY (jL £5! (AlillVY jllll ALLY) 

j' 

(_jxud!j (Jiiadlfi jllll AlliY (_jll 

4_p ^ ..O 

443 (gjL Y <jl) £jljl! (j) 

IjjY (jJj (l jjjt la j 

IjlA dljll ClddljjlS 1 ij» a gl£ jis 
Yj l» alluj (jjjlis jj*" lii £^3 YllLa 

^)^JaYl l*JJ ILiaji .Vi» jj 


(gli-a D-?) UJ^! (y) Li' (j) 

r_ya £.3 lii dllll 


AjjUaJ Aj 3 WaJ ^jJ 

4djL<UJ 1 j J £g3j 

Jajl 

(jS jA j) 1 — SuLaiil (Jj3 ^ jjSYi JjYI 


161 



mushannif, "setelah menyebutkan jenis dan macamnya, 
orang yang memesan hams memberi sifat pada muslam 
fih dengan sifat yang bisa mempengaruhi harga. 
Sehingga, saat memesan budak semisal, maka ia harus 
menyebutkan macamnya seperti budak Turki atau India, 
dan menyebutkan jenis laki-laki atau perempuan, kira- 
kira usianya, ukurannya tinggi, pendek atau sedang, dan 
menyebutkan warna kulitnya seperti putih dan mensifati 
putihnya dengan agak kemerahan atau merah mulus. 

Saat memesan onta, sapi, kambing, kuda, bighal dan 
keledai, ia menyebutkan jenis jantan, betina, usia, warna 
dan macamnya. 

Saat memesan burung, ia menyebutkan macam, kecil, 
besar, jantan, betina, dan usianya jika diketahui. 

Saat memesan baju, ia menyebutkan jenis seperti kapas, 
kattan, atau sutra, dan menyebutkan macamnya seperti 
kapas negri Iraq, menyebutkan panjang, lebar, tebal, 
tipis, rapat, renggang, halus dan kasarnya. 

Untuk contoh-contoh yang lain disamakan dengan 
contoh-contoh ini. 


Ac. jjj A ijiW 

((jilill Igj d ‘ifi'Nj (jlll 

Acjj jllLa jjjSj ^ jSij 

Axujj Allijji ji Ali jjSij ji 

Ajjij Akjj jl I jjLaS ji Y jla oCSj lojjiij 
ji AlCaljj diu-sajj (jJsujiii 


(Jl=Jlj ^-»Jlj jsjllj (JjYI cs 4 

(jjuiilj Aj^jjYlj (jlx ill j 

t. j ^ 1 j UJ ^ 1 J 
jj^Ilj j» j ^jUl jlUl (_ 5 ^ j)£ijj 

Ca^jc- (jl (jldl j Ali^lYI j ojjSAil j 

ji ji (j (jjAsdl L_ljli]l j 

JjJallj jiljc. ^jlllj 

AijlalLall j Aiijll j A kihll j (jCa^kll j 

Ai j dikll j AJs j)3r ill j A3j]l j 
lA jyc. jjl^ll o.AgJ (jjjlJLj 


Akad salam pada baju yang dimutlakkan, maka 
diarahkan kepada baju yang baru bukan baju bekas yang 
diwarna lagi. 


^LkJI ^glc- (J^k) L_lji]l (ji ^ildl j 

jjjLaikSI Y 


Yang ke dua adalah menyebutkan ukurannya dengan 
sesuatu yang bisa menghilangkan ketidakjelasan pada 
muslam fih. 

Maksudnya, muslam fih harus diketahui ukurannya, 
yaitu takarannya pada barang yang ditakar, 
timbangannya pada barang yang ditimbang, 
hitungannya pada barang yang dihitung, dan ukurannya 
pada barang yang diukur. 


Uu ojca (jij) (jjllill (j^J 

j & -t~ 1 11 ^ A. U 

jiijS j^ail ^jiaji Aj 3 ^HoaII (jj£a (ji 

(ji i^c-j <jjj> (ji ^jjj (ji 

^ o’* o -* O 


Yang ke tiga disebutkan di dalam perkataan mushannif, 
Jika akad salam dilakukan dengan tempo, maka orang 
yang melakukan akad harus menyebutkan waktu jatuh 
temponya, maksudnya jatuh temponya seperti bulan ini. 

Jika ia memberi tempo akad salam dengan kedatangan 


i _aH^aA]! Jj5 ^3 j jSii Cl iH'Mij 

caUJI (j£c llji) jlldl (<jl£ (jlj) 
Icfi <_Jk,YI (_^i (aL^Js Cli3jj) 


YllLa jd*dl (JkJ 


162 



Zaid semisal, maka akad salamnya tidak sah. 

Yang ke empat muslam fih- nya wujud saat waktu 
penerimaan menurut ukuran kebiasaannya. Maksudnya, 
waktu meng-haki untuk menyerahkan muslam fih. 

Sehingga, seandainya seseorang melakukan akad salam 
pada barang yang tidak ditemukan saat jatuh tempo, 
seperti kurma basah di musim dingin, maka akad 
salamnya tidak sah. 

Yang ke lima adalah menyebutkan tempat penerimaan 
muslam fih, maksudnya tempat menyerahkan. 

Jika tempat akad pertama tidak layak untuk itu, atau 
layak namun butuh biaya untuk membawa muslam fih ke 
tempat penyerahan. 

Yang ke enam, tsaman- nya harus diketahui dengan 
ukuran atau langsung melihatnya. 

Yang ke tujuh, keduanya, maksudnya muslirn (orang 
yang memesan) dan muslam ilaih (orang yang dipesan) 
harus melakukan serah terima tsaman sebelum berpisah. 

Seandainya keduanya berpisah sebelum menerima ra'sul 
mal (barang yang digunakan sebagai harga), maka akad 
salam tersebut menjadi batal. 

Atau setelah menerima sebagiannya saja, maka dalam 
permasalahan ini terjadi perbedaan pendapat di dalam 
tafriqus shufqah. 

Yang diharuskan adalah penerimaan secara hakiki. 

Sehingga, seandainya muslirn melakukan akad hiwalah 
(pengalihan hutang) dengan ro'sul malnya akad salam, 
dan muhtal (orang yang menerima peralihan) yaitu 
muslam ilaih menerima barang tersebut dari muhal alaih 
(orang yang diberi beban hutang) di tempat akad, maka 
hal itu tidak mencukupi. 

Yang ke delapan, akad salam harus dilakukan dengan 
cara najizan (langsung), tidak berlaku khiyar syarat pada 
akad salam. 


Aa 9 j_jl) (j) 

tjj I (i— ill»\1 ^3 (JjliklL-uYt -lie- 

A_i9 .dl ^ i \,i.) i (jjia^ld 

L_jlaJlic- 3k. jj Y lkl9 ^dld jl® 


£ 5 ! (A-kajS £)£3 j <j') kll (j) 

ftiLuM JkJs 


Ad j! Ad U 1 ^ u] 

AjJjd ^dl Addad j 

u') (j) 

Ad Ad jjllj ji j3allj 

^llddl (^tf\ (^Iddulajj (_ji) (j) 

(_Jj3) 33 *\\ (jjalkJs £^3 Ad) j 

3a*d! Jddl j (jAjS JjS lljij 


£gj^}aj dadlk. AaSS Aj_k*j (_p=u3 3*J jl 

d QQ . 


(_p3uall d/'* ill j 

A ..-n' a j ^lidl (_)(d dJLki ^ls 

Adic. JlkJdl (j* Add) ^Ilddl jAj (Jldkdll 
1 _afd ^1 (jdd-dl £g3 


^dldl 3ac- U 1 ) (j) 

(da£) 2 d! _jldk. AdkdjY 


163 



Berbeda dengan khiyar majlis, maka sesungguhnya ,<iid3 AjIs jUk '—iiLkj 

khiyar majlis bisa masuk pada akad salam. 


BAB PEGADAIAN 


(Fasal) menjelaskan hukum-hukum gadai. 


gA jll ^IfLki ^4 (Jd*a3) 


Rahn (gadai) secara bahasa bermakna tetap. Dan secara 3*4>- Ic-jkij CgSl! -3d JA j 

^ ^ g g ^ 5 = ^ 

syara' adalah menjadikan benda yang berharga sebagai plljl! Aic. jjdj j 

jaminan hutang yang akan digunakan untuk melunasi 
hutang tersebut ketika sulit untuk melunasi. 


Rahn tidak bisa sah keculai dengan ijab (serah) dan qabul 
(terima). 

Syarat masing-masing dari rahin (orang yang 
menggadaikan) dan murtahin (orang yang menerima 
gadai), adalah harus mutlakut tasharrauf (sah 
pentasaruffannya). 


(JjjSj L-llkjlj Y] j 

UJ^J J 0^3^'J lJ4 & JajJij 

1 _Sgkklll ^ a) k» l' 


Barang Yang Digadaikan 


Mushannif menyebutkan batasan marhun (barang yang 
digadaikan) di dalam perkataan beliau, 

Setiap perkara yang boleh untuk dijual, maka boleh 
digadaikan sebagai jaminan hutang ketika hutang 
tersebut sudah menetap di dalam tanggungan. 

Dengan bahasa "hutang", mushannif mengecualikan 
dari a'yan (bukan hutang). 

Maka tidak sah memberi jaminan / Rahn pada a'yan 
seperti barang yang dighasab, barang pinjaman dan 
sesamanya yaitu benda-benda yang menjadi 
tanggungan. 




(jjjjil! 4 _iAg jlk- jlk. U J£ j) 


^ ,J> 


(jUc-Yl (jc- d jgiklj 


04*^ 1 g jlc. (jAgll ?r 1 314 

(jldc-Yl LaA_j3kjj aglidiuLa j 


Dengan bahasa "sudah menetap", mushannif 33 <jjj3l Cf- jl jfilulj jj^kl j 
mengecualikan hutang yang belum menetap seperti Sdd g&j Jldl gd.3 lA jljdu.d 

hutang di dalam akad salam, dan mengecualikan dari U 

tsaman (harga) saat masih masa khiyar. 


164 



Bagi rahin diperkenankan untuk menarik kembali 
barang gadaiannya selama belum diterima oleh murtahin 
(orang yang menerima gadai). 

Jika murtahin sudah menerima barang yang digadaikan 
dari orang yang sah untuk menyerahkannya, maka akad 
gadai telah tetap dan tidak boleh bagi rahin untuk 
menariknya kembali. 

Gadai Sebagai Amanah 

Rahn diberlakukan atas dasar amanah. 

Ketika demikian, maka murtahin tidak wajib mengganti / 
menanggung barang gadaian kecuali dia ceroboh di 
dalam menjaganya. 

Dan tidak ada bagian dari hutang yang menjadi hilang / 
berkurang sebab kerusakan pada barang gadaian. 

Jika murtahin mengaku bahwa barang gadaiannya rusak, 
dan dia tidak menyebutkan penyebab kerusakannya, 
maka ia dibenarkan dengan disertai sumpah. 

Sehingga, jika ia menyebutkan penyebab kerusakan 
yang nampak jelas, maka ia tidak diterima 
pengakuannya kecuali disertai dengan saksi. 

Seandainya murtahin mengaku telah mengembalikan 
barang gadaiannya pada rahin, maka pengakuannya 
tidak diterima kecuali disertai dengan saksi. 

Ketika murtahin telah menerima sebagian dari haknya 
yang menjadi tanggungan rahin, maka tidak ada bagian 
dari barang yang digadaikan yang terlepas kecuali 
murtahin telah menerima semuanya, maksudnya semua 
hak yang menjadi tanggungan rahin. 




gka gjad! glaiS (jll 

g&lgll gAgl! 

£-gk.g]l 


4jLoS/I AjuJaj gAgllj 

£ 5 ! (g^jgAl! A V) (j) 

Vj) g^gAll 

4 

^Jjoj 

l {ua 4jiL 

4 Vmu 

4jjjj V) ^ IgAlIa LuLj g£3 (jll 


ijk. g^Agill jlj 

V) ^ (jAlgll 
(<3^' (6^4 '4j) 

gkJI gl (4»j;.a> Q^i/V c 5 -^ Of 

(jAljll Jkc. IgA I 


BAB HAJR (MENCEGAH TASHARRUF) 

(Fasal) menjelaskan hajr terhadap safih (orang idiot) dan gJi&'j 4LalJI gLk £ 5 ^ (JLaiS) 

muflis (orang yang pailit). 


165 



Hajr secara bahasa bermakna mencegah. Dan secara Ic-jAuj ( jk-kllj) 

syara' adalah mencegah tasharruf di dalam harta. jUdl ^ 

Berbeda dengan tasharruf pada selain harta seperti talak, -Ama JplLJlA ojjc- jl c_s <__s!)Lkj 
maka talak yang dilakukan oleh safih hukumnya sah. r_ya 


Pembagian Orang-Orang Yang di Hajr 


Mushannif menjadikan hajr pada enam 
orang. 

Yaitu anak kecil, orang gila, safih 
(idiot), dan mushannif menjelaskan 
safih dengan perkataan beliau, yang 
menyia-nyiakan hartanya, maksudnya 
safih yang tidak bisa mentasharrufkan 
harta sesuai dengan semestinya. 


-N.il J 

k llV 1 (ja (kiui ) 


Akj)\ i . s\a 


-Ke empat- dan muflis (orang yang 
pailit). Muflis secara bahasa adalah 
orang yang hartanya telah menjadi 
uang receh, kemudian kata-kata ini 
dijadikan sebagai kinayah yang 
menunjukkan sedikitnya harta atau 
tidak memiliki harta. 


jis 4jd j&j (oAiAlIj) 
4j jJiS lAu^ls 4jLa 

4-a^c. jl jLall Aia jc. 


Dan secara syara' adalah orang yang 
memiliki beban hutang dan hartanya 
tidak cukup untuk melunasi satu 
hutang atau beberapa hutang- 
hutangnya. 


Ic-^Cu j 
jij Vj (jjAAll 4 Iu£jjI 

• o** of 


-yang ke lima- dan orang sakit yang AjIc- c-ijijAl (^uajj^ll j) 
telah mengkhawatirkan -meninggal fy* 

dunia-. 


Orang sakit seperti ini dihajr pada harta 
yang lebih dari sepertiga seluruh 
hartanya, yaitu dua sepertiga harta 
tinggalannya karena untuk menjaga 
hak ahli waris. 


^glc- Alj Lala) ^Aic- ~\\lj 

(JKY lalii j&J (^Cliliill 

fa 


Hukum ini jika memang dia tidak c5 Ac- j£b jl IA& 

memiliki tanggungan hutang. jjj 


166 



Jika dia memiliki tanggungan hutang 
yang bisa menghabiskan seluruh harta 
peninggalannya, maka ia dihajr pada 
sepertiga hartanya dan selebihnya. 


(jjJ Aalc. 
diiliill Ajic. 



Ajic. Llj La j 


-ke enam- dan budak yang tidak diberi 
izin untuk berdagang. 

Sehingga tasharrufnya tidak sah tanpa 
seizin majikannya. 


£^3 aJ ^ jj*11 j) 
(ojlkill 

•4 O' ' VI * 

6 .Vujj 


Mushannif tidak menjelaskan tentang 
beberapa permasalah hajr yang 
dijelaskan di dalam kitab-kitab yang 
diperluas pembahasannya. 


f.Li4i (_jc. d <n.^».all ClifLuij 

AS OJj£i-<S (jA 

CiYjkLlI 


Di antaranya adalah masalah hajr 
terhadap orang murtad karena untuk 
menjaga hak orang-orang islam. Dan 
sebagiannya lagi adalah masalah hajr 
terhadap rahin karena menjaga hak 
murtahin. 


^glc. ~n 11 \g lo 
C- _j-n-n1I (j-l.aIhl.aH 


Tasharruf Orang-Orang Yang di Hajr 


Tasharruf anak kecil, orang gila dan safih hukumnya 
tidak sah. 

Sehingga tidak sah jual beli, hibbah dan tasyaruf- 
tasyaruf lainnya yang dilakukan oleh mereka. 


jjc- Aualdl j j)jik.al'j d_a ji-oi j) 

Yj AjlA Y j idjyui Y j ^la ^Yil 

Cllll (j3 Ia jjc. 


Adapun safih, maka nikah yang ia lakukan hukumnya 
sah dengan izin walinya. 

Tasharruf muflis hukumnya sah jika dibebankan pada 
tanggungannya. 

Sehingga, seandainya ia menjual makanan atau yang 
lain dengan akad salam, atau membeli keduanya dengan 
bayaran yang berada pada tanggungannya (hutang), 
maka hukumnya sah. 


A_Jj jplj ^ Aiildl Uij 


(AlixO £^3 ydUll rlaji-Ai j) 

(_£j!Luil ji ojjc- ji LaliJa ULui £-lj jis 
,, % ^ 0 5 > 

Axai <j3 jpui 1 -ag l<a YlS 


Tidak tasharruf yang ia lakukan pada 'ainiyah hartanya, 
maka hukumnya tidak sah. 

Tasharrufnya semisal di dalam nikah, cerai, atau khulu' 


Yls (aJU (jLjc-S) Aijjjhaj (<jj3) 
ji (JjYQa jS YLLa ^lili Ai 


167 



hukumnya sah. 

Adapun wanita yang muflis, maka jika ia melakukan 
khulu' dengan 'ainiyah hartanya, maka hukumnya tidak 
sah. Atau dengan hutang yang menjadi tanggungannya, 
maka hukumnya sah. 

Tasharruf yang dilakukan oleh orang yang sakit -yang 
telah mengkhawatirkan- pada hartanya yang melebihi 
sepertiga dari seluruh harta tinggalannya tergantung 
pada persetujuan ahli waris. 

Jika mereka menyetujui harta yang melebihi dari 
sepertiga, maka hukumnya sah. Namun jika tidak setuju, 
maka hukumnya tidak sah. 

Izin dan penolakkan ahli waris saat orang yang sakit 
masih ada -belum meninggal- tidak dianggap. 

Izin dan penolakkan itu hanya dianggap setelahnya, 
maksudnya setelah yang sakit tersebut meninggal dunia. 

Ketika ahli waris setuju, namun kemudian ia berkata, 
"aku setuju itu tidak lain karena aku menyangka bahwa harta 
tersebut sedikit, namun ternyata tidak demikian.”, maka ia 
dibenarkan dengan disertai sumpahnya. 

Tasharruf yang dilakukan oleh seorang budak yang 
tidak diberi izin untuk berdagang, maka semuanya 
berada pada tanggungannya. 

Yang dimaksud dengan berada pada tanggungannya 
adalah semua tasharruf tersebut akan mengikut pada 
budak itu setelah ia merdeka ketika memang merdeka. 
Sehingga, jika sang majikan memberi izin untuk 
berdagang, maka tasharruf budak itu sah sebab 
mempertimbangkan izin tersebut. 


1* ° - 


( jjc. d)» nkl jli oljdll Usl j 

^da ji jd jl ^1 


d l (Ml alj) ldi3 j j 

j]l ojlk-J djj3 jk 


Y)j ^da dillll ( _ s ic- Ijjldi jli 

% 


Y (jlajklI (Jld. ^&3jj ejlklj 

a*j j/a L>^) jjT»j Idjlj 

ajpdl! dj jxs 

jdi Idjl (Jl! djjljil J)ldi lilj 

jj-a Aiilk. jlj ilj (Jlls (Jldll jl 

4 V^u 


j 3 jiji ^1 jill ( I' j j 

(4dai ji jj£a) ojl kMl 


•Aj Jkj Aixsi j3 aj 

(jjE. 111) <fic- 

43jjdaj ^da ojl dill ^gk dldl jii (jli 
. jiYl dill C-dadj 


BAB AKAD SHULUH (DAMAI) 


(Fasal) menjelaskan tentang akad shuluh. 

Shuluh secara bahasa adalah memutus perseturuan. Dan 
secara syara' adalah akad yang memutus perseteruan. 


Ic-jdij id-jli<il ^la3 Ail jAj 
lg»k»3 Aj 1 


168 



Shuluh hukumnya sah disertai dengan pengakuan, 
maksudnya pengakuan orang yang dituduh atas 
tuduhan di dalam masalah harta. Dan ini adalah sesuatu 
yang sudah nampak jelas. 


((JljJaVl £^3) Aj ( _ 5 £-.Aa!Ij Aiic. 




Begitu juga di dalam masalah sesuatu yang 
mengantarkan padanya, maksudnya pada harta. 

Seperti orang yang telah memiliki hak qishash atas 
seseorang, kemudian mereka berdamai dengan ganti 
rugi berupa harta dengan menggunakan bahasa 
"shuluh", maka sesungguhnya shuluh tersebut 
hukumnya sah, atau menggunakan bahasa "jual beli" 
maka hukumnya tidak sah. 


(JijiVl U) I'iS (j) 


Ajll ^iLall JaiL (JLa ^^Ic. aIIc. A k\l 
ill JaaL ji 


Macam-Macam Shuluh 

Shuluh memiliki dua macam, shuluh ibra' dan 
mu'awadlah. 

Shuluh Ibra' 

/lira', maksudnya shuluh ibra' adalah hanya mengambil 
sebagian dari hutang yang berhak ia terima. 

Sehingga, ketika ia melakukan akad shuluh dari uang 
seribu yang menjadi tanggungan seseorang dengan 
hanya mengambil lima ratusnya saja, maka seakan-akan 
ia berkata pada orang tersebut, "berikan lima ratus padaku, 
dan aku bebaskan lima ratusnya lagi untukmu.". 

Tidak boleh, dengan arti tidak sah, menggantungkan 
shuluh, maksudnya menggantungkan shuluh yang 
bermakna ibra' dengan suatu syarat. 

Seperti ucapannya, " ketika datang awal bulan, maka aku 
melakukan akad shuluh denganmu." 

Shuluh Mu'awadlah 

Dan mu'awadlah, maksudnya shuluh mu'awadlah, adalah 
berpindah dari haknya kepada barang lain. 

Seperti ia menuntut sebuah rumah atau bagian dari 
rumah pada seseorang, dan orang tersebut 




(jAj) 
A_ka j\jla 


(Aik. ojlkajsl) AjSklLa £ 5 ! 

(A_kakj AJui £ 5 1 

Ajai £^3 Aj £^ill £>« AkilLa lill 

<1 £Jll Ajliis l^La AjLa. 

„ O " ^ „ * 

_AjL«ujtkk AjLaiiikk £^ *'k»r. I 


£ 5 ! (Aillkj) V (jja-J Vj) 

(Ja^ui is ‘k 1 ^ 

dVikll 3is >1i\l $.lk 111 AjjlS 


£_)£. Ajj3c.^ \g £5! (AkkjliJJIj) 

(ojjc- Aik 

jll j 1 gla 1 j! l£jli Aalc. £jlS 


169 



mengakuinya, kemudian mereka berdamai dengan 
meminta barang tertentu seperti baju sebagai ganti dari 
tuntutan yang pertama, maka sesungguhnya hal 
tersebut hukumnya sah. 

Pada shuluh ini berlaku hukum jual beli. 

Maka dalam contoh tersebut, seakan-akan ia menjual 
rumahnya pada orang yang dituntut dibeli dengan baju. 

Dan ketika demikian, maka hukum-hukum jual beli 
berlaku pada barang yang diakadi shuluh, seperti 
mengembalikan sebab ada cacat, mencegah tasharruf 
sebelum diterima barangnya. 

Shuluh Hathithah 

Seandainya ia melakukan akad shuluh dengan 
mengambil sebagian barang yang dituntut, maka 
disebut bibb ah yang ia lakukan pada sebagian hartanya 
yang tidak ia ambil. 

Sehingga di dalam hibbah ini terlaku hukum-hukum 
hibbah yang dijelaskan di dalam babnya. 

Shuluh ini disebut dengan shuluh al hathithah. 

Tidak sah dengan menggunakan ungkapan menjual 
pada sebagian hak yang tidak ia ambil karena seakan- 
akan ia menjual barang yang ia tuntut dengan sebagian 
barang tersebut. 

Memasang Atap di Atas Jalan Umum 

Bagi orang islam diperkenankan untuk isyra', dengan 
membaca dlammah huruf awalnya dan membaca kasrah 
huruf yang sebelum akhir, maksudnya mengeluarkan 
atap / belandar, yang disebut juga dengan bahasa janah. 
Yaitu mengeluarkan kayu yang berada di atas tembok, 
hingga berada di atas jalan umum, yang disebut juga 
dengan bahasa syari', dengan syarat tidak sampai 
menggangu orang yang berjalan di bawahnya, 
maksudnya di bawah atap tersebut, bahkan harus agak 
ditinggikan sekira orang yang tinggi dengan posisi tegap 
sempurna bisa berjalan di bawahnya. 


I^Aa 4 k\l i/ij dllAj 4j 




4ili 


j £ 5 ! (Ailc. 

jlill jjik]I Jlidl ^ Alia 

^kliLki 4aic. ^11 £^i d) jUj 

t—ajiAill ^IaJ c- ux \Ij 


oIc-AaII £jj*JI \ 4 Ml ..si j 

o 0 * ° ' -i 

\ ^ \ a 1 ^ i ^%9 4 \ a 4 ^ 

4 kijlrvll ^ILza H ^.aLu j 

£jli JaaL t V j 

oIc-AaII (jilt 4»°ni 


£ji^j ^LLaaII ^(£)LaJ^U j ^ \ Jj 
£ 5 ! (Jj 3 La jlij 4jji jLLaJ 

j r-LdJL L-iaji j V/.‘ J^) j 

pIjA (£ 53 ) ijk. L-lAk 

jLuillj ULaji ^.aLiJ j Hj 
£>djjll (4j jIaII Y Clukjj) 

jLaII 4ikj £)aj dnM ^i£)j DA 
1 uATia (Jjjlall 


170 



Imam al Mawardi juga mensyaratkan bahwa di atas 
kepala orang tersebut terdapat muatan yang sudah 
terbiasa. 

Jika jalan umum tersebut adalah jalur penunggang kuda 
atau onta, maka atapnya harus ditinggikan sekiran 
tandu yang berada di atas onta beserta kayu-kayu 
penopang yang berada di atas tandu tersebut bisa 
berjalan tanpa terganggu. 

Adapun orang kafir dzimmi, maka tidak diperbolehkan 
untuk mengeluarkan atap dan as sabathnya (atap jendela) 
di atas jalan umum, walaupun ia diperkenankan lewat 
di jalan umum. 

Gang Buntu 

Tidak diperkenankan mengeluarkan atap hingga berada 
di atas gang musytarak (yang di huni orang banyak), 
kecuali seizin orang-orang yang bersekutu pada gang 
tersebut. 

Yang dikehendaki dengan mereka adalah orang yang 
pintu rumahnya terhubung pada gang tersebut. 

Yang dikehendaki dengan mereka bukan orang yang 
tembok rumahnya bersentuhan dengan gang tanpa ada 
pintu yang menjalur pada gang tersebut. 

Masing-masing dari mereka berhak memanfaatkan gang 
mulai dari pintu rumahnya hingga pintu masuk gang, 
bukan bagian setelah pintu rumahnya hingga ujung 

g an g- 

Diperkenankan memajukan posisi pintu rumah di gang 
musytarak. Dan tidak diperkenankan memundurkan 
posisi pintu rumah kecuali seizin orang-orang yang 
bertempat di sana. 

Sekira mereka tidak memperbolehkan, maka tidak 
diperkenankan untuk dimundurkan. 

Sekira dicegah untuk memundurkan, kemudian ia 
melakukan akad shuluh dengan orang-orang yang 


llllill 11 jakll 


jlluja jaa aalll! (jjjjlall jlil d'3 
jaj Cillk-I jdujjl! j3j 

£a JJXllI 

(Jadall lajlilll 


ja £laj9 ^1^11 \_2si 

(jjjjlal! j j jal! 4.1 jLk (jjj Jaljlld! j 

jillll 


SdJ- 1 Js4) ^}j^\ (jj^S ^j) 

L-Jjllll (jf-lfljlal! (jjlj Y) dljjjiuLall 


0jl3 L_lLj jliij ja .Mjall j 

^ ‘U.-iY ja jail jallj 

4j1) l_sLj i jaj YL 

L_llj ja ^-LsliYl (jym] s-lfljlall ja 

jkl jL Li ‘--ijlill jalj ls^I $jlY 

L-jjYl! 

dl jilaal! L_)jtlll ji c_jllll j 

jjLi Yj) c_)Ull ^ 5 ! (ojikij jjji Yj 

(jlil jlal! 

f f • . f i “• * - o ( > o> '• - :. - i 

0 ja^.u ki ojjtaa 1 u^3 


llS jd jjki'ill ja ^la 1 " n~sj 

^laa (JlaJ C—ljjll 


171 



bertempat di Sana dengan ganti rugi berupa harta, maka 
hukumnya sah. 


BAB HAWALAH (PERALIHAN HUTANG) 


(Fasal) menjelaskan hawalah. Lafadz "al hawalah" *l-kJl ((jLaa) 

dengan terbaca fathah huruf ha'nya. Dan ada yang U 

menghikayahkan pembacaan kasrah pada huruf ha'nya. 


Hawalah secara bahasa adalah pindah. Dan secara syara' 
adalah memindah hak dari tanggungan muhil (yang 
memindah hutang) kepada tanggungan muhal ‘alaih 
(yang menerima tanggungan peralihan hutang). 


Jl&YI (JjVill AJd is&J 
(jLkJdl (j^kll 


Syarat-Syarat Hawalah 


Syarat akad hawalah ada empat. 

Yang pertama adalah kerelaan muhil. Muhil adalah orang 
yang mempunyai tanggungan hutang. 

Bukan muhal 'alaih, karena sesungguhnya tidak 
disyaratkan ada kerelaan darinya menurut pendapat al 
ashah. 


(4juji 4JI jkJI .LijI j)Oj) 
Ajic- (ji jA j (f-ll-bj) I&.A2J 

ollbj -LijjiOj Y 'Oil <jic- (Jl ~\a\\ Y 


Hawalah tidak sah pada orang yang tidak memiliki ,jjdY <_>« C5 lc- ^-saj Y j 

hutang. 


Yang kedua adalah penerimaan dari pihak muhtal. 
Muhtal adalah orang yang mempunyai hak berupa 
hutang yang menjadi tanggungan muhil. 


L9^ 


jAj (jLikJdl Jjjl) (j) 

(Jl~v.a\l ( _ 5 lc- (jjlll 


Yang ke tiga, keberadaan hutang yang dialihkan sudah 
berstatus menetap pada tanggungan. 


4j (JlkYdl (^(jjbJI (jjfi) OiSllSl 

(<xslll I jjaliLdi) 


Memberi qayyid "telah menetap" sesuai dengan apa 
yang disampaikan oleh imam ar Rafi'i. 

Akan tetapi imam an Nawawi menentang pendapat 
tersebut di dalam kitab ar Raudlah. 

Kalau demikian, maka yang dipertimbangkan di dalam 
hutang akad hawalah adalah harus sudah lazim 
(menetap) atau hendak lazim. 


a !a U1 jalji jIjiiLYb 


4jJajJ)ll ^^3 4lic- dljOiLil £5 jjlll 


(jjSj (jl 4JI jisJI (jjd jm.a111 -liiia. j 


172 



Yang ke empat adalah cocoknya hutang yang berada 
pada tanggungan muhil dan muhal ‘alaih di dalam jenis, 
ukuran, macam, kontan, tempo, utuh dan pecahnya. 

Konsekwensi Hawalah 

Dengan akad hiwalah, muhil sudah bebas dari 
tanggungan hutang kepada muhtal. 

Muhal 'alaih juga bebas dari tanggugan hutang kepada 
muhil. 

Hak milik muhtal berpindah menjadi tanggungan muhal 
'alaih. 

Sehingga, seandainya sulit mengambilnya dari muhal 
'alaih sebab bangkrut, memungkiri hutang dan 
sesamanya, maka muhtal tidak boleh menagih kepada 
muhil. 

Seandainya muhal 'alaih dalam keadaan bangkrut saat 
terjadi akad hawalah dan muhtal tidak mengetahuinya, 
maka dia juga tidak diperkenankan menagih kepada 
muhil. 


BAB DLAMAN 


(Fasal) menjelaskan dlaman. 

Lafadz "dlaman" adalah bentuk kalimat masdar dari 
kata-kata, "aku menanggung sesuatu ketika aku 
menanggungnya". 

Dan secara syara' adalah sanggup menanggung harta 
yang menjadi tanggungan orang lain. 

Syarat orang yang dlaman adalah memiliki sifat ahli 
untuk tasharruf. 

Syarat Dlaman 

Sah menanggung hutang yang telah menetap pada 
tanggungan seseorang ketika diketahui ukurannya/ 
kadarnya. 

Memberi qayyid "mustaqirah" menimbulkan 
kejanggalan akan sahnya dlaman mas kawin sebelum 


<1*1) U^' c/' ('-a <J^') (j) 

4jlc. (J\ S.A1I j <ijai 

jumSM'j 4_kjbal! j 
£ 5 ! ((Jj^-al! 4-ai) iUljisJ! (jlgj ijjjjj) 

JllkJJI jjjp ,jc. 

*11 <jji £^a <jlc- (J\ -vxill Ubaji 
Jlk-al! 4-ai JUik-al! <JjViJj 

jjjdaj 4blc. (Jlk-al! ^ya oik.! 

^ La&jkjj .'ikk j! 

(Jl^-al! 

4j!ykJ! Aic- 1 ml^-a <j!c. (Jlk-al! 

^glc- ILkji iil (Jllik-al! 4 yj 


(jlklid! ((JjLaa) 

til l-il fgJjJall 1" jALka j 

a!M 


<jLal! ^ya ji*J! 4-ai La ^!j)-^! Ic. jAuj 

4_ii&! 4_1 s u' D-aLLal! JajAuj 

i_ajl.All! 


j_gi o jaikal! (jjjbl! <jl aIs- 1 ^ 1 j j 

(Uji yl L !i! 

4j ic. Jflljj SjSalaillj Aikillj 

YiTi'n 4jll (Jjkil! (_Jj 3 Jgl'u.'-il! (jLal-ka 


173 



melakukan hubungan suami istri, padahal saat itu 
hutang tersebut belum menetap di dalam tanggungan. 

Oleh sebab itu, imam ar Rafi'i dan an Nawawi tidak 
mensyaratkan kecuali hutang tersebut sudah tetap dan 
lazim. 

Dengan perkataan mushannif, "ketika ukurannya 
diketahui", mengecualikan hutang-hutang yang belum 
diketahui ukurannya, maka tidak sah untuk didlaman 
sebagaimana keterangan yang akan datang. 

Konsekwensi Dlaman 

Bagi orang yang memiliki hak, maksudnya hutang 
tersebut, diperkenankan untuk menagih siapapun yang 
ia kehendaki baik dlamin (yang melakukan dlaman) dan 
madlmun 'anh yaitu orang yang memiliki tanggungan 
hutang. 

Perkataan mushannif, "ketika dlaman dilakukan pada 
hutang yang tel ah aku jelaskan", tidak tercantum di 
dalam kebanyakan redaksi mat an. 

Ketika dlamin melunasi hutang yang ia tanggung, maka 
diperkenankan baginya untuk meminta ganti dari 
madlmun ‘anh, dengan syarat yang disebutkan di dalam 
perkataan mushannif -di bawah ini-, 

Ketika dlaman dan pelunasan, maksudnya masing- 
masing dari keduanya telah mendapat izinnya, 
maksudnya izin madlmun 'anh. 

Kemudian mushannif menjelaskan mafhum perkataan 
beliau yang sudah lewat yaitu, "ketika ukuran hutang- 
hutangnya diketahui", dengan perkataan beliau di sini, 

Tidak sah mendlaman hutang yang tidak diketahui 
kadarnya, seperti ucapan seseorang, "juallah barang 
tersebut pada fulan, dan saya yang akan menanggung 
tsamannya." 

Dan tidak sah mendlaman hutang yang belum tetap, 
seperti mendlaman uang seratus yang akan menjadi 


jilU 


UJ^ lS jjd'j 

U lidj 


Ujlsi c- lil aJjIj 
US \g iUi>i lils Ajjg k,a\l 


JjA j (Aib i^ya 1 

(jjJlll <j!c- 


(Ux U (jUliall (jlii Id) 

(jUl! JaSllu 

^Ic- (jdJUJI d) j) 

aJjS (Ax. 


U| U £^1 (dUadlj (jUUall Id) 

Ax (kjilj) 


l&jdi ^1° dj IajU Uj ftl 

laA <ij<U 


aJjIS (Jj| j>.all (jUU ^ ^j) 

£^<ull (jUU j llils 


4jU (jUdaS (i —ixj ^1 U) (jUda ((Vj) 
(JbajlUll ^ U j d. i>'i 


174 



tanggungan zaid di masa mendatang. 

Kecuali permasalahan "dark al mabi'” maksudnya blj3 <jlkda £ 5 ! (^Ikall j3 V)) 

mendlaman dark al mabi'. 

Dengan praktek seseorang sanggup menanggung tsarnan ^jk <j] £>*31' £g jl dAI ) £>£Lkj £ju 
kepada si pembeli seandainya barang yang dijual likllka 

ternyata milik orang. 

Atau seseorang sanggup menanggung barang yang £>*111 ^£)k u) £4^' £444 £)* 3 ai j' 
dijual kepada penjual seandainya uang yang dibayarkan likllka 

ternyata milik orang. 

BAB DLAMAN SELAIN HARTA 

(Fasal) menjelaskan sanggup menanggung selain harta 
yaitu dlaman badan, dan disebut dengan kafalah al wajh 
dan kafalah badan sebagaimana yang disampaikan 
mushannif, 

Syarat Kafalah 

Kafalah (menanggung) badan hukumnya diperbolehkan rJS 13 ajjlk £plHj dJliSLJlj) 

~ ' s’" 0 

ketika pada makful lah (orang yang ditanggung), 3 k) <j33 is i (<j JjaLill 

maksudnya pada badannya terdapat hak adami, seperti t_j 3 ! wj j 3; 

qishash, dan had qadzaf. 

Dengan keterangan hak adami, dikecualikan haknya Jlki dill 3 k £s- a 3'£l 32 J k 3 k j 

All all Swt. 

Maka tidak sah melakukan kafalah terhadap badannya kill 3 k Aalc. 3 a £j 33 dJUflll 
orang yang memiliki tanggungan haknya Allah Swt, ll j 3kj jkk 3kj dijk 

seperti had mencuri, had minum khamr dan had 
melakukan zina. 

Konsekwensi Kafalah 

Kafil (orang yang menanggung) telah dianggap bebas £ji <333 JjiLall JlaSJl Ij3j 

dari tanggungan dengan menyerahkan badan makful U J^afLdl ^33 Jjlk 3 b AU.nl l glLa 
(orang yang ditanggung) di tempat penyerahan tanpa 31k 

ada penghalang yang bisa mencegah makful lah (orang 
yang menerima tanggungan) untuk bisa mengambil 
haknya dari makful. 


(j!3jV! 3« (Jlkll jlC- (jlklia (jJkaS) 
£jta IkS d_k_4^ 


175 



Sedangkan jika ada penghalang, maka kafil belum 
dianggap bebas dari tanggungan. 


.(JjaSJI Yii (JjlkJI Jijij Uai j 


BAB SYIRKAH 


(Fasal) menjelaskan syirkah. 


((Ji-saS) 


Syirkah secara bahasa adalah bercampur. Dan secara JpJl clijm -LYmLYI AJd 

syara' adalah tetapnya hak secara umum pada barang jjjiiY ^.Ij p j^l cs^ 

satu bagi dua orang atau lebih. jjflll 


Syarat Syirkah 

Syirkah memiliki lima syarat. 




Yang pertama, syirkah hams dilakukan dengan uang (jjSj u') JjVl 

berupa dirham dan dinar walaupun telah dicampur ^jlj (jijljillj -Hj [J\ 

namun harus tetap berlaku di pasaran. Yhj| i U^A.1 jj jk;h lj ^ 

Tidak sah melakukan akad syirkah dengan tibrin (etnas dh l iki j £glkj jm Y j 

mentah), perhiasan dan saba'ik (etnas batangan). 

Syirkah juga bisa dilakukan dengan barang-barang mitsli -yklsJlS ' s 2ldl ( _ 5 Jc- Umul ,jj£j j 

seperti gandum putih. 

Tidak sah dilakukan dengan barang-barang mutaqawwam iDiilh <j-a ^ua j jxJlS Y 

(yang dikrus dengan uang) seperti barang-barang 
dagangan berupa pakaian dan sesamanya. 

Yang kedua, jenis dan macam barang yang disyirkahnya (pjlilj Him jl) (j) 

harus sama. 

Sehingga tidak sah melakukan akad syirkah dengan Y j miAil! 4fij2d! ^<aj Yil 

emas dan dirham, uang utuh dengan uang pecah, dan ?.Udam a Uw Y j SjLiLaj 
tidak sah gandum putih dengan gandum merah. ' 


Yang ke tiga, keduanya harus mencampur kedua Y rlnk-j 
hartanyanya, sekira keduanya tidak berbeda lagi. 


((jllLHI 1 i (_ji) ciilHlI ^j) 


u 1 


Yang ke empat adalah masing-masing dari keduanya, j jiU j!) £jl jll (j) 

maksudnya kedua orang yang melakukan akad syirkah, (mijlojll jlidl 

harus memberi izin pada temannya untuk menjalankan 


176 



harta syirkah. 


Ketika telah diberi izin, maka harus mentasharrufkan 
dengan cara yang tidak beresiko. 

Sehingga masing-masing dari keduanya tidak 
diperkenankan melakukan akad jual beli dengan cara 
tempo, dengan selain mata uang daerah setempat dan 
dengan menanggung kerugian yang terlalu pa rah. 
Masing-masing tidak diperkenankan melakukan 
bepergian dengan membawa harta yang disyirkahnya 
kecuali dengan izin temannya. 




ia iL i—ajlAl (jil lill 


alill asj gJu V j Miuu lag °ia ill 

(jJ*J Y j 


&L V) bl >Usj! JUL jaUb Vj 


Jika salah satu dari kedua orang yang melakukan akad ^ Me- Us Ak.i <Jka jla 

syirkah melakukan akad yang telah dilarang, maka yiUU.M 

hukum akad tersebut tidak sah pada bagian temannya. 


Sedangkan pada bagiannya sendiri terdapat dua kaiLall gjjij V jii j iii/ii £gij 

pendapat dalam permasalahan " tafriqusshufqah”. 


Yang ke lima, laba dan rugi disesuai dengan ukuran 
kedua hartanya. 


gljluiJIj (jjfb <jS) (j) 


Baik ukuran keduanya sama dalam menjalankan harta 
yang disyirkahkah ataupun kadarnya berbeda. 


^3 (Jakll (^3 gjlluls Jlj^ui 

Ijjlais ji dlgiilUslI 


Sehingga, jika keduanya mensyaratkan harus sama di M JUj ^Js jll 3 jUUJl UajlUl gli 
dalam laba padahal jumlah hartanya berbeda, atau ^ :Xr. ji gllUJI 

sebaliknya (berbeda dalam laba, padahal jumlah 
hartanya sama), maka hukum syirkahnya tidak sah. 


Hukum Akad Syirkah 


Syirkah adalah akad yang jaiz dari kedua belah pihak. 

Dengan demikian, maka bagi masing-masing dari (j\ 
keduanya, maksudnya dua orang yang melakukan akad 
syirkah, diperkenankan untuk merusak akad kapanpun 
mereka menghendaki. 


(jjSjlall (ja JylK j 

(UsgJLa aMj (Jfil) Uuj^. (g) 

(jUa (^jUs IgAjjsS) jjjfLlgljill 


Keduanya tercopot dari tasharruf sebab telah merusak 
akad syirkah. 

Ketika salah satu dari keduanya meninggal dunia, gila. 


1 g S.joiii i—ajlAill (_jc- (jYjkijj 


^^ac-i ji (jA ji (UsAAki ClUs ^jUsj) 


177 



atau epilepsi, maka akad syirkah tersebut menjadi batal. 


dlij (Cdlaj) 4jic- 


BAB WAKALAH 


(Fasal) menjelaskan hukum-hukum wakalah. 

Lafadz "wakalah" dengan terbaca fathah atau kasrah 
huruf waunya, secara bahasa memiliki arti 
memasrahkan. 


Ak 111 ^3 'wA ^ ..k j ^1^11 


Dan secara syara' adalah pemasrahan seseorang <lka a! Uu2j p 

terhadap sesuatu yang boleh ia kerjakan sendiri dan bisa JU>. AJjJnl a Jp. 3jUj3I <3jsj ILs 

untuk digantikan kepada orang lain agar ia 4 jlik 

mengerjakannya saat orang yang memasrahkan masih 
hidup. 


Dengan qayyid ini (saat masih hidup), mengecualikan ilLajYI Juall 

isha' (wasiat). 


Syarat Wakalah 

Mushannif menyebutkan batasan wakalah di dalam ^ kn l 1>» d-ki 

perkataan beliau, -di bawah ini- 

Setiap sesuatu yang boleh dikerjakan sendiri oleh 
seseorang, maka baginya diperbolehkan untuk 
mewakilkan pada orang lain, atau menerima beban 
wakil dari orang lain untuk mengerjakan hal tersebut. 

Sehingga anak kecil dan orang gila tidak bisa menjadi <jj^ U* j* c>? yyi 

orang yang mewakilkan atau menjadi wakil. V j i&j* 


A >«sh 4_1 s d_kjl.ki\l jU. U ji j) 

(JSjjj jl) ojjc- ((JSjj (jl <1 jlk. 

ojjc. (jc. (d _}3 


Syarat Pekerjaan Yang Diwakilkan 


Syarat pekerjaan yang diwakilkan harus bisa digantikan 
orang lain. 

Sehingga tidak sah mewakilkan dalam ibadah badaniyah, 
kecuali ibadah haji dan membagikan zakat semisal. 
-syaratnya lagi- orang yang mewakilkan sudah memiliki 
hak atas apa yang akan diwakilkan. Sehingga 
seandainya seseorang mewakilkan pada orang lain 
untuk menjual budak yang baru akan dia miliki, atau 


4jl_uiS iLll jSLl u' ^4^ (_]£ jAll j 

V) -djld) odUc. jjr ila 

illus 43^>ij j 
3jc- <^3 1 jis AiLL-aj (jlj 

< (JJaj \g ji Aiilkujj 


178 



mewakilkan untuk melakukan talak terhadap seorang 
wanita yang baru akan dia nikahi, maka akad wakalah 
tersebut batal. 

Konsekwensi Wakalah 

Wakalah adalah akad yang jaiz dari kedua belah pihak. 

Dengan demikian, maka masing-masing dari keduanya, 
maksudnya muwakkil dan wakil, diperkenankan 
merusak akad kapanpun mereka menghendaki. 

Akad wakalah menjadi rusak sebab salah satu dari 
keduanya meninggal dunia, gila, atau pingsan. 

Wakil adalah orang yang dipercaya. 

Perkataan mushannif, " pada barang yang ia terima dan 
tasharruf yang ia lakukan", tidak tercantum di dalam 
kebanyakan redaksi. 

Seorang wakil tidak dibebani untuk menganti kecuali 
sebab teledor terhadap sesuatu yang diwakilkan 
padanya. 

Diantara bentuk teledor adalah ia menyerahkan barang 
yang dijual sebelum menerima tsamannya. 

Wakalah Dalam Bai' 

Bagi wakil yang melakukan akad wakalah secara 
mutlak, tidak diperkenankan melakukan jual beli kecuali 
dengan tiga syarat: 

Salah satunya adalah menjual dengan tsaman (harga) 
standar, maksudnya tidak di bawanya dan tidak dengan 
menanggung rugi yang terlalu parah. 

Rugi yang terlalu parah adalah rugi yang tidak bisa 
ditolelir secara umum. 

Yang kedua, tsaman mitsli harus dibayar secara kontan. 
Sehingga, bagi wakil tidak diperkenankan menjual 
dengan cara tempo walaupun dengan kadar tsaman 


jjajJall ( JjjLk j) 

jSjjJI <_£]) Ynj> (j) 


j! (LaA-lki (ft 

4jLai] j! 4j^ia* 

j) 

JaSliii (4iijl.-)i L<u9j 4»Jsukj U<u3j) 4_ij3j 




Yl) (6^J Vj) 

3$ j 


4 _l«j 4 iulmj j 


,ji) 4 Yjj) 

(-LjjI jjui 4jil3 Y) jldu j 

Yj 4 jj.li V ( 3 ^ 3 ' Cy^i ££9 (jij lilkl 

L- 1 Yba jAj 


(Itiaj) Jldl 1 Ja 1 (<jj£j <ji) <^331 (j) 
u)j !ila 

3^3' 


179 



mitsli. 


Yang ke tiga, pembayaran kontan harus dengan mata 
uang negara tersebut. 

Seandainya di negara tersebut terdapat dua mata uang, 
maka si wakil menjual dengan mata uang yang paling 
dominan digunakan dari kedua mata uang tersebut. 

Jika ukurannya sama, maka si wakil menjual dengan 
mata uang yang paling bermanfaat bagi muwakkil. 

Jika tetap sama, maka ia diperkenankan memilih. 

Bagi wakil tidak diperkenankan menjual dengan uang 
receh walaupun laku seperti lakunya uang emas dan 
perak. 

Bagi wakil tidak diperkenankan menjual pada dirinya 
sendiri secara mutlak. 

Dan tidak boleh juga pada anaknya sendiri yang masih 
kecil walaupun muwakkil secara jelas memperkenankan 
pada wakil untuk menjual pada anak kecil sebagaimana 
yang disampaikan oleh imam al Mutawalli, berbeda 
dengan imam al Baghawi. 

Menurut pendapat ashah, sesungguhnya seorang wakil 
diperkenankan menjual pada orang tuanya walaupun 
hingga ke atas, dan pada anaknya yang sudah baligh 
walaupun sebawahnya jika si anak tidak dalam keadaan 
safih dan gila. 

Jika muwakkil secara jelas menyuruh menjual pada 
keduanya, maka hukumnya sah secara pasti. 

Wakil Tidak Boleh Iqrar 

Seorang wakil tidak diperkenankan melakukan iqrar 
yang memberatkan muwakilnya. 

Sehingga, seandainya seseorang mewakilkan pada orang 
lain dalam urusan sengketa, maka si wakil tidak berhak 
melakukan iqrar yang memberatkan muwakkil, tidak 
berhak membebaskan hutang yang dimiliki muwakkil, 
dan tidak memiliki hak melakukan akad shuluh 
terhadap hutang tersebut. 


(jiilll AaijJ aalll <j') t —4^ (j) 


jikj UjlLil (jl! 

k\jj C4.1 j dJj 

Idi-ixi Uuj (JjSjjl (j' jj -?4 Vj) 

(JSjAII £ y -a jlj jiiltfdl ?-4 j 0-? Vj 
4jll LaS a 

Cf juh lilk Jjikil 

jYj iic- ,jlj AjI 

Yj lAj <j] (J *" 1 u)j 

Ijjjk-a 


^ • ■-< 1 ,ag ' 1 x 1 


ljaj> 2 w 


dllaj al ak. ^2 1 >.tn c£j jia 

Ajjj (> p’ljjyi Jt, jijSyi 

<lc- Y j 


180 



Perkataan mushannif, "kecuali dengan izin muwakkil", AuilJI (4-kk ^j) j 

tidak tercantum di dalam sebagian redaksi. 

Menurut pendapat ashah, sesungguhnya mewakilkan 
iqrar hukumnya tidak sah. 


BABIQRAR 

(Fasal) menjelaskan hukum-hukum iqrar. jljaVI ^ (J^a) 


Iqrar secara bahasa adalah menetapkan. Dan secara 
syara' adalah memberi tahukan hak yang menjadi 
tanggungan orang yang iqrar. 


Jc. (ikj jliLj Ail 3*j 


Maka mengecualikan syahadah (persaksian). Karena 
sesungguhnya syahadah adalah memberitahukan hak 
milik orang lain yang menjadi beban orang yang lain 
lagi. 


jlii] jUij 





181 



Pembagian Muqar Bih 

Sesuatu yang diiqrari ada dua macam. 

Salah satunya adalah haknya Allah Swt seperti mencuri 
dan berzina. 

Yang ke dua adalah hak anak Adam seperti had qadzaf 
(menuduh zina) pada seseorang. 

Haknya Allah 

Untuk haknya Allah Swt, maka hukumnya sah menarik 
kembali pengakuan di dalamnya. 

Seperti seseorang yang telah mengaku berbuat zina 
berkata, "saya menarik kembali pengakuan ini," atau "saya 
berbohong dalam pengakuan ini." 

Bagi orang yang mengaku telah berbuat zina 
disunnahkan untuk menarik kembali pengakuannya. 

Hak Anak Adam 

Sedangkan untuk hak anak Adam, maka hukumnya 
tidak sah menarik kembali pengakuan di dalamnya. 
Dibedakan antara hak ini dengan hak sebelumnya, 
bahwa sesungguhnya haknya Allah Swt didasarkan 
pada kemurahan, sedangkan hak anak Adam 
didasarkan pada al musahah (sengketa). 

Syarat-Syarat Iqrar 

Sahnya pengakuan membutuhkan tiga syarat. 

Salah satunya adalah baligh. Sehingga tidak sah 
pengakuan anak kecil walaupun hampir baligh dan 
walaupun seizin walinya. 

Yang kedua adalah berakal. Sehingga tidak sah 
pengakuannya orang gila, orang pingsan dan orang 
yang hilang akalnya sebab sesuatu yang ditolelir. 

Jika hilangnya akal itu disebabkan oleh sesuatu yang 
tidak ditolelir, maka hukumnya seperti orang yang 
mabuk. 

Yang ke tiga adalah atas kemauan sendiri, sehingga 


(^1*4 <4ll ( 3 k) 4aA.Aki 
r VvT\l 4k£ (.3^1 <>) (j) 


jjc. 4^3 <4)1 (3^®) 

(Xj jIjSY' 

!4a (jc- d 33 3 *® 4)3^) 3^ 

d \°\SK jS 


< 1 h. £- 3 ?- 3 ^ \jj41j 3^4 


(jc- -di £-34-C3^j) 

(d jljaYl 

<4)1 ( 3 k (jd 34 II 3 '4a 3 ^ 33^j 

3^j A kxil jq44l 3 ) 

A kl 4i<a\l 3 k-® 

3 d A k <.0 

34L=J! iis ^344') 1 k ' 

dlj 344 3^3 14a 13-6 

jljal (J) 

Id (Jidl cJj'jj 'die- j 33^?“"'‘4I 

di j-lkj 

3 lj£LK dafLka ^ 3li 
jljaj (jldiLYI) dJlall ( 3 ) 


182 



tidak sah pengakuan orang yang dipaksa terhadap apa 
yang dipaksakan pada dirinya. 

Jika pengakuan tersebut pada harta, maka ditambahkan 
syarat yang ke empat yaitu rusyd (pintar). 

Yang dikehendaki dengan rusyd adalah keberadaan 
orang yang iqrar adalah orang yang mutlak tasharrufnya 
(sah tasharrufnya). 

Dengan keterangan "terhadap harta", mushannif 
mengecualikan pengakuan terhadap selain harta seperti 
talak, dhihar dan sesamanya. 

Maka tidak disyaratkan hams rusyd pada orang yang 
iqrar dengan perkara-perkara tersebut, bahkan 
hukumnya sah pengakuan dari orang idiot. 

Iqrar Barang Yang Tidak Jelas 

Ketika seseorang melakukan iqrar dengan sesuatu yang 
tidak jelas / majhul seperti ucapannya, "fulan memiliki 
sesuatu hak pada diriku", maka ia diminta untuk 
menjelaskannya, maksudnya barang yang tidak jelas 
tersebut. 

Sehingga penjelasannya sudah bisa diterima dengan 
sesuatu yang memiliki harga, walaupun hanya sedikit 
seperti uang receh. 

Seandainya ia menjelaskan perkara yang tidak jelas 
tersebut dengan sesuatu yang tidak memiliki harga akan 
tetapi masih termasuk jenis dari perkara yang memiliki 
harga seperti satu biji gandum putih, atau bukan 
termasuk jenis barang yang memiliki harga akan tetapi 
halal untuk disimpan seperti kulit bangkai, anjing yang 
terlatih dan kotoran ternak, maka penjelasannya di 
dalam semua itu dapat diterima menurut pendapat al 
ashah. 

Ketika seseorang melakukan iqrar dengan sesuatu yang 
tidak jelas dan tidak mau menjelaskannya setelah 
dituntut untuk menjelaskan, maka ia berhak dipenjara 
hingga mau menjelaskan perkara yang belum jelas 


<llc- Lol ojfLa 
■lajjai 34^ 3^-4) (j|) 

3^3 <^43 

<_ajpk-ssi-dl (jjlia-a 3f-4l u3 3 


ojjij 33®*^ Cf- 34 u djlLaill 33HI j 


») 3 ) -^ 3 ^ 4113 34 ®^ 


O® 


(J jg 1-3 ) (jiii 3)j) 

(<3[) 3^3 Uf* 3*- 

3i44>~4' 3 (344 3l) 3 ^' 3 


33 3 ] j 33®4 ^® 33 *3^ 3 js is 


3 ? 33 33®4j ^ 3344-4' 3^3 3j 

33 43 *® 33 J ^33 4 

3 ) 3 j l. iKj 4 j 3 ajliis' 3 ^J 
dlli ^ 33 °3h Jja ® 3^3 


3j 3 ? j 3jO-®J J3l 3 ^®j 

3 34 >4 ' 33 3 ^ 3®f^ 3® 443-4 u' 


183 



tersebut. 

Sehingga, jika ia meninggal dunia sebelum menjelaskan, 
maka yang dituntut untuk menjelaskan adalah ahli 
warisnya, dan semua harta tinggallannya dipending 
terlebih dahulu. 

Pengecualian di Dalam Iqrar 

Hukumnya sah memberi istitsna' / mengecualikan di 
dalam iqrar ketika pengecualian tersebut langsung 
disambung dengan iqrarnya, maksudnya orang yang 
iqrar langsung menyambung istitsna’- nya dengan 
mustatsna minhu. 

Sehingga, jika ia memisahkan antara keduanya dengan 
diam -yang lama secara 'urf- atau ucapan yang lain, 
maka hukumnya tidak sah. 

Adapun pemisah yang berupa diam sebentar seperti 
diam untuk mengambil nafas, maka hukumnya tidak 
berpengaruh. 

Di dalam istitsna' juga disyaratkan harus tidak sampai 
menghabiskan mustatsna minhu- nya. 

Sehingga, jika sampai istitsna'- nya menghabiskan 
mustatsna minhu- nya seperti ucapan, "Zaid memiliki hak 
pada diriku sepuluh kecuali sepuluh”, maka hukum istitsna'- 
nya tidak sah. 

Iqrar di saat sehat dan sakit itu hukumnya sama saja. 

Sehingga, seandainya ada seseorang yang iqrar saat 
sehat bahwa ia memiliki hutang pada Zaid, dan saat 
sakit ia mengaku bahwa memiliki hutang pada Umar, 
maka pengakuan yang pertama tidak didahulukan. Dan 
kalau demikian, maka barang yang diiqrari harus dibagi 
di antara keduanya. 


ciijljil 4 j CJjia tiili (jka 

l_Sl3jj 


A\lsTij 111 jljaVI jjluiVI jj 

^g.jjiuiAllj j.\ jjluiVI jiLall £5! 


4_L<S 


ji CiljSkn 1 jjj (JUa3 (jll 


ijLl aj ill 4'iS'mS jlioull ClljSldl Uai 


V ji el £^5 iLiaji lajlZjj 

<La ^ ml m .a 11 (jjatjuuj 


V] OJjuiC- Juj)] jxlujl (jll 


JLk £gi) S?' (j*j) 

(jia£pill j 

jyjj £gi (j^»k> 1 i jl 

o ^ " ** 

^1 jj-kaeJ jjjAj £gij 

1 1 'i 4j jiLall JjVI 


BAB ‘ARIYYAH (MEMINJAM) 

(Fasal) menjelaskan hukum-hukum 'ariyyah. 


(jkjjUJlj ^liLkl £gi 


184 



Lafadz '"ariyyah" dengan ditasydid huruf ya'nya 
menurut pendapat ashah, adalah lafadz yang diambil 
dari kata-kata "'ara 'idza dzahaba (sesuatu terbang 
ketika pergi)." 

Hakikat 'ariyyah secara syareat adalah izin untuk 
memanfaatkan yang dilakukan oleh orang yang sah 
bersedekah sunnah terhadap sesuatu yang halal untuk 
dimanfaatkan tanpa mengurangi barangnya agar bisa 
dikembalikan pada orang yang melakukan perbuatan 
sunnah tersebut. 

Syarat Orang Yang Meminjamkan 

Syarat orang yang meminiamkan adalah sah tabarru'nya, 
dan ia adalah pemilik manfaat barang yang ia 
pinjamkan. 

Sehingga, orang yang tidak sah tabarru'nya seperti anak 
kecil dan orang gila, maka meminjamkan yang ia 
lakukan hukumnya tidak sah. 

Dan orang yang tidak memiliki manfaat seperti orang 
yang meminjam, maka hukumnya tidak sah untuk 
meminjamkan barang yang ia pinjam kecuali dengan 
izin orang yang meminjamkan padanya. 

Barang Yang Dipinjamkan 

Mushannif menyebutkan batasan barang pinjaman di 
dalam ucapan beliau, 

Setiap sesuatu yang bisa dimanfaatkan dengan 
kemanfaatan yang diperbolehkan -oleh syara'- tanpa 
mengurangi barangnya, maka boleh untuk dipinjamkan. 

Dengan bahasa "diperbolehkan", mengecualikan alat 
musik, maka hukumnya tidak sail untuk dipinjamkan. 

Dengan keterangan "tanpa mengurangi barangnya", 
mengecualikan meminjamkan lilin untuk dinyalakan, 
maka hukumnya tidak sah. 

Perkataan mushannif, "ketika manfaatnya berupa atsar ", 
mengecualikan manfaat-manfaat yang berupa barang. 


^ja ^3 plill jly 

l_lA3 li] jlc- 


(JaI ^ja 4_kljj 1 g'isjS'Nj 


IfLiLa 4jjSj Ac-jyii A k 

o jjau La 4itlial 


V j Y (j-a9 


V 4itlLal! dlLaJ Y 

(jilj Yj AjjIc-I 




A kl A a A x si a (Lj La 

ft g „ 

Clljlk A. jjc. a-laj a j) 


^ ><-ii 31 


33 3^3^11 4jt-a3all ejlc-j 4 jjc. pljiijj 

£ " 

(jljUil 4jt3lLa Clijlia 13]^) aJjSj 
ODDS £gj]l filial] 


185 



Seperti meminjamkan kambing untuk diambil air 
susunya, pohon untuk diambil buahnya dan sesamanya, 
maka sesungguhnya hal tersebut hukumnya tidak sah. 

Sehingga, seandainya seseorang berkata pada orang lain, 
"ambillah kambing ini, sesungguhnya aku memperbolehkan 
padamu untuk mengambil air susunya dan anaknya," maka 
hal tersebut adalah ibahah yang sah, sedangkan 
kambingnya berstatus barang pinjaman. 

Waktu Peminjaman 

Diperbolehkan melakukan akad 'ariyyah dengan cara 
mutlak tanpa dibatasi dengan waktu. 

Dan dengan cara dibatasi waktu seperti, "aku 
meminjamkan baju ini padamu selama sebulan." 

Dalam sebagian redaksi diungkapkan dengan bahasa, 
"boleh melakukan 'ariyah dengan cara mutlak dan 
dengan dibatasi waktu." 

Bagi orang yang meminjamkan diperkenankan untuk 
menarik kembali barang pinjamannya dalam masing- 
masing dua keadaan tersebut kapanpun ia 
menghendaki. 

Status Akad Ariyyah 

Barang pinjaman ketika rusak bukan karena 
penggunaan yang diberi izin, maka harus diganti oleh 
orang yang meminjam dengan ganti rugi berupa harga 
di hari kapan barang tersebut rusak. 

Tidak dengan harga di hari saat memintanya dan tidak 
dengan harga tertinggi. 

Jika rusak sebab penggunaan yang telah diizini seperti 
meminjamkan baju untuk dipakai kemudian nampak 
jelek atau sobek sebab penggunaan tersebut, maka tidak 
wajib mengganti bagi orang yang meminjam. 




4_jll (111 A 


dl'ikji Ad9 oLdll oAA Ak. (_j^Ldil <3-3 jls 

>55. *1 £ '9 

oLuillj 4 4_kljVl3 1 \ imij lijA 

4jjIc. 


An Vi jlc- (ja (jlailais 4 _jjlill 

tllSjj 

!a& dlljc-ifl Chajj & Idjaij) 

I c—ijUl 

4AiIxa ^r-hull q* ax } j 

oAaj oAjLo j 


fXi Ai 1 Vg i.a 3S (^3 J 


(JlVxlmlj V rH ll 1*1 I A) 4jjlkll (_^S Aji 

s o" -- iS " ''' \ p o s 

^ixJjuAall ^lc. 4 j 9 (jjALa 


all k Jj IgjVjyi 


0\ ij ^ Jj V 


4a3 (jjALa (JUttkllmlj Clillj (jjj 
(JhaklimVlj (Jjk.ail jl (J^kJoiili 4 xajll 


BAB GHASAB 


186 



(Fasal) menjelaskan hukum-hukum ghasab. 


i_ 


*il 3 a (jLaa) 


Ghasab secara bahasa adalah mengambil sesuahi secara S jaUJs Lalia aid JA J 

dhalim dengan cara terang-terangan. 

Dan secara syara' adalah menguasai hak orang lain 
dengan cara dhalim. 

Ukuran menguasai dikembalikan pada 'urf. 

Termasuk hak orang lain adalah sesuatu yang sah untuk 
dighasab yang berupa barang-barang selain harta seperti 
kulit bangkai. 

Dengan bahasa "secara dhalim" mengecualikan JU cDGiLLM Uljalu 

menguasai harta orang lain dengan cara akad. 


Uljac. jljdl (3^- 

13a 4 ]3 La 3 k 3^ 

4luA Jlkj 


Konsekwensi Ghasab 


Barang siapa mengghasab harta seseorang, maka wajib <LJLd (LLj 4kj] AkV Ylk L L^c . L3j) 
baginya untuk mengembalikan pada pemiliknya, 443 Cilklki 3j 3 j 

walaupun dalam pengembalian tersebut ia harus 
menanggung berlipat-lipat dari harga barang tersebut. 


Dan ia juga wajib mengganti rugi kekurangan barang 
tersebut jika memang terjadi kekurangan seperti orang 
yang mengghasab pakaian kemudian ia pakai, atau 
menjadi kurang tanpa ada pemakaian. 


(j) i) LLad 4^3 (j) 

ji 4»uul3 143 *•. '>■••>& 3 ^ 
<4^ 


Dan juga wajib membayar ongkos standar dari (4i3 ojkl) LLojI 4kjl (j) 

penyewaan harta yang ia ghasab. 


Sedangkan seandainya nilai barang yang dighasab Lli ajLui (j-akjj ^uakj 3 131 

menjadi kurang sebab turunnya harga di pasaran, maka ^-3331 d II AAklkd 

orang yang mengghasab tidak wajib menggantinya 
menurut pendapat ash shahih. 


Dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa, "barang 
siapa mengghasab harta seseorang, maka ia dipaksa 
untuk mengembalikannya". 


dlLa 


i._ )lstc. L 3 j 


3 a *-j 32 j 
?4j C5^ jf? - 3 


Barang Ghasaban Yang Rusak 


Jika barang yang dighasab rusak, maka orang yang 
mengghasab harus mengganti dengan barang 


L—U-oUdl j4_L<LLa) 31 (C. QVi 

^JLs) L_lJ)t.^»ai 31 (4.1 u] ^ Vi-<nj) 


187 



sesamanya jika memang barang yang dighasab tersebut 
memiliki sesamanya (mitsli). 


Menurut pendapat ashah sesungguhnya yang 
dikehendaki dengan mitsli adalah setiap barang yang 
diukur dengan takaran atau timbangan dan boleh untuk 
diakadi salam seperti perunggu dan kapas, bukan 
minyak ghaliyah dan minyak ma'jun. 

Mushannif menjelaskan tentang ganti rugi barang yang 
memiliki harga di dalam perkataan beliau, 

Atau orang yang mengghasab hams mengganti sesuai 
harga barang yang dighasab jika memang barang 
tersebut tidak memiliki sesamanya, dengan artian 
barang itu adalah barang yang memiliki harga dan 
berbeda-beda harganya, dengan ganti rugi harga yang 
tertinggi sejak hari pertama mengghasab hingga hari di 
mana barang tersebut rusak. 


UJJ j' (JjS La (jLall jjS 

V (jjjl k A jlk.j 


(jLalia L jiA All 

(_jlj (jl Aiiuiuj) A (j!) 

Clulisi La AixuS ClVfikl j lAjiia (jlS 

Ji_kllSI L-lLaiJI (_^a 


Yang dipertimbangkan dalam ukuran harga adalah mata 
uang yang paling terlaku. 

Jika ada dua mata uang yang sama-sama terlakunya, 
imam ar Rafi'i berkata, maka seorang qadli harus 
menentukan salah satu dari keduanya. 


l_ ill »,\1 aaliLi a ojjlaJl j 

(jSc. yxA\j\\ (Jla LjjLuijj (jlaii Laic- ,jli 
\ Ag j y t>i\ sll 


BAB ASY SYUF’AH 


(Fasal) menjelaskan hukum-hukum asy syuf'ah. 

Lafadz "asy syuf'ah" itu dengan terbaca sukun huruf 
fa'nya. Sebagian ahli fiqh membaca dlammah huruf 
fa'nya. Makna asy syuf'ah secara bahasa adalah 
mengumpulkan. 




Igfrig qdl (_pakjj frllll (jJ)S>i.n j 

- * y " 

^JLall Ajtl lilLjuaj 


Dan secara syara' adalah hak untuk memiliki secara 
paksa yang ditetapkan bagi syarik yang lebih dulu atas 
syarik yang masih baru sebab adanya syirkah dengan 
mengganti sesuai dengan kadar barang yang digunakan 
-syarik hadits- untuk memiliki. 

Asy syuf'ah disyareatkan untuk mencegah kesulitan. 


r-uiu is \b- jjui j 

\ un\ ClCiLaJl ^ic. 

4j dlLa £5 ill Jlj 




Hukum Syuf'ah 


188 



Asy syuf'ah hukumnya wajib, maksudnya tetap bagi 
syarik disebabkan oleh percampuran, maksudnya 
percampuran yang menyeluruh (khulthah asy syuyu'), 
bukan percampuran yang dibatasi (khulthah al jiwar). 

Sehingga tidak ada hak syuf'ah bagi tetangga rumah, 
baik yang dempet atau tidak. 

Syarat Syuf'ah 

Asy syuf'ah hanya berlaku dalam urusan barang-barang 
yang bisa terbagi, maksudnya menerima untuk dibagi. 

Bukan barang-barang yang tidak bisa terbagi seperti 
kamar mandi kecil, maka tidak berlaku syuf'ah pada 
barang ini. 

Jika bisa dibagi seperti kamar mandi besar yang 
memungkinkan untuk dijadikan dua kamar mandi, 
maka syuf'ah berlaku pada barang tersebut. 

Syuf'ah juga berlaku pada setiap barang yang tidak 
berpindah dari tanah yang bukan berupa barang 
wakafan dan barang sewaan seperti kebun dan lainnya 
yang berupa bangunan dan pohon, karena mengikut 
pada tanahnya. 

Proses Syuf'ah 

Asy syafi' (orang yang melakukan syuf'ah) hanya boleh 
mengambil bagian dari kebun dengan tsaman yang 
digunakan untuk membelinya. 

Jika tsaman -nya berupa rnitsli seperti biji-bijian dan mata 
uang, maka ia harus mengambil bagian tersebut dengan 
sesamanya tsaman tersebut. 

Atau berupa barang yang memiliki harga seperti budak 
dan pakaian, maka ia mengambilnya dengan harga 
barang tersebut saat terjadinya akad jual beli. 

Konsekwensi Syuf'ah 

Syuf'ah, maksudnya syuf'ah dengan arti mengambilnya, 
adalah harus segera. 


A ((jjC) Jjjlall A (4 Jil-sllj) 

U^ ] ) 


o jjc- j! (jlS IL^aiLa jlal! ill 


(Jjaj ( t 4>«Vn UuS) AitlliSI Chili Bajl j 

A 1 j.i q B 

ill .La /a'vk j V La jjjC) 

o • S „ * 

A AjlSLuj 


(j£Aj al-akk 4jillukjl (jfLai (jll 

** :5 *** ' 

4j 3 4.».fll«)l aliiLi (jjisLCk 


JlL V La (_]£ cs4) ^ a -)^ AbUi 4jtLdl ^ j) 
ojVik.a\l j 4ljlj-all jjc. ((_pajiH Cyt 
Bull j ^ya (ojJC-j jUiiJlia) 


(j-alillj) jllijl Aklj Lail j 

jjll 4ak- ^Ij £$111 


A iLu olki Jajj u Ak LJlLa (jlii (jll 


AlBukj oCAl L_ljjj Cjjl£ LajlLa jl 


\g \3-» ^g .\°*aj a:*.\A\\ (_^i 


(jj^ 1 


189 



Kalau demikian, maka syafi' harus segera 
mengambilnya ketika ia telah tahu akan penjualan 
bagian tersebut. 

Yang dimaksud segera di dalam mengambil syuf'ah 
adalah sesuai dengan ukuran adat / kebiasaan. 

Sehingga ia tidak dituntut bergegas yang melebihi 
ukuran kebiasaan yaitu dengan berlari atau selainnya. 
Bahkan batasan dalam semua itu adalah sikap yang 
dianggap menundah-nundah di dalam mengambil 
syuf'ah, maka bisa menggugurkannya. Jika tidak, maka 
tidak sampai menggugurkannya. 

Sehingga, jika ia menunda melakukan syuf'ah padahal 
mampu untuk segera melakukannya, maka hak syuf'ah 
baginya telah batal. 

Seandainya orang yang menghendaki syuf'ah tersebut 
sedang sakit, tidak berada di daerah orang yang 
membeli, dipenjara, atau takut terhadap musuhnya, 
maka hendaknya ia mewakilkan pada orang lain jika 
memang mampu. Namun jika tidak mampu, maka 
hendaknya ia membuat saksi bahwa dirinya ingin 
mengambil syuf'ah tersebut. 

Sehingga, jika ia tidak melakukan apa yang mampu ia 
lakukan baik mewakilkan atau membuat saksi, maka 
haknya menjadi batal menurut pendapat al adlhar. 

Seandainya syafi' berkata, "aku tidak tahu kalau 
sesungguhnya hak syuf'ah itu harus segera dilakukan", dan ia 
memang termasuk dari orang yang kurang mengerti 
tentang semua itu, maka ia dibenarkan disertai dengan 
sumpahnya. 

Ketika seseorang menikahi seorang wanita dengan mas 
kawin berupa siqsh (bagian), maka syafi' berhak 
mengambil bagian tersebut dengan mengganti mahar 
mitsil pada wanita tersebut. 

Ketika syafi'nya lebih dari satu orang, maka mereka 
berhak atas syuf'ah tersebut sesuai dengan ukuran 


£jj fSp Ia] ^jallill jAllAk Alula. j 

oAklu .j^a.Till 


oAlkJl 4 jJ!lui]I i - ilia o jAllall j 


Aftlc. ^4 Jt. ^IjLjH 31 

o jic- jl jAku 

ji llil jJ Ac- La (jl dill JajLLall (Jj 
V) j IgJaLuil 4.».a>Till L_liia 


1 g jlc. ojAail £a) 4.».ltall (jl (\& jkl jjll) 

f 


Ijjlc. jl LLajja 4.a.a>Till Ajja (jlil jlj 

(ja lVil k jl lliijj'va jl julall All (jc- 

Afrliula V)j jA3 (jl i ]£jlll j Ac. 

(Jki 


jl JlSjlll (ja 4 uic. jjhaall dljii j)ll 

j4>YI (_ji jLu aI^V' 
4 .».a>li,ll (jai (jl ^Ic-I ^1 ^ jatlill (Jll jlj 

LlIIa 4 uic- (jaa (jl^j jjill <__glL. 

4 jjajj (jAiLa 


(j«Ya >« si jalj) (j^ikili jjp Ia) j) 
j£-aj) (jaaialll (^-liaill) Aa.1 £^l (oAoJ 
ol jail dlhl (jjLall 

(_ 51 (UjaVnd Ai-lak. elxllull j)lS (j]j) 


190 



bagian-bagian mereka dari barang-barang yang dimiliki ^ 

tersebut. 


(QiS LS^") 

(d£UYI) 


Sehingga, seandainya salah satu dari mereka memiliki 4 j]j jllc- J '<d . A IfcAkY jl£ jla 

separuh dari kebun -yang disyirkahi-, yang satunya c_iLalll ggd:^. ^-Ua AJLilLi 
memiliki sepertiganya, dan yang lain lagi memiliki jl>YI Uiki 

seperenamnya, kemudian orang yang memiliki separuh 
menjual bagiannya, maka dua orang yang lainnya 
berhak mengambil dengan dibagi sepertigaan. 


BAB QIRADL 


(Fasal) menjelaskan hukum-hukum qiradl. 

Lafadz "qiradl" secara bahasa diambil dari lafadz "al 
qardl", yaitu bermakna memotong. 


jjial jfSI ^liLki lU-^) 


Qiradl adalah pemberian harta oleh seorang pemilik <la J-wu (JJjtil YlA dllLall £ii jAJ 
terhadap seorang amil (pekerja) yang akan l ^ Vh Jjj 

menggunakannya untuk bekerja dan laba dari harta 
tersebut dibagi di antara keduanya. 


Syarat Qiradl 

Akad qiradl memiliki empat syarat. 

Salah satunya, qiradl harus menggunakan uang berupa 
dirham dan dinar, maksudnya yang murni. 

Sehingga akad qiradl tidak boleh dilakukan dengan 
menggunakan emas mentah, perhiasan, emas campuran, 
dan barang-barang dagangan yang lain diantaranya 
adalah fulus (uang receh). 

Yang kedua, pemilik modal harus memberi izin pada 
amil dalam bekerja dengan izin secara mutlak (tidak 
dibatasi). 

Sehingga bagi malik tidak diperkenankan mempersulit 
gerak tasharruf pada amil, seperti ucapan pemilik modal 
semisal, "jangan membeli sesuatu sehingga engkau 
bermasyawarah denganku", atau, " jangan membeli kecuali 
gandum putih." 

Kemudian mushannif meng-'athafkan perkataan beliau 
di sini -di bawah ini- pada perkataan beliau yang sudah 


(Jajj^j I (jlal jiilljj) 
L>?) ^ £s' (j^b (j') biAkl 

A 1^>\1 k\l (_£ S ^Aljill 

Yj jii. Yj ^ C5 ic- Qialjii]! jjid id 

Qjjjiall 1 g '1 a j (jlajjC- Y j x'iiac.^a 

ji (J-alkll (jLal! L-1J (jib jt) jjbll (jj) 
(1 dAxij) bil (i_ajiAill 

t—ajlAill jjjai jl dill .all j jau 
jjjjUjZi Uiiu jidu Y <ljlS (J-alill 

jXj^2Ll&\ ^JaLsJI Y) jLuiJ Y ji 

ldk».a ULllu lAail^aAl! C qiic. 


191 



lewat yaitu "secara mutlak", 

Atau memberi izin di dalam perkara, maksudnya di 
dalam tasharruf pada sesuatu yang umumnya tidak 
terputus keberadaan. 

Sehingga, seandainya pemilik modal mensyaratkan pada 
amil agar membeli sesuatu yang jarang ada seperti kuda 
yang berwarna hitam putih, maka hukumnya tidak sah. 




L_i C5* c£ (mi 3') 

° * > 




oC3s3 jJUj 3“ 

^1 JUjJI JAM 


Yang ketiga, pemilik modal mensyaratkan bagian yang 
jelas dari laba untuk amil, seperti separuh atau sepertiga 
dari seluruh laba. 

Sehingga, seandainya pemilik modal berkata pada amil, 
"aku melakukan akad qiradl dengamnu menggunakan harta 
ini dengan janji bahwa sesungguhnya engkan memiliki hak 
syirkah atau bagian dari harta ini", maka akad qiradl 
tersebut menjadi rusak. 

atau ", dengan janji bahwa sesungguhnya laba diantara kita 
berdua", maka hukumnya sah, dan labanya dibagi 
separuh-separuh. 


Jajlidj £ 5 1 Jajjdu CliHMI (3) 

(JA*U dlllAI 

All jl A j l-o A 
!A ^glc- dtilCajll JAA AllAI 3^1 
aIxs 1(u.Ai 3S As dll (jS (Jldll 


JUuS 


jjjll j3£jj Ijluj U 1 ( _ S A 3 1 


Yang ke empat, akad qiradl tidak boleh dibatasi dengan 
waktu yang dipastikan seperti ucapan pemilik modal, 
"aku akad qiradl dengamnu selama setahun." 

Akad qiradl juga tidak boleh digantungkan dengan 
sebuah syarat, seperti ucapan pemilik modal, "ketika 
datang awal bulan, maka aku melakukan akad qiradl 
dengamnu." 


(oAj) Y (ji) (3) 

Alu dlilla jls A 3 A <d3i*-a 


pA lil Jajdu £jlk_l Y (jlj 

dljjJajlS jlddl 


Hukum Qiradl 


Qiradl adalah akad amanah. 

Kalau demikian, maka tidak ada 
kewajiban mengganti bagi seorang amil 
pada harta qiradlnya kecuali akibat 
kecerobohan yang ia lakukan pada 
harta tersebut. 


ALal 

C5 ic- (jldlCa Y) A US (j^) 
Yl) (jLa (<JA*-1I 

As (£j!jAj 


Di dalam sebagian redaksi q! jcklb jAdll (jAu £^ij 

menggunakan kata-kata "bil Yidvvan", - 
dengan menggunakan huruf "al"-. 


Ketika di dalam harta qiradl terdapat JU (JAA Iclj) 

laba dan rugi, maka kerugian ditutupi jA QljlAj jyj) (jAjil 1 


192 



dengan laba. (^sl^W u'3"*^' 

Ketahuilah sesungguhnya akad qiradl 'ijjlk -3c- <jl ^Iclj 

hukumnya jaiz dari kedua belah pihak, lillUJl (ja 3^1a 3-? 

sehingga masing-masing dari pemilik 1 l ° „« 3*1*11 j 

modal dan amil diperkenankan untuk 
merusaknya -kapanpun yang mereka 
kehendaki-. 


BAB MUSAQAH 


(Fasal) menjelaskan hukum-hukum musaqah. 

Musaqah secara bahasa diambil dari lafadz "as saqyu 
(menyirami)". 

Dan secara syara' adalah seseorang menyerahkan pohon 
kurma atau anggur pada orang lain yang akan 
merawatnya dengan penyiraman dan perawatan yang 
lain, dengan perjanjian bahwa orang tersebut akan 
mendapatkan bagian yang jelas dari hasil buahnya. 


4Sum* 4jJ j 

L. lie, j! 

<1 jji a,*ig »'ii t^ys\ 

aj*j ^JA 



liLkj 


Yang Diakadi Musaqah 


Musaqah hanya boleh dilakukan pada dua tanaman saja, 
kurma dan anggur. 


3ajll) “3^^ alsLuiAllj) 

(r;3^'i 


Sehingga tidak boleh melakukan akad musaqah pada 
selain keduanya, seperti buah tin dan buah misymisy. 

Musaqah hukumnya sah dilakukan oleh orang yang sah 
tasharrufnya jika dilakukan untuk dirinya sendiri. 

Jika dilakuka untuk anak kecil dan orang gila, maka 
musaqah sah dilakukan oleh orang yang menjadi wali 
keduanya ketika memang ada maslahah. 

Shigat akad musaqah adalah, "aku melakukan akad 
musaqah dengamnu pada pohon kurma ini dengan bagian 
sekian", atau, ", aku memasrahkan pohon kurma ini padamu 
agar engkau merawatnya", dan kata-kata sesamanya. 

Dan disyaratkan harus ada peneriman dari pihak amil 
(pekerja). 


UjAjjc. olilijJJ! 33?^ Iks 


V'<~- 1 ah lie. 


j UJ^J 

4 


jl 133 3^-jll lai ^gJc. dliLsl 1 « 1 j 
3111 a.'ig »Vil 3111] 4 ,‘iaL.m 


3-«i-*3 3jja Ja3-3i] j 


Syarat Musaqah 


193 



Musaqah memiliki dua syarat. 

Salah satunya, pihak pemilik harus memberi batas 
waktu secara pasti dalam melakukan akad musaqah 
tersebut seperti setahun hijriyah. 

Tidak diperkenankan membatasi akad musaqah dengan 
munculnya buah menurut pendapat al ashah. 

Yang kedua, pemilik pohon harus menentukan bagian 
pasti dari hasil buah untuk si amil seperti separuh atau 
sepertiganya. 

Sehingga, seandainya pemilik berkata pada amil, 
"dengan perjanjian buah yang diberikan oleh Allah menjadi 
milik diantara kita berdua", maka hukumnya sah dan 
diarahkan pada bagian separuh-separuh. 

Pekejaan Musaqah 

Kemudian pekerjaan di dalam akad musaqah terbagi 
menjadi dua macam. 

Salah satunya adalah pekerjaan yang manfaatnya 
kembali pada buah seperti menyiram pohon kurma, 
mengawinkannya dengan meletakkan sebagian mayang 
kurma jantang di mayang kurma betina, maka semua itu 
menjadi beban amil. 

Dan yang kedua adalah pekerjaan yang manfaatnya 
kembali pada bumi seperti membuat kincir air dan 
menggali tempat aliran air, maka semua itu adalah 
beban pemilik modal. 

Sang pemilik pohon tidak diperkenankan mensyaratkan 
pada amil suatu pekerjaan yang bukan termasuk dari 
pekerjaan-pekerjaan akad musaqah seperti menggali 
aliran air. 

Disyaratkan amil harus bekerja sendiri. 

Sehingga, seandainya pemilik modal mensyaratkan 
budaknya untuk bekerja bersama amil, maka akadnya 
tidak sah. 

Ketahuilah sesungguhnya akad musaqah hukumnya 


oliluiAll £5! 

(4-aji*-a o.lajj) dill ^all jl LaA-AaJ 


ji 0 jail I dll jib jjkj Vj 

. jj-oYI 

i ji (J-abtll) dUball ( jjij jl) ^ (j) 
jl'l jl (jo jJajJI jpa La jl*-a 

4ji)l La ji ^gJc- dllLall (Jll jla 

^ba Lmj j jfb oj-aill! j-a ^-} 

4ibal_Lall 


I4L3 (J-a*JI 


(jo jail I ^1 .ijju LaA-lki 

(ja jab jj 4 -nYhI'i j jabll 

C5 ic- j$^j) LlibYl jj^ill 

.(jjalkll 

((jaa jSM Jj <*ij cJ^j) (jjl^ll (j) 

3 jlgiYI _yik.j r_nllj4ll u-jlS 

(jLoll bjj 

(Jalkll ^gJc- bllLall JajLuiJ jl jjau V j 
jgj oUsLubll (JlaC-i (ja (jul 1 i nil 


(_jaklb (Jalkll .ll jial -lajbaJj 
£a 4-ailc. (JaC- (Jlall l_lj Jajb jia 

(aJ (Jalkll 


jia jlall (ja ollLaall jsac- (jl ^Ic-lj 


194 



jawaz dari kedua belah pihak. 

Seandainya dike tala u i bahwa buah yang telah dihasilkan <jkS I 'qk n« .a jAill 

tersebut adalah milik orang lain, seperti pemilik pohon JJjJla Jkil l o'jAj 

" " * o o j, o" * 

kurma telah mewasiatkan buah pohon kurma yang Ax-\ Jldl "ajL\ JLdl tlij 

diakadi musaqah tersebut, maka amil berhak 
mendapatkan ongkos standar untuk pekerjaannya dari 
pemilik modal. 

BAB AKAD SEWA 

(Fasal) menjelaskan hukum-hukum sewa. ejlAVI (diAJ cJAA) 

Lafadz "al ijarah" itu dengan dibaca kasrah huruf jASLj cs4j 

hamzahnya menurut pendapat yang masyhur. Dan ada 
yang menghikayahkan bahwa hamzahnya terbaca 
dlammah. 

Ijarah secara bahasa adalah nama sebuah ongkos. o lid 

Dan secara syara' adalah akad yang dilakukan pada oijLaiLa A*\Ya ( _ 5 1c- Ac. Ic-j^uj 

' 9- o o o ^ _ 

manfaat yang sudah diketahui, yang maksud, dan j JAil <Lla 

menerima untuk diserahkan pada orang lain dan 
menerima untuk boleh digunakan dengan membanyar 
ganti / ongkos yang sudah diketahui. 

Syarat masing-masing dari orang yang menyewakan -ilijil j {ja d]£ 

dan yang menyewa adalah rusyd (pintar) dan tidak ada aljSVI 

paksaan. 

Dengan bahasa "manfaat yang sudah diketahui", ^ jAj 

mengecualikan akad ju'alah (sayembara). 

Dengan keterangan "manfaat yang dituju", I g- Al) 4 A.I!j jl >Vnd ai j > j j 

mengecualikan menyewa buah apel karena untuk 
mencium baunya. 

Dengan keterangan "bisa menerima untuk diserahkan V I gjfc AJua JAli kLlL j 

pada orang lain", mengecualikan manfaat vagina, maka ajLk] ^Ja iA 

akad yang dilakukan pada manfaat vagina tidak disebut 
dengan ijarah. 

Dengan keterangan "menerima untuk boleh aia jli (_$ jlykJl ajlk] AkUVlj j 

dimanfaatkan orang lain", mengecualikan menyewakan 
budak-budak perempuan untuk dijima'. 


195 



Dengan keterangan "dengan memberi ganti/ongkos", ejtc-YI Jj 

mengecuali-kan akan pinjam. 

Dengan keterangan "ongkos yang sudah diketahui", elalUJI ^Jik-ajj 

mengecualikan upah dari akad musaqah. 

Akad ijarah tidak sah kecuali dengan ijab (serah) seperti dlj V) ojlkV' Vj 

kata-kata menyewakan padamu", dan qabul (terima) JJjSj 

seperti ucapan "aku menyewa". 

Barang Yang Disewakan 

Mushannif menyebutkan batasan 
barang yang sah untuk disewakan 
dengan perkataan beliau, 

Setiap sesuatu yang mungkin untuk 
dimanfaatkan tanpa mengurangi 
barangnya, seperti menyewa rumah 
untuk ditempati dan menyewa 
binatang untuk dinaiki, maka sah 
untuk diijarahkan / disewakan. Jika 
tidak, maka tidak sail. 

Syarat Ijarah 

Sahnya menyewakan apa yang telah disebutkan di atas 
memiliki beberapa syarat yang dijelaskan oleh 
mushannif dengan perkataan beliau, 

Ketika manfaat barang tersebut dibatasi/dikira-kirakan 
dengan salah satu dari dua perkara, 

-yaitu- adakalanya dengan waktu seperti, "say a 
menyewakan rumah ini padamu selama setahun". 

Atau dibatasi dengan pekerjaan seperti, "say a 
menyewamu untuk menjahit baju ini untukku." 

Ongkos Ijarah 

Ongkos di dalam akad ijarah telah menjadi tetap dengan ojLkYl <^3 o jk-Sh 4 '>'i j 

akad itu sendiri -tidak harus menanti selesainya 


lA j -L> La ij jLkj 4 


-ikii 4akixa rlljjS ! jj) 


4_Lui jljll o La (SAaj) Laj 


ILa ^ he Vi\ j!) 


La JajlLia L jfajj 

4j_^L 4 j jLkj 


4j (jfLai La rJSj) 

-2j A./3 


j!j jl-vViLilS (4_uc. plij 


4j!Lj 

bn vij ( 4 ijU) 




196 



memanfaatkan barang yang disewakan-. 


Memutlakkan akad ijarah menetapkan pembayaran 
ongkos secara kontan. 

Kecuali jika di dalam akad ijarah tersebut disyaratkan 
pembayaran ongkos secara tempo, maka kalau demikian 
pembayaran ongkosnya ditempo. 

Hukum Ijarah 

Akad ijarah tidak batal sebab kematian salah satu dari 
dua orang yang akad, maksudnya orang yang 
menyewakan dan yang menyewa. 

Dan tidak batal sebab kedua orang yang melakukan 
akad meninggal dunia. Bahkan akad ijarah tetap 
berlangsung setelah keduanya meninggal hingga masa 
akad tersebut habis. 

Dan ahli waris penyewa menggantikan posisinya untuk 
memanfaatkan barang yang disewanya. 

Akad ijarah menjadi batal sebab barang yang disewa 
dan telah ditentukan menjadi rusak seperti rumah yang 
disewa roboh, dan binatang tunggangan yang telah 
ditentukan mati. 

Batalnya akad ijarah sebab hal-hal yang telah dijelaskan 
tersebut memandang pada masa-masa setelah itu, tidak 
masa-masa yang telah lewat. 

Sehingga hukum akad ijarah pada masa-masa yang telah 
terlewati tidak batal menurut pendapat al adlhar, 
bahkan bagiannya dari ongkos yang telah disebutkan di 
awal menjadi tetap -hak orang yang menyewakan- 
dengan mempertimbangkan ongkos standar. 

Sehingga manfaat yang ada saat akad di kalkulasi 
berapa kira-kira yang telah digunakan di waktu-waktu 
yang sudah dilewati. ketika dikatakan kadarnya sekian, 
maka kadar tersebut diambil dari ongkos yang sudah 
disepakati sesuai dengan kalkulasi tersebut. 

Penjelasan di depan mengenai bahwa akad ijarah tidak 
rusak di masa-masa yang sudah lewat itu diqayyidi 






(jJSja I 4 I 3 (Jajlij (ji V) 

U-v ^ JJ \ SjiVl 


Aki lLijaj ojLkVt 3^ a f 1 ^ j) 

Ig'iAxi f.LAaajl 


f \ajjjoil ^3 4AiULa CIjjI j 

(jjaJI 1 — illuj) ajlkVt 

4 j!a 1 I AlljAj jIaII 

4 n» .all 


jlaillj JjSiA ijLk.V I (jiUajj 


3j 4a3 ojLk.^/1 (jiafi 

SJ)^I jliic-U 4 kit m 3 jiuLu 

JIaI! 


4'u.AaLall oAaII Aa*11 (Jlk. 4 » ViAll ^jala 

qa 4jjou 1I dllLi Akjj lAfl 3^2 lill 


Jj^AaLall ^gk ^lluiuVI j»Ac- (jA ^Aaj Laj 
Akjj (jlkll (jAaJi3 A*J LaJ AlLa 


197 



bahwa rusaknya tersebut setelah barang yang disewa 'ijki IgJ Sli i^-9^ 

telah diterima oleh pihak penyewa dan telah melewati 
masa yang layak untuk di beri ongkos. 

Jika tidak demikian, maka akad ijarah menjadi batal di j (JjajLdJI j’tUij! V)j 

masa-masa yang akan datang dan masa yang sudah 

lewat. 


Dengan keterangan "barang sewaan yang telah AjWI la) Us 4-u».k\U j 

ditentukan", mengecualikan permasalah ketika binatang Ajaill 0 JU. 3 AH 

tunggangan yang disewakan itu hanya disifati dalam 
tanggungan -tidak ditentukan yang mana-. 


Sehingga, ketika yang menyewakan telah 
mendatangkannya dan ternyata binatang tersebut mati 
di tengah-tengah masa akad sewa, maka akad ijarah 
tersebut tidak rusak, bahkan bagi yang menyewakan 
harus menggantinya. 

Ketahuilah sesungguhnya kekuasaan orang yang disewa U <_jl ilc-lj 

terhadap barang yang disewakan adalah kekuasaan AiUsI aj 

yang berupa amanah. 


<sUlsi CisUsj la] ^ya.Jjjsll 

i (Jj ^Luiajj ill oUslI 

IgJIajj 


Sehingga tidak ada kewajiban baginya untuk mengganti V] jU-.'i/l jUiUa U) a.}n-> (j) 

kecuali sebab keteledorannya pada barang tersebut, Jjja Ajlall (jljakj 

seperti ia memukul binatang tunggangan di atas ukuran AUj 1 f tyU ji jj o^ujl 

yang biasa, atau menaikkan seseorang yang lebih berat 
dari pada dirinya di atas binatang tersebut. 


BAB JU’ALAH (SAYEMBARA) 


(Fasal) menjelaskan hukum-hukum ju'alah. 


A-ilkk\l (JJLaSj) 


Lafadz "al ju'alah" itu dengan membaca tiga wajah pada Un] m 

huruf jimnya, -yaitu fathah, kasrah dan dlammah-. 


Makna ju'alah secara bahasa adalah sesuatu yang 
diberikan pada seseorang atas apa yang telah ia 
kerjakan. 

Dan secara syara' adalah kesanggupan orang yang 
mutlak tasharrufnya untuk memberikan ongkos / 'iwadl 
pada orang tertentu ataupun tidak, atas pekerjaan yang 


>1i\ (_)k k 1 Us Ajd IaUjuoj 
Aikij 


lUbjC- 1_aji^sMI g^ilaJs 

yjikjs] (Jjg -y/s jl (jjkds (_JisC. Us^lkjs 

ojjc- jl 


198 



telah diketahui atau belum diketahui secara jelas. 


199 



Hukum Ju'alah 


Ju'alah hukumnya adalah jawaz dari kedua belah pihak, 
pihak ja'il (yang mengadakan ju'alah) dan pihak maj'ul- 
lah (orang yang diakadi ju'alah). 


i—Sjla g^a (joJjjlk. 4-ll» j) 

4j j (Jc-LkJ! 


Praktek Ju'alah 


Praktek ju'alah adalah seseorang memberi janji akan 
memberi upah yang sudah jelas bagi orang yang 
mengembalikan barang hilangnya. 


Ilia4 'ill lia Ij 1^3 JajiLij j_ji ^A j) 


Seperti ucapan orang yang sah tasharrufnya, " barang 
siapa mengembalikan barang hilangku, maka ia akan 
mendapatkan upah begini." 


JJa 


3j ips i_fljl.o'lll gjilad 

fl£ 


Ketika ada yang mengembalikan, maka ia berhak 
mendapatkan upah tersebut yang tel ah dijanjikan 
padanya. 


(jJa_y*JI dill) lll)ll (^Viml l&lj dll) 

.4_i (la 


BAB MUKHABARAH 


(Fasal) menjelaskan hukum-hukum mukhabarah. 

Mukhabarah adalah pekerjaan yang dilakukan oleh 
seorang amil di lahan orang lain (malik) dengan upah 
sebagian hasil yang keluar dari lahan tersebut, 
sedangkan benihnya dari amil. 


kill ^liLaJ (JlLaS) 

dllLall 1^3 gjdjtll (J-aC- ^A j 

(J-alkll g^a jllllj Ig “La La gjiaiju 


Ketika seseorang menyerahkan lahan pada seorang laki- 
laki agar ia olah, dan mensyaratkan bagian yang 
maklum dari hasilnya pada lelaki tersebut, maka apa 
yang ia lakukan ini tidak diperkenankan. 

Akan tetapi imam an Nawawi mengikut pada imam Ibn 
al Mundzir lebih memilih hukum diperbolehkan 
melakukan akad mukhabarah. 


Idbji J4.J Jj) (^ll lllj) 

Ig »jj) qa La^li-a ij>d. 4j l^c-jJjll 

dill ^1 


jLiaJ jdLall Udu g^jjlll (j£l 

ojjl kill 


Muzara'ah 

Begitu pula akad muzara'ah, yaitu pekerjaan yang gd <_dt*-ll ^Aj 4djljdll IlSj 


200 



dilakukan oleh amil dilahan orang lain dengan upah 
sebagian dari hasil yang keluar dari lahan tersebut, dan 
benihnya dari pemilik lahan. 


O' 4 la La ak±1 

dULail 


Dan jika pemilik lahan menyewa seseurang untuk LLajI £g\ (l&uj) (Llj£l <j)j) 

mengolah lahannya dengan ongkos berupa emas atau IA ji*A 1AUJa kl Jaj2i jl jl jj) 
perak, atau pemilik lahan mensyaratkan upah berupa (jLk ^ 

makanan yang sudah maklum yang menjadi 
tanggungannya untuk si amil, maka hukumnya 
diperkenankan. 


Adapun seandainya seseorang memasrahkan pada 
orang lain sebuah lahan yang disana telah terdapat 
pohon kurma yang sedikit atau banyak, kemudian ia 
melakukan akad musaqah dengan lekaki tersebut pada 
pohon-pohon kurma tersebut, dan melakukan akad 
muzara'ah dengannya pada lahannya, maka hukum 
akad muzara'ah ini adalah diperbolehkan karena 
mengikut pada akad musaqahnya. 


jjjS LLa ji lAl 

(_paJ)Sn Ai. jl jj <lic. ollLuiS jlis jl 

o „ ^ O f 

ollLuAi] Luj jl jjjl oLa j j>A 


BAB IHYA’ AL MAWAT (M KM BUKA LAHAN) 


(Fasal) menjelaskan hukum-hukum ihya' al mawat. 


J jAil f.Llk.1 ^3 jJLaS) 


Al mawat, sebagaimana yang dijelaskan oleh imam ar ^ j2Jl ^ j^j^l LaS j& j 

Rafi'i di dalam kitab Asy Syarh ash Shagir, adalah lahan ik.1 kajjj V j IgJ AtL j j^a j| 

yang tidak berstatus milik dan tidak dimanfaatkan oleh 
seseorang. 


Syarat Ihya' Mawat 


Mengolah bumi mawat hukumnya diperbolehkan 
dengan dua syarat. 

Salah satunya, orang yang mengolah adalah orang islam. 

Maka bagi orang islam hukumnya sunnah mengolah 
bumi mati, baik dengan izin imam ataupun tidak. 

Ya Allah, kecuali jika ada hak yang bersinggungan 
dengan bumi mawat tersebut. 

Seperti imam membatasi sebagian dari bumi mawat. 


jjLk. S—*1 jA^I iLlk-Jj) 

(LaloJa ikxill (jj^-J u') LoA-lkl 
Jljjui 4 Ta 1I (_3ajVI iLAI 4j 

ja*. ciil jalL ) u' 

liLlkll 4 JLs 4 » jLa^M 


201 



kemudian ada seseorang yang ingin mengolahnya, maka 
ia tidak bisa memilikinya kecuali dengan izin dari imam 
menurut pendapat al ashah. 

Adapun orang kafir dzimmi, mu'ahad, dan kafir 
musta'man, maka bagi mereka tidak diperkenankan 
untuk mengolah bumi mawat walaupun imam telah 
memberi izin pada mereka. 

Yang ke dua, bumi tersebut hams merdeka -tidak 
berstatus milik- yang tidak dimiliki oleh orang islam. 

Dalam sebagian redaksi dengan menggunakakan "bumi 
tersebut adalah bumi merdeka". 

Yang dikehendaki dari perkataan mushannif adalah 
sesungguhnya lahan yang pernah dihuni namun 
sekarang sudah tidak lagi, maka statusnya adalah milik 
orang yang memilikinya jika memang diketahui, baik 
orang islam atau kafir dzimmi. Dan lahan kosong 
tersebut tidak bisa dimiliki dengan cara diihya'. 

Sehingga, jika tidak diketahui siapa pemiliknya, namun 
puing-puingnya menandakan di bangun pada masa 
islam, maka lahan ini adalah mal dlai' (harta yang tersia- 
sia). 

Urusannya diserahkan pada keputusan imam, mau 
dijaga, atau dijual dan hasil penjualannya dijaga. 

Jika lahan tersebut dikelolah saat masa jahiliyah, maka 
bisa dimiliki dengan cara diihya'. 

Cara Ihya' 

Cara melakukan ihya' adalah dengan melakukan 
sesuatu yang secara adat dianggap bentuk pengolahan 
terhadap lahan yang diihya'. 

Dan hal ini berbeda-beda sebab berbeda-bedanya tujuan 
yang dikehendaki oleh orang yang mengolahnya. 

Jika orang yang mengolah ingin mengolah lahan mawat 
menjadi sebagai rumah, maka dalam hal ini disyaratkan 


jib yi 

fUYI $ (jil JJj iUlYI 


ojL I ij') <3?^' (j) 
( .hdJ JiL l^Jc. 

ajL (jj^J <ji <jij 


CJS La (ji UdLaill ^ j>a iljijlj 
(jl 4iULa] L_ll£)k. j)YI jAj Ijj^i-a 
I3& dlLaJ Yj ll)a3 jl jjlfi l-alb-a 

p.Lk.YL bjl 


4baiiluj ojLaaJlj 4jsJLa bjjkj ^1 (jl1 
(_]La jjJjLall ljl^3 


4jtL jS 4i-iW ^»La3M 4a3 ^)JaYI 

4_Laj Jala, j 

p-likYb dlixs 4ui&l_a. _j jilt-all jjlil j)l j 


ojLaC- oiLdl (ji j)lia La p. ILLY I 4 h-o jJ 

(LjJdj 


(jill (j-ajill i—iYlikL I 3 & J ink 1 j 

jkill oA^-ab 

bfiuLa rlllj-a]! p.Lk .1 31 j! I 3 ll 

,» ^ -• 9 o’ ^ 

\g j\ J-ij-s p-Lju 4 at qji\l 4 a 3 -LjJjoiI 


202 



harus memagari lahan tersebut dengan membangun 
pagar dengan sesuatu yang terlaku secara ad at di tempat 
tersebut, yaitu berupa bata, batu atau bambu. 

Dan juga disyaratkan harus memberi atap diatas 
sebagian lahan dan memasang pintu. 

Jika orang yang mengolah ingin menjadikan mawat 
sebagai kandang binatang ternak, maka cukup membuat 
pagar yang lebih rendah dari pagarnya rumah, dan tidak 
disyaratkan harus membuat atap. 

Jika yang mengolah ingin menjadikan mawat sebagai 
ladang, maka ia harus mengumpulkan tanah di 
sekelilingnya, meratakan lahan tersebut dengan 
mencangkul bagian-bagian yang agak tinggi di Sana, 
menimbun bagian-bagian yang berlubang/rendah, 
mengatur pengairan pada lahan tersebut dengan 
menggali sumur atau menggali saluran air. 

Jika lahan tersebut sudah dicukupkan dengan air hujan 
yang biasa turun, maka ia tidak butuh untuk mengatur 
pengairan menurut pendapat yang shahih. 

Jika yang mengolah lahan mawat ingin membuat kebun, 
maka ia harus mengumpulkan tanah dan membuat 
pagar di sekeliling lahan kebun tersebut jika memang 
hal itu telah terlaku. Di samping itu, juga disyaratkan 
harus menanam sesuatu menurut pendapat al madzhab. 

Air, Api dan Rumput 

Ketahuilah sesungguhnya air yang sudah tertentu untuk 
seseorang, maka tidak wajib diberikan pada binatang 
ternak orang lain secara mutlak. 

Kewajiban memberikan air tersebut hanya diberlakukan 
dengan tiga syarat. 

Salah satunya, air tersebut lebih dari kebutuhannya, 
maksudnya orang yang memiliki air tersebut. 

Jika air itu tidak lebih, maka ia berhak mendahulukan 
dirinya sendiri dan tidak wajib memberikannya pada 
orang lain. 


J' jlfLall o3lc- dljk. 

uAi jl 


t_llj L-lJLaj j 1 g ) d V<1 > m Ldoji JajLuil j 

Cil jail plik] j.;y .all 31 jl j]j 
■ gdfjldl jj-i JaJjkdi jikp L_ll j3 
d Vs>all Jajidj V j 

jj yk till jail a-likl jj^-all 31 jl j)j 
jjajVI IgJjk. ^.ay ft 

c-) n jj j (_jaiiLLa jla j l^3a jkjljJs 

alls ^)ik. jl ju (ja Adsllu jdu IgJ a-la 


_il) j3l ^r'iyj ^1 j jll 

laJdall ^ k- a Lai I 


IjLiluJ Clljail P-ldk.1 jjk ill 31 j! jIj 
l_y aji jjk. JaljkMl j L-jljjill ^ay^ 
£a JajLuuj o3lc- Cl) jk. (jl jlluidl 
L-lA-lai! ^gJc- (jaij*Jl i3113 


iftyj V (j^rkHi (j.-»'iy all a lai! jl ^lc-lj 
jqllia o jJC- 4.1 Lila 1 4J3 j 


(Jail jH alai! J3 j d )yj lajj (j) 

L- )yl j l (4'iyl y jc- l jl J lAJlkl 

aLail 

4J3j d )yj Vj 4 I3 j Jilaal jll 


203 



Yang kedua, air tersebut dibutuhkan oleh orang lain. Us] (ajjc. <G3] jlj ^Ull (jj 

baik untuk dirinya sendiri atau binatangnya. {Vjkh jl jj 4 .Ud j 

Hal ini ketika di sana terdapat padang rumput yang Y j 4UiUs]l ole. jj UIUa jlU la] lai 

digunakan untuk mengembalakan binatang ternak, dan ^Usll Y] 4 jc. j j)£Jsj 

tidak mungkin mengembala di Sana kecuali dengan 
memberi minum air. 

Tidak wajib baginya memberikan air untuk tanaman Yj ojjc- jjl ^Usll JU -Uic- U i>j V J 
orang lain dan tidak untuk pohonnya orang lain. 

Yang ketiga, air tersebut masih berada di tempatnya, JA j ;jUs j-i iUsil <j') UJU1I (j) 

yaitu tempat keluarnya air baik sumur atau sumber. (jjjc. jl jU diHUlU IU«) 

Sehingga, ketika air ini sudah diambil di dalam sebuah U ] >J is* «-Usll Ha ikl I ill 

wadah, maka tidak wajib diberikan menurut pendapat 

shahih. 

Ketika wajib untuk memberikan air, maka yang <jjSdsj 4 j al jAlli ^Usil jlUl U i-vi dnk j 

dikehendaki dengan ini adalah mempersilahkan jj^da jj jd /j] jLB li jjUak AlUUJI 

binatang ternak orang lain untuk mendatangi sumur, 4jlUl * jS <c.jj Yi c-UJl tl^U^a 

jika pemilik air tidak terganggu pada tanaman dan 
binatang ternaknya sendiri. 

Jika ia terganggu dengan kedatangan binatang ternak C5 £ildj tluui lAJjjjj jjHoj <j]i 

tersebut, maka binatang ternak tersebut dicegah untuk ^jjjUslI <lli U£> lie. jll l$J 

mendatangi sumur, dan bagi para pengembalanya yang 

harus mengambilkan air untuk binatang-binatang 

ternaknya, sebagaimana keterangan yang disampaikan 

oleh imam al Mawardi. 

Sekira wajib memberikan air, maka tidak diperkenankan 3iLi ^Usil jlUl U-4*'j UUk. j 

untuk mengambil upah atas air tersebut menurut ^l^LaJI l _ s ic- 4dic. (jJajaJI 

pendapat shahih. 


BAB WAKAF 

(Fasal) menjelaskan hukum-hukum wakaf. c_aajll <^iLk.i is* J^ 3 ) 

Wakaf secara bahasa adalah menahan. (_[>4aJI ^ J&J 

Dan secara syara' adalah menahan harta tertentu yang u^4. ^ls (jj*ds cJH (_>4^ Ic-j^J 
menerima untuk dialih milikkan yang mungkin untuk i__ijlojJI «ja 3 j 4 dr, 4 j ^UjjYI 


204 



dimanfaatkan tanpa menghilangkan barangnya dan IjjSj ^ 4 ?- <Is 4 U' 

memutus hak tasharruf pada barang tersebut karena Jll Jl 

untuk ditasharrufkan ke jalan kebaikan dengan tujuan 
mendekat kepada Allah Ta'ala. 


Syarat orang yang mewakafkan hams sah ibarah -nya dan 
sah untuk bersedekah kesunnahan. 


Ajjldc- 4 k ..o L_islj]l Jajjuij 


Syarat Wakaf 


Wakaf hukumnya jawaz dengan tiga syarat. 

Dalam sebagian redaksi dengan menggunakan bahasa 
"wakaf hukumnya jawaz. Dan wakaf memiliki tiga 
syarat". 

Salah satunya, maukuf (barang yang diwakafkan) harus 
berupa barang yang bisa dimanfaatkan tanpa 
menghilangkan barangnya. 


(Jajl jjoi 4j 3L Jylk. 


4j3j j_uakj 

1 ° 


4j ULa) iAsjS^aII (jlj 

(4ojc. pliu 


Kemanfaatannya harus kemanfaatan yang mubah dan 
maqsud. 


13 


y 


La<U liUi ^113 YI 



Sehingga tidak sah mewakafkan alat musik dan 
mewakafkan dirham untuk digunakan hiasan. 


^&!jj)3 d_isj Yj ^ diaj 31 


Tidak disyaratkan kemanfaat harus wujud pada saat itu. 
Sehingga hukumnya sah mewakafkan budak dan 
keledai yang masih kecil. 


d-iaj (jLkll ^1 £9 j 3I JajiuLl Yj 

(jj joii-a j Juc. 


Adapun barang yang tidak bisa menetap ainiyah -nya 
seperti makanan dan wewangian, maka tidak sah 
mewakafkannya. 








4 ja 9 j ^j^aj _A 3 


Yang kedua, wakaf harus diberikan pada asal (maukuf Jloi C 5 ^) '—^3' (<jj^ u') 33^' (j) 
alaih pertama) yang sudah wujud, dan far' (maukuf ( T Uah Y ^ jlj 

alaih selanjutnya) yang tidak akan terputus -akan selalu 
ada-. 


Sehingga mengecualikan wakaf yang diberikan kepada 
anaknya orang yang mewakafkan yang akan dilahirkan 
kemudian setelahnya diberikan kepada fuqara'. 


i_asljil djjLj qm <3-a9jll 


Contoh ini dinamakan dengan mungqati' al annual 


(JjYl I3& 


205 



(maukuf alaih pertamanya terputus). 


Jika wakif (orang yang mewakafkan) tidak menyebutkan 
kata "kemudian setelahnya diberikan pada fuqara'", 
maka contoh ini adalah mungqathi' aunval wal akhir 
(maukuf pertama dan yang akhir terputus). 

Perkataan mushannif "yang tidak terputus" 
mengecualikan wakaf yang mungqathi' al akhir (terputus 
mauquf 'alaih selanjutnya) seperti ucapan wakif, "saya 
mewakafkan barang ini pada Zaid kemudian pada anak- 
anaknya", dan ia tidak menambahkan kata-kata setelah 
itu. 

Dan dalam permasalahan ini terdapat dua thariq 
(pendapat), salah satunya mengatakan bahwa 
sesungguhnya contoh ini hukumnya batal sebagaimana 
permasalahan mungqathi’ al awwal. Ini adalah pendapat 
yang disetujui oleh mushannif. 

Akan tetapi menurut pendapat yang rajih / kuat 
hukumnya a dal all sah. 

Yang ketiga, wakaf tidak dilakukan pada sesuatu yang 
diharamkan. Lafadz "mahdhur" dengan menggunakan 
huruf dha' yang dibaca dengan mengangkat lidah, 
maksudnya yang diharamkan. 

Sehingga tidak sah wakaf untuk membangun gereja 
yang digunakan untuk beribadah. 

Penjelasan mushannif ini memberi pemahaman bahwa 
sesungguhnya dalam wakaf tidak disyaratkan harus 
nampak jelas tujuan ibadahnya, bahkan yang penting 
tidak ada unsur maksiatnya, baik nampak jelas tujuan 
ibadahnya seperti wakaf kepada kaum fuqara', atau 
tidak nampak jelas seperti wakaf kepada orang-orang 
kaya. 

Di dalam wakaf disyaratkan harus tidak dibatasi dengan 
waktu seperti, "aku ivakafkan barang ini selama setahun." 

Dan tidak digantungkan dengan sesuatu seperti ucapan 
wakif, "ketika datang aival bulan, maka sesungguhnya aku 
mewakafkan barang ini." 


JjYI £-laiia ^ ul^ 

r Va^l' (jc- 

fij) Ica Ciiaj a 

dik ^ k. C k c AluU 


^Ik'ilk rJlalj 4jl 4daj 

kaikakH 4dlc- £5 ill 3^3 JjVI 


ill ^t^l^>ll 


diSji! (<jj^ V dji) 

fjf\ dJLuus s-llaJ ( jjkikd 


jjjLilj A liujS ojLaC. id-ia^ll xs-> t ill 

JaJjldiJ Y 4jl 1 _alkaAll f$^3 

illiil (Jj 4j^jall YAa _j3$ 1 _ 

J ^ ^ . 

jjg Pi c V^jll ^ t -\jjuj 4 n.^»a.a\l 

V ^1 c-ljiall (^ylc- <—a3_jll^ YAa 

k vk.Vl C5 Jc- 

lliay-Q Y —ia^ll -k yi cd j 

4_d ui Id* ciiaa 

(jjiij) p-l-k Id] la\».a ^ U^j 
IdS ciiaaj daa j^Iill 


206 



Sesuai Syarat Wakif 


Wakaf disesuaikan dengan apa yang disyaratkan oleh 
wakif pada barang tersebut. 


(d .ialjll L> lS^ (jAj) 

4 


Yaitu syarat mendahulukan sebagian dari orang-orang 
yang mendapatkan wakaf seperti, "aku wakafkan -pada 
anak-anakku yang paling ivira'i." 

Atau mengakhirkan sebagiannya seperti, "aku wakafkan 
kepada anak-anakku. Kemudian ketika mereka sudah tidak ada, 
maka kepada anak-anak mereka ." 




i_S 


ijii j41 


I ill CliaSj^ jl) 

IjjJbjkjl 


Atau menyamakan -diantara seluruh maukuf alaih- 
seperti, "aku wakafkan kepada anak-anakku sama rata antara 
yang laki-laki dan yang perempuan." 


£5^Yjl ( _ 5 1& CjaSjS jl) 

^jUlJ -LA j j£-i <jJJ 


Atau mengunggulkan sebagian anak-anaknya di atas 
sebagian yang lain seperti, "aku wakafkan kepada anak- 
anakku, yang laki-laki mendapatkan bagian dua kali lipat dari 
bagian yang perempuan." 


ijf a*j ^jic. 1 (j /i a nl jl) 

lak. JlLa jflii] jl (_jlc. CliiajS 


BAB HIBBAH 


(Fasal) menjelaskan hukum-hukum hibbah. 

Hibbah menurut bahasa adalah diambil dari kata-kata 
"tiupan air". 


^liLkl ^3 JJLaS 

jll l_) jjA i jkAjs ^A 


Dan bisa diambil dari kata-kata "orang terbangun dari 111 ji jj-a l_iA qm jj£j jjl jjldj 
tidurnya ketika ia terjaga", maka seakan-akan orang jb.ASn bln hi Dlr. U .jlil JaiuLi! 

yang melakukan hibbah tersebut terjaga untuk 
melakukan kebaikan. 


Hibbah secara syara' adalah memberikan kepemilikan 
suatu benda secara langsung dan dimutlakkan saat 
masih hidup tanpa meminta imbal balik, walaupun 
kepada orang yang lebih tinggi derajatnya. 


zj jiki dljl«a 1 ^3 ^A j 

jlj (j*a jc- ilj ol jkll (_]Lk (jic- 


c^Vl 


Dengan keterangan "secara langsung", mengecualikan <L-ajll ja-jJal b 

wasiat. 


207 



Dengan keterangan "secara mutlak", mengecualikan 
pemberikan milik yang dibatasi dengan waktu. 


disyAll dllUull j 


Dengan keterangan "benda", maka mengecualikan £4 Ha1I 4jA 

hibbah berupa manfaat. 

Dengan keterangan "saat masih hidup", mengecualikan 4lu-ajM SUaJl Jlkj k j^.j 

wasiat. 


Syarat Hibbah 

Hibbah hukumnya tidak sah kecuali dengan ijab (serah) 
dan qabul (terima) dengan ucapan. 

Dan mushannif menjelaskan batasan barang yang bisa 
dihibbahkan di dalam perkataan beliau, 

Setiap barang yang boleh dijual, maka boleh 
dihibbahkan. 

Dan sesuatu yang tidak boleh dijual seperti barang yang 
tidak jelas, maka tidak boleh dihibbahkan kecuali dua 
biji gandum dan sesamanya. 

Maka dua biji gandum tersebut tidak boleh dijual, 
namun boleh dihibbahkan. 

Konsekwensi Hibbah 

Hibbah tidak bisa dimiliki dan belum tetap kecuali 
barangnya telah diterima dengan seizin pemberi. 

Sehingga, seandainya orang yang diberi atau yang 
memberi meninggal dunia sebelum barang yang 
dihibbahkan diterima, maka hibbah tersebut tidak rusak, 
dan yang menggantikan keduanya adalah ahli warisnya 
didalam menerima dan menyerahkannya. 

Ketika orang yang diberi telah menerima barang 
pemberiannya, maka bagi si pemberi tidak 
diperkenankan menarik kembali kecuali ia adalah orang 
tua orang yang diberi, walaupun seatasnya. 


Uaal C-lLkjlj V) 44gJl Vj 


4jj3 ^3 lajld du.-*i<aH 


(4jj& jLk 4jtjJ jU. U c£j) 


V (Jjg V doj 

UaAjkjj 4 J-aiV) 


1 .agnA jjikjj 1 <>g k n ^3 


jlj (i b 




4% V) 44^1 Vj) dlbdj 

c.iA' jll 


(_Jj3 jS 4j dll a jis> 

4jjlj ^Isj 44gJl xbjj ^1 (jbagS 

' j (jduill ^3 4JsULa 


c—lAl^ll 'ti t. 1 g blj^j 

ulX'^'3 u' VI lg4l u' 


208 



Ketika seseorang memberikan seumur hidup suatu hU Ijll £ 5 ! (UjJ) (j-ac.1 lilj) 

barang, maksudnya rumah semisal, seperti ucapannya, jlill 0 J Ujj^c .1 

"aku memberikan rumah ini seumur hidup padamu." 

Atau melakukan raqbah rumah tersebut pada orang lain jllll oii UilSj! I&IjI (Ada j! ji) 

seperti perkataannya, "aku memberikan raqbah rumah ini Cllc. <^115 CJ £j) £ 5 ! dll 
padamu dan aku menjadikan ruqbah padamu ", maksudnya dll ciijalLd lllla Cu £jjj £jl 

"jika engkau meninggal dulu sebelum aku, maka rumah ini 
kembali padaku. Dan jika aku meninggal dulu sebelum 
engkau, maka rumah ini tetap menjadi milikmu.” 

Kemudian orang yang diberi mau melakukan qabul j' HIa (jlS) lIa 3 

(terima) dan menerimanya, maka sesuatu tersebut 1 ^J! hah (l-IjAII 

langsung menjadi milik orang yang diberi seumur hidup 

atau orang yang diberi ruqbah, dengan menggunakan 

bentuk kalimat isim maf'ul pada kedua bentuk lafadz 

tersebut. 

Dan dimiliki oleh ahli warisnya setelah ia meninggal jj£judl Jajlid! (?Jj £>* 

dunia. sedangkan syarat yang diucapkan tidak berguna. 


BAB LUQATHAH (BARANG TEMUAN) 

(Fasal) menjelaskan hukum-hukum luqathah. -0=111! £^i (<jLaa) 

Luqathah, dengan dibaca fathah huruf qafnya, adalah hhi 1 11! ^llll l £id (-Jill! y&j 

nama sesuatu yang ditemukan. 


Makna luqathah secara syara' adalah harta yang tersia- U jJ 

sia dari pemiliknya sebab jatuh, lupa dan sesamanya. UoA jIjJ klc. jl JajlLij 

Ketika ada seseorang baik baligh atau belum, muslim £jl4 U1U V j! 1*11= J uaJj (dJj 0] J) 
atau bukan, fasiq ataupun tidak, menemukan barang j! CiljA £_a 4-Lll) V j! rJS iL-li V jl 
temuan di bumi mawat ataupun di jalan, maka bagi dia 1 AjA Ikhll 4 J 3 

diperkenankan mengambil atau membiarkannya. 


Akan tetapi mengambilnya lebih utama daripada (jli <j] 1^4 jl (j-* J j' Hlkl) jll (j 
membiarkannya, jika orang yang mengambilnya per cay a ( 1 $= ^Ull! iy* Hi l 5 1 & j l$J ikV! 

bahwa dia bisa menjaganya. 

Seandainya ia membiarkannya tanpa mengambil / \ g U l Aj kl Ik! jJ- <j? jia 

memegangnya sama sekali, maka ia tidak memiliki 
tanggungan apa-apa. 


209 



Tidak wajib mengangkat saksi atas barang temuan baik 
karena untuk dimiliki ataupun hanya untuk dijaga. 


jS 44'i\l •^4-4'^ Vj 


Orang Yang Menemukan Fasiq 

Bagi seorang qadli harus mengambil barang temuan dari 
orang yang fasiq dan menyerahkannya pada orang yang 
adil. 

Pengumuman orang fasiq atas barang temuan tidak bisa 
dibuat pegangan, bahkan qadli harus menyertakan 
seorang pengawas yang adil pada orang fasiq tersebut 
agar bisa mencegahnya dari berhianat pada barang 
temuan tersebut. 

Anak Kecil yang Menemukan Luqathah 

Seorang wali harus mengambil barang temuan dari 
tangan anak kecil dan mengumumkannya. 

Kemudian setelah mengumumkan, wali berhak 
mengambil kepemilikan barang temuan tersebut untuk 
si anak kecil, jika ia melihat ada maslahah dalam 
mengambil kepemilikan barang temuan tersebut untuk 
si anak kecil. 

Konsekwensi Menemukan Luqathah 

Ketika seseorang mengambil barang temuan, maka 
wajib bagi dia untuk mengetahui enam perkara pada 
barang temuan tersebut setelah mengambilnya. 

Yaitu wadahnya, apakah dari kulit atau kain semisal. 

'ifash- nya, yaitu yang bermakna wadah. 

Dan talinya. Lafadz "wika'" dengan dibaca panjang. 
Wika' adalah tali yang digunakan untuk mengikat 
barang temuan tersebut. 

Dan jenisnya, dari emas atau perak. Jumlahnya dan 
timbangannya. 

Lafadz "ya'rifa", dengan dibaca fathah huruf awalnya 




jiukiaj (_Jj A A^Ull i—ALikj Yj 
4jl ikll 3 ? “dtiki LiJSj 34 3 ^^ 

4^ 


3 3 s 3-4^ 

3I 34^ a ^ Ajakill tilLaJ. 1 1— 

a 1 IgSl/h 32 4-^-4i2uJI 


(j! <lSc- L- j) ^Jaklll 3! Ijjj) 

Ajjui) lAJlk.! it fie. A 33 

IxLa 433 k jl -iis. 3 ? 

^g.i» j& (4 Italic- 
JaJ3 3^! hokll jAj rklL 

4j 


A jl 3 ? (4 


3* 4oilj 3 j^ * « j 4jjl Cjl^aj j 


210 



dan dibaca sukun huruf yang kedua, itu diambil dari >—(ja V 

masdar "ma'rifah (mengetahui)" bukan dari masdar 
"ta'rif (Mengumumkan)". 

Dan wajib untuk menjaganya ditempat penyimpan (IgJl? jj^. liii. <jl (j) 

barang sesamanya. 

Ketika Ingin Memiliki Lnqathah 


Kemudian setelah apa yang telah dijelaskan tersebut, 
ketika penemu ingin memiliki barang tersebut, maka 
wajib baginya mengumumkan selama setahun di pintu- 
pintu masjid saat orang-orang keluar habis sholat 
berjama'ah. Lafadz "'arrafa" dengan ditasydid huruf 
ra'nya, diambil dari masdar "ta'rif (mengumumkan)" 
tidak dari masdar "ma'rifah (mengetahui)". 

Dan di tempat ia menemukan barang tersebut. 

Di pasar-pasar dan sesamanya yaitu tempat-tempat 
berkumpulnya manusia. 


l^iLLaj) Jaijiall (jilljS La ^ 

qa 1^)11 jjjliilij (l^9jc. 
•lie. (j, Wl <iui) < 3 ^)*-al! 

Ai-LakJSI ^ja Qiillll ^ 


(<j 3 lA-Akj £5^11 ^jJaj-all £^ij) 
^aLk-a £^a lA £^3j 


Masa Mengumumkan 


Mengumumkan itu disesuaikan dengan kebiasaan, 
waktu dan tempatnya. 

Permulaan setahun dihitung sejak waktu 
mengumumkan, bukan dari waktu menemukan barang 
tersebut. 


IjlfLaj IjLaJ) oLlidl t _ 5 ic. Ljljjill! 


V 1 —ajjkill Cl3j ijA d U«Vl 

-laUkiWt Clisj 


Tidak wajib mengumumkan selama setahun secara 
penuh. 

Akan tetapi pertama mengumumkan setiap hari dua 
kali, pagi dan sore tidak malam hari dan tidak pada 
waktu qailidah (istirahat siang). 

Setelah itu kemudian mengumumkan setiap minggu 
satu atau dua kali. 


1 —A 1 L 1 I! L danUd 4 '>J V j 

gjJ 3) 

ai jp Lhl j Vj ±1 V I 


^1 


** \ 


U PJ* 


211 



Praktek Pengumuman 


Saat mengumumkan barang temuan, si penemu hanya 
boleh menyebutkan sebagian dari ciri-ciri barang 
temuannya. 

Sehingga, jika ia terlalu banyak menyebutkan ciri- 
cirinya, maka ia terkena beban untuk menggantinya 
(dlaman). 

Bagi si penemu tidak wajib mengeluarkan biaya 
pengumuman jika ia mengambil barang temuan tersebut 
dengan tujuan menjaganya karena pemiliknya. 

Bahkan bagi qadli mengambilkan biayanya dari 
baitulmal atau si penemu hutang biaya tersebut atas 
nama si pemilik barang. 

Jika ia mengambil barang temuan tersebut untuk 
dimiliki, maka wajib baginya mengumumkan dan wajib 
mengeluarkan biaya pengumumannya. Baik setelah itu 
ia memang memilikinya ataupun tidak. 

Barang siapa menemukan barang yang remeh, maka ia 
tidak wajib mengumumkan selama setahun, bahkan 
cukup mengumumkan dalam selang waktu yang ia 
sangka bahwa pemiliknya sudah tidak memperdulikan 
barang tersebut setelah waktu itu. 

Kemudian, jika ia tidak menemukan pemiliknya setelah 
mengumumkannya selama setahun, maka baginya 
diperkenankan untuk memiliki barang temuan tersebut 
dengan syarat akan menggantinya -saat pemiliknya 
sudah ditemukan-. 

Si penemu tidak bisa langsung memiliki barang temuan 
tersebut hanya dengan lewatnya masa setahun, bahkan 
harus ada kata-kata yang menunjukkan pengambilan 
kepemilikan seperti, "soya mengambil kepemilikan barang 
temuan ini." 

Jika Pemiliknya Datang 

Jika ia sudah mengambil kepemilikan barang temuan 


A l—alll i_ ^3 -laiulkil 

l^_sLdajl 


Igllfi ^llj (jl3 


A JviWI .iki j_jj AjJ^ AkJ)L ^j 


j! (jLall rlnj ^ IgJUjJ (_Jj 

dill All \g 


Akic- C )> J IgSlA'nl A_laaill Aki (jjj 

' ' o % " i ' ' 

IgSl-a'l JIjjui Ajyk AJiJjlj Igiu^jkj 

V^ldllVakj 

(Jj Aj1u V 1 Vi 1« -lailll (j-aj 

" o - 2 - * , o -* .*" •*! • ^ ^ ^ * 

jju j ^jl 

(jdj)l! dlla 


Aj lu Aaj ^1 (jlsj) 

IgJ ^(jl aIstM Jajdu 1 g j j_ji a! (jl^j) 


(_Jj Ajiull >>»xi AjkxLfifcll Igkjkl Vj 
i" iklA'lS dlLallll ^gJc- (J-k Jail Aj V 

AJafllll oAA 


llfljlj AjSIj IgSILa J)gJaj 1 g (jll 


212 



tersebut dan ternyata pemiliknya datang saat barang 
tersebut masih tetap seperti semula dan keduanya 
sepakat untuk mengembalikan barang itu atau sepakat 
mengembalikan gantinya, maka urusannya sudah jelas. 

Jika keduanya berbeda pendapat, si pemilik 
menginginkan barang tersebut dan si penemu ingin 
pindah pada gantinya, maka yang dikabulkan adalah 
sang pemilik menurut pendapat al ashah. 

Jika barang temuan tersebut rusak setelah diambil 
kepemilikan oleh si penemu, maka ia wajib mengganti 
barang sesamanya jika memang barang temuan tersebut 
berupa barang mitsl. 

Atau mengganti harganya jika barang tersebut berupa 
barang yang memiliki harga, dengan ukuran harga saat 
mengambil kepemilikan. 

Jika barang temuan tersebut menjadi kurang sebab cacat, 
maka bagi si pemilik diperkenankan mengambilnya 
beserta ganti rugi dari kekurangan tersebut menurut 
pendapat al ashah. 

Pembagian Barang Temuan 

Barang temuan, dalam sebagian redaksi menggunakan 
"jumlah barang temuan", terbagi menjadi empat macam. 

Salah satunya barang yang utuh dalam jangka waktu 
lama seperti emas dan perak. 

Maka hal ini, maksudnya keterangan yang sudah lewat 
yaitu mengumumkan selama setahun dan mengambil 
kepemilikkan setelah melewati setahun, adalah 
hukumnya, maksudnya hukum barang yang utuh dalam 
jangka waktu lama. 

Macam kedua adalah barang temuan yang tidak tahan 
lama seperti makanan basah. 

Maka penemu barang tersebut diperkenankan memilih 
antara dua hal. 

Memakan dan menggantinya, maksudnya mengganti 
harganya. Atau menjualnya dan menjaga hasil 


^aial j jl 1 g jjc. j Jt- 


AVil-a 11 Lljlj dllLall 1 \jl L»a (jlj 

J dillall L. nM IgJLi (3j.}*Jl 


JaSsLlI ^ jt 


j A 11 C' I'i (jjj 

ss * 0 o ^ / o ' 

Ajliia CljjlS (jl IgJla 


lilLalill j jj *Lajalia ClijlS (jl ji 


(jj_jVl £-a IaaM <11 L-ujt \ C (jlj 


A hallt A la^N j Aliull (_pa*J (j3j j) 

(yjibl jji 

aI^Aj cjajS (^Ijall Jt. La) Ulki 
(j^ (jiui La (jl 

La (A aK~\) Juu l^Silajj 


(csAy ^ ^ (J) 

L- lAjil » lalljl ) £.\ jtlil 

(jjjiLaA (jjjJJ jaAi) Al Avila 11 J\ ^ 


4jtll jl) ALuS ^»j)C. (jl (Aajc-j 4_l5al) 


213 



penjualannya hingga jelas siapa pemiliknya. 

Yang ketiga adalah barang yang tahan lama dengan cara 
diproses seperti kurma basah dan anggur basah. 

Maka si penemu melakukan hal yang maslahah, yaitu 
menjual dan menjaga hasil penjualannya, atau 
mengeringkan dan menjaganya hingga jelas siapa 
pemiliknya. 

Yang ke empat adalah barang temuan yang butuh 
nafkah seperti binatang. Dan bagian ini ada dua macam, 
Salah satunya adalah binatang yang tidak bisa menjaga 
diri dari binatang pemburu yang kecil, seperti kambing 
dan anak sapi. 

Maka bagi penemunya diperkenankan memilih diantara 
tiga perkara, memakan dan mengganti harganya, 
membiarkan tidak memakannya dan dan bersedekah 
dengan memberi nafkah padanya, atau menjual dan 
menjaga hasil penjualannya hingga jelas siapa 
pemiliknya. 

Yang kedua adalah binatang yang bisa menjaga diri dari 
binatang-binatang pemburu yang kecil seperti onta dan 
kuda. 


AiULa jjg ki Jala* j 

La CllOj) 
L- lladlj 


AjlIj 3 ? A La 3*iu9j) 

<SlLa la A qpk'l ji <Laj 


(jljikJlii Jj ^Likj La 3 ) 

(J* j 
(<uiaL ^Yi3i Y (jljikj) LaAJlkl 

(Jkx-j x ^-Lilall » ksy 


AjYj Aj 9 ( jjk-aj A ki'Vilxi £ 5 ! (34®) 

_(JSi Yj f jt.j AiSlj) c-lilii 

4jtlj 3 AjIc. 

A^lLa C5^l (A^ali 


(_ya (A >«sh (jljokj) ^Lill (j) 

Jl» 3 ^-Llllull 3 » ksy 


Maka, jika si penemu menemukannya di alam bebas, 
maka harus membiarkannya, dan haram mengambilnya 
untuk dimiliki. 

Sehingga, seandainya ia mengambilnya untuk dimiliki, 
maka ia memiliki beban untuk menggantinya 
(dlamman). 


(ASi'Jl ^lyUll Jaijlall 

dllill 4iilYi ^>3 


Jika si penemu menemukannya di pemukiman, maka ia 
diperkenankan memiliki di antara tiga hal pada binatang 
tersebut. 

Yang dikehendaki adalah tiga hal yang telah dijelaskan 
dalam permasalahan binatang yang tidak bisa menjaga 
diri. 


3^9 33 ) joc^3 u]j) 

(LLa AjYjII pldlYYl 3.3 3 

^4 Y Uus 4LOJ1 4133113 


214 



BAB ANAK TERLANTAR 


(Fasal) menjelasakan hukum-hukum laqith. 

Laqith adalah anak kecil yang terlantar dan tidak ada 
yang mengurusnya baik ayah, kakek, atau orang-orang 
yang menggantikan keduanya. 

Disamakan dengan anak kecil, sebagaimana yang 
diungkapkan oleh sebagian ulama', adalah orang gila 
yang sudah baligh. 

Hukum Mengambil Laqith 

Ketika ada seorang laqith, dengan makna malquth (anak 
yang ditemukan), ditemukan di pinggir jalan, maka 
mengambilnya dari Sana, merawat dan menanggungnya 
hukumnya adalah wajib kifayah. 

Ketika ia sudah diambil oleh sebagian orang yang 
berhak untuk merawat laqith, maka tuntutan dosa 
menjadi gugur dari yang lainnya. 

Sehingga, jika tidak ada seorangpun yang mau 
mengambilnya, maka semuanya berdosa. 

Seandainya yang mengetahuinya hanya satu orang, 
maka tuntutan hanya tertentu pada orang tersebut 
(fardlu 'ain). 

Menurut pendapat al ashah, wajib mengangkat saksi 
atas temuan anak terlantar. 

Syarat Orang yang Mengambil Laqith 

Mushannif memberi isyarah terhadap syarat-syarat 
penemu anak terlantar dengan perkataan beliau -di 
bawah ini-. 

Seorang laqith tidak diserahkan kecuali pada orang yang 
dapat dipercaya, merdeka, islam dan rasyid. 

Jika ditemukan harta besertaan dengan anak tersebut, 
maka seorang hakim menafkahinya dari harta itu. Bagi 
si penemu tidak diperkenankan menafkahi anak tersebut 


jl t_ll <1 cJal^ V A3fi-a Ci, 3^3 

Cy* 3^ Ak 

^ >>»») (Jll UaS £g.kLallj j 


(Jajal IaIj) 

j l^La (oAkil (Jjjjidl 

liSJI j 


4 jl >^vs\ (_JaI (_pakj A 111 ! 

JgJsUil (jc- JaLui Jajiill 


l-akll Aki A WsMi ^1 (jll 


AaS A^l j 4j j 


A J-il q'ill AlgJu 3 H ^3 1 j 


_4J3^ JaijLal! J jLujl j 


3k. (<jlai Aj 34 Vj) kilalll (j<U Vj) 

Aia 

Ajic- (JjAji (_]La) kiValll (4iua Ai.j 
V) 4-Ls 4jic- JailiLal! (jjiuj Vj (kLs j»£lkJ! 

^IkJI gAb 


215 



dari harta itu kecuali dengan izin hakim. 


Jika tidak ditemukan harta besertaan dengan anak Jt-a) kijdl l (AjLa 3k. Jj ^3 ujj) 
tersebut, maka nafkahnya diambilkan di baitulmal, jika -A (JU3I Clnj aAI^ (Aiaala 

memang ia tidak memiliki hak pada harta yang umum d LaU t *[£. <3 

seperti harta wakaf untuk anak-anak terlantar. 


BAB WADI’AH (BARANG TITIPAN) 

(Fasal) menjelaskan hukum-hukum wadi'ah. 

Lafadz "wadi'ah" yang mengikut pada wazan 
"fa'ilatun" diambil dari fi'il madli "wadda'a" (orang 
meninggalkan) ketika ia meninggalkannya. 


dljj 13) p 3j A 


Secara bahasa, wadi'ah diungkapkan pada sesuatu yang jjc- 31c. p ^*3 (jHalij 


dititipkan pada selain pemiliknya untuk dijaga. 


A i~sl i^i 


Dan secara syara' diungkapkan pada akad yang <^1=03331 cakJI Ic-jd (jlLjj 

menetapkan penjagaan. I daVjh Sd 


216 



Hukum Wadi'ah 


Wadi'ah adalah amanah yang berada di tangan wadi' 
(orang yang dititipi). 

Disunnahkan untuk menerima titipan bagi orang yang 
mampu melaksanakan amanah pada titipan tersebut, 
jika memang di sana masih ada orang yang lain. 

Jika tidak ada, maka wajib untuk menerimanya 
sebagaimana yang dimutlakkan oleh segolongan ulama'. 

Imam an Nawawi berkata di dalam kitab ar Raudlah dan 
kitab asalnya, "hukum ini diarahkan untuk 
penerimaannya saja bukan masalah menggunakan 
kemanfaatan dan tempat penjagaannya secara gratis." 

Konsekwensi Titipan 

Wadi' tidak wajib mengganti barang titipan kecuali ia 
berbuat ceroboh pada barang titipan tersebut. 

Bentuk-bentuk kecerobohan itu banyak dan disebutkan 
di dalam kitab-kitab yang panjang penjelasannya. 

Di antaranya adalah ia menitipkan barang titipan 
tersebut pada orang lain tanpa seizin pemilik dan tidak 
ada udzur padanya. 

Di antaranya adalah ia memindah barang titipan dari 
satu perkampungan atau satu rumah ke tempat lain 
yang ukuran keamaannya di bawah tempat yang 
pertama. 

Ucapan al muda' (orang yang dititipi), dengan membaca 
fathah pada huruf dalnya, diterima dalam hal 
mengembalikannya pada al mudi' (orang yang 
menitipkan), dengan dibaca kasrah huruf dalnya. 

Bagi wadi' harus menjaga barang titipan di tempat 
penjagaan barang sesamanya. 

Jika tidak dilakukan, maka ia memiliki beban 
menggantinya. 


£^3 (4jLai 4ju.yj!ilj) 

(jj (1^13 4 jL<sS/Ii ^3^ hikllmjj) 

(jlii 

4 q\3-al LaS l^ij^ C. lk j V)j 

(Jj.a'v.a IjlA j (JlJ 

i_aiti] 

UlkJs o J 


(£ 50 *'^ V)) Vjj) 

441 


/gi is jjjLaj 

cbVjkdl 

(jjj ojjc- Aic- p JjJ 1 g in 

Cy? Vj dllDJ! ^_ya 


C5^l ^ (j-« I g Vsi 1 (jl lg Iaj 


Zji J^F 0 ) Jj^j) 

jiiii jiuL (pajiii uij 


jl)*- ls4 u') ls' (3y^j) 


(jxuia Jiai al (j4 


217 



Ketika wadi' diminta untuk mengembalikan barang 
titipan, namun ia tidak memberikannya padahal mampu 
ia lakukan, hingga barang tersebut rusak, maka ia wajib 
menggantinya. 


(bg-j) £-i.ij!il (Cdjia l^jj) 
d is Vi ^ 1^. j\c. o jddl ^la) 


Sehingga, jika ia menundah untuk mengembalikan .jddaj ^3 jikj IgAl jk) j>kl jli 

sebab ada udzur, maka ia tidak wajib menggantinya. 


KITAB FARAIDL (WARIS) DAN WASIAT 


Lafadz "al fara'id" adalah bentuk kalimat jama' dari 
lafardz "faridlah" dengan menggunakan makna faladz 
"mafrudlah" yang diambil dari bentuk kalimat masdar 
"al fardl" dengan menggunakan makna bagian pasti. 

Al faridlah secara syara' adalah nama bagian pasti bagi 
orang yang menghakinya. 


4 (jlajl jlll j 


lu^ni ^Luil li-jdi 4_jaJjl3lj 
4a-dn At 


Lafadz "al washaya" adalah bentuk kalimat jama' lafadz jAdl duLaj ^ ,*Ak UlAa jll j 

"washiyyah" dari kata-kata "aku menyambung sesnatu 4j AiLaj lil 

dengan sesuatu yang lain ketika aku menyambungnya dengan 
sesuatu yang lain tersebut". 


Wasiat secara syara' adalah bersedekah sunnah dengan Ld CiMsi k jkj Ic-jd 4iAaj31j 

suatu hak yang disandarkan pada masa setelah .Cijkll -dd 

meninggal dunia. 


Golongan Ahli Waris Laki-Laki 


Golongan ahli waris dari pihak laki-laki yang disepati 
berhak menerima warisan ada sepuluh orang secara 
ringkas, dan lima belas orang secara terperinci. 

Mushannif menyebutkan sepuluh orang tersebut dengan 
perkataan beliau, "yaitu anak laki-laki, anak laki-laki 
dari anak laki-laki terus hingga ke bawah, ayah, kakek 
hingga terus ke atas, saudara laki-laki, putra dari 
saudara laki-laki walaupun agak jauh, paman dari ayah, 
putra paman dari ayah walaupun jarak keduanya jauh, 
suami, dan majikan yang telah memerdekakan. 


^AkJdl (JlAjj)31 j* (j j-i j'j3' j) 
JaLudLi j (b jdd) 

^ i i^ i O A 


jjlj jAM) 4jjd fijbujd! d-liLAdl A-j 
jlc- jlj Akllj i—ljllj jlj jj^l 
jj'j -Lkllj ^l JJ jlj ^bUl jjlj ^Vlj 
^jj*-dl ^^Jjxdl j ^ jj^ll j lac.ldj jlj ^jdl 


Seandainya semua golongan laki-laki ini berkumpul, 4jjij Clijj jAjj (J£ ^Jukl jlj 
maka yang mendapatkan warisan dari mereka hanya 


218 



tiga orang, yaitu ayah, anak laki-laki dan suami. 

Mayat dalam kasus ini tidak lain adalah mayat 
perempuan. 

Golongan Ahli Waris Perempuan 

Golongan ahli waris dari pihak perempuan yang 
disepakati berhak mendapat warisan ada tujuh orang 
secara ringkas, dan sepuluh orang secara terperinci. 

Mushannif menyebutkan ketujuh golongan tersebut di 
dalam perkataan beliau, "yaitu anak perempuan, cucu 
perempuan dari anak laki-laki walaupun hingga ke 
bawah, ibu, nenek walaupun hingga ke atas, saudara 
perempuan, istri, dan majikan perempuan yang 
memerdekan" hingga akhir penjelasan beliau. 

Seandainya seluruh golongan perempuan saja yang 
berkumpul, maka yang mendapat warisan dari mereka 
hanya lima orang, yaitu anak perempuan, cucu 
perempuan dari anak laki-laki, ibu, istri dan saudara 
perempuan seibu sebapak. 

Mayat dalam bentuk ini tidak lain kecuali berupa mayat 
laki-laki. 

Orang Yang Pasti Mendapatkan Warisan 

Golongan ahli waris yang tidak akan pernah gugur 
dalam berbagai keadaan ada lima orang, yaitu zaujain 
maksudnya suami dan istri, abawain maksudnya ayah 
dan ibu, dan putra kandung, baik laki-laki atau 
perempuan. 

Yang Tidak Bisa Mewaris 

Orang yang sama sekali tidak bisa mendapat warisan 
dalam berbagai keadaan ada tujuh, yaitu budak laki-laki 
dan perempuan. 

Seandainya mushannif menggungkapkan dengan 
bahasa “raqiq ", niscaya akan lebih baik. 

Selanjutnya budak mudabbar, ummul walad, dan budak 
mukatab. 


laia ^ jjllj tlwV'j 

V) dudll Vj 

/ol^jJal 


ill filial! dlljjl^llj) 

ojdc- JaLalljJ dalkVlj (^llu) 


CaLJI) <1 j 3 d Vu^-all Cc-j 

(oAkllj ^Ylj) Cl llim Q\j ((jjYI Cl ill j 
ClikVIj) dlie, (jjj 
^dl (Xiu*Ji]l 


di_j^ JaaS p-llulll ^Cu2vl jlj 
4kjJ)llj *Ylj diii j Clllill (juxik 

' ' \ So..S. 1 0 

A sVsdil dlk-Vlj 


V) ajjl.^1' oCA d id] I ^j 


Autkk. (Jldd) 4 jjj]I (_jxi ^Jaalal Y (j^j) 
(gljjVlj) <kjjl'j £jjll J\ (olkjjll 
lj£c (tJlall cljj) fi Ij CM\J\ 

.<J& 3' 


AjaS/lj (Cjjtll A.'xlu « (Jldj Cls^y V (j^j) 


^jl jliLl ^jlb jad jlj 
(iiaiiSi j cljii f\j jj'dJi j) 


219 



Adapun budak yang sebagiannya distatuskan merdeka, 
ketika meninggal dunia dan meninggalkan harta yang ia 
miliki dengan status merdeka pada sebagian dari 
dirinya, maka ia akan diwaris oleh kerabatnya yang 
merdeka, istrinya dan orang yang memerdekakan 
sebagian dirinya. 

Dan orang yang membunuh. Seorang pembunuh tidak 
bisa mewaris orang yang ia bunuh, baik pembunuhan 
yang ia lakukan mendapatkan denda ataupun tidak. 

Dan orang murtad. Seperti orang murtad adalah orang 
kafir zindiq. Kafir zindiq adalah orang yang 
menyebunyikan kekafirannya dan memperlihatkan 
keislamannya. 

Dan penganut dua agama yang berbeda. Sehingga orang 
muslim tidak bisa mewaris orang kafir, dan juga tidak 
bisa sebaliknya. 

Orang kafir bisa mendapat warisan dari orang kafir yang 
lain walaupun agama keduanya berbeda seperti orang 
yahudi dan orang nashrani. 

Orang kafir harbi tidak bisa mewaris orang kafir 
dzimmi, dan tidak juga sebaliknya. 

Orang murtad tidak bisa mewaris orang murtad yang 
lain, tidak dari orang muslim dan tidak dari orang kafir. 

Waris Ashabah 

Dan golongan waris ashabah yang terdekat. Dalam 
sebagian redaksi menggunakan kalimat mufrad "al 
ashabah". 

Yang dikehendaki dengan golongan waris ashabah 
adalah orang yang ketika dalam keadaan diashabahkan 
tidak memiliki bagian pasti, yaitu dari orang-orang yang 
disepakati berhak mendapat warisan dan telah 
dijelaskan di depan. 

Yang dipertimbangkan adalah bagian ketika dalam 


JU (jc. CllLa lil 3^- 4 ) ^5^11 Uij 

3 ^JI 4_ij 3^ 4jJ)j 3^ 4jJhxju kfila 
4 >>>» ) 4 _i^». j j j 


4_n3 (jlii idjjui ASj3 Y 


1 4 jL«j 

f&y 1 jJkj 3&1 


Yj ^151 j_j-o cl: ijj (uj^- 4 Ja'j) 


c iqfikl (jjj O 4 3^~^ cbjjj 


4joi£c. j ^ ^3^ t — 1 'Ji ^ J 


Yj Q-A Cljjj Y ^3^3 

^3 


(jJiakj 3^3 (V ^ \l t-Jjisij) 
4 ns-tit \l j 


ULi 43-k. 4j 3^1 Ajji j 

~g 4 q3~' ^- 4 >- 4 " 3 ^ 4 




jli 


aiYji i 33^^ Uj)3 


220 



keadaan ashabah agar memasukkan ayah dan kakek. 
Karena sesungguhnya masing-masing dari keduanya 
memiliki bagian pasti di selain keadaan ashabah. 

Kemudian mushannif menghitung / menampilkan 
urutan terdekat di dalam perkataan beliau, "yaitu anak 
laki-laki, lalu cucu laki-laki dari anak laki-laki, kemudian 
ayah, ayahnya ayah, saudara laki-laki kandung seayah 
dan seibu, saudara laki-laki seayah, anak laki-lakinya 
saudara laki-laki seayah seibu, kemudian anak laki- 
lakinya saudara laki-laki seayah", hingga akhir 
penjelasannya. 

Perkataan mushannif, "kemudian paman dari ayah 
sesuai dengan urutan ini, lalu anak laki-lakinya" 
maksudnya, kemudian didahulukan paman dari ayah 
yang seayah seibu, lalu paman dari ayah yang seayah, 
anak-anak laki-lakinya paman dari ayah sesuai dengan 
urutan di atas, lalu didahulukan pamannya ayah dari 
jalurnya kakek yang seayah seibu dengan ayah, 
kemudian yang seayah, lalu anak-anak laki-laki 
keduanya sesuai dengan urutan di atas, kemudian 
didahulukan pamannya kakek dari jalur ayahnya kakek 
yang seayah seibu, lalu yang seayah dan begitu 
seterusnya. 

Ketika golongan ahli waris ashabah dari jalur nasab 
tidak ada, sedangkan mayatnya adalah budak yang telah 
dimerdekakan, maka majikan yang telah 
memerdekakannya mendapat warisan dari dia dengan 
waris ashabah, baik majikan yang memerdekakan 
tersebut laki-laki atau perempuan. 

Jika tidak ditemukan ahli waris ashabah si mayat dari 
jalur nasab dan sebab wala', maka harta tinggalan si 
mayit menjadi milik baitul mal. 


IjJlLa 1 ag joi \aq ; io JSl (jl! Jlkllj (— 

L-jlusaklill jp. Jgi 


4 jjS rlalLajjl 1 c. 

p ojji L-lVI 4Jul 

p gVj dp o;i p d± Jvi p 

<jd 


11a ^gic. p^ 

ptl\ p dDU P I 

J I c—1*^1 ^Jlij p 

AaJI p. p dlllS p l_iVI 

\\<k ' " V> < • ° l ■ 0 




L- juull (ja (V'll 'usvtW l" \A.)C. 111!) 

4jjj (Jjj'jc- 1 " 'J ■d'j 

jS jlS IjjjSl pjisvt \[j 


'Ij L-Uuillj 4n/ic. p 

C' ml 4_!iLa3 pp 4 \ls\c. 


BAB BAGIAN-BAGIAN PASTI 


(Fasal) bagian-bagian pasti yang disebutkan di dalam 
Kitabullah Ta'ala ada enam. Dalam sebagian redaksi 
menggunakan lafadz "wal furudl al muqaddarah". 


ojJS.1a]I fjjLiaa') 

4ji)l L- lljS SJpAaJI j 


221 



Tidak ditambah dan tidak dikurangi dari itu kecuali 
karena ada sesuatu yang baru datang seperti 
permasalahan "al 'aid”. 

Enam bagian tersebut tidak lain adalah 1/2, 1/4, 1/8,2/3 , 
1/3, dan 1/6. 

Ulama' ahli fara'idl mengungkapkan semua itu dengan 
ungkapan yang ringkas, "bagian-bagian pasti adalah 1/4, 
1/3, kelipatan dari masing-masing, dan separuh masing- 
masing dari keduanya. 

Maka separuh adalah bagian lima orang. 

Anak perempuan, anak perempuan dari anak laki-laki, 
ketika masing-masing dari keduanya tidak bersamaan 
dengan lelaki yang mengashabahkannya. 

Saudara perempuan dari jalur ayah dan ibu, dan 
saudara perempuan yang seayah, ketika masing-masing 
dari keduanya tidak bersamaan dengan laki-laki yang 
mengashabahkannya. 

Dan suami ketika tidak bersamaan dengan anaknya 
mayit, baik anak laki-laki atau perempuan, dan tidak 
bersamaan dengan anak dari anak laki-laki si mayit. 

Seperempat adalah bagian pasti bagi dua orang. 

Yaitu suami ketika bersamaan dengan anak atau cucu 
dari anak laki-laki si mayit, baik anak itu dari suami 
tersebut atau orang lain. 

Seperempat adalah bagian pasti satu, dua atau beberapa 
istri ketika tidak bersamaan dengan anak atau cucu dari 
anak laki-laki. 

Bahasa yang paling fasih di dalam lafadz "az zaujah" 
adalah membuang huruf ta'nya, akan tetapi menetapkan 
huruf ta' di dalam faraidl adalah sesuatu yang lebih baik 
karena untuk membedakan antara istri dan suami. 

Seperdelapan adalah bagian pasti satu, dua atau 
beberapa istri ketika bersamaan dengan anak atau cucu 
dari pihak anak laki-laki. 


(43jj 

Yj l \ -jlc. V 

rl&Lajl!) 42lnllj 

dlli (jc- (j 3^kj 

3$ d >>i J Clilillj £3^ 3A3 Aik a 


4h3k 


3 E \^>g°i<a 3 s li! dii 41 

ji'j 


3? cpYi 3? d-lk-Ylj) 

jSi fjp. 1 A£ °l.a 3^ 23 ^^ lij 

Usi* 1 

4jtis 3 ^-! ^ lij £ 

.35! 3j Vj Jill jl tfjJ! 


3^ 


3^1 j) 

j! 33 !! £-« ^jjl! 
ojjc- 3 -® jl ^ <s 33 JI dlli 


(>j) 

3 I ^ ^ S." > 3/3 j) J 

(u5V! 33 

3SI3 f-llll djlik. 4 _kj_J Ls^ 3 ■ ^V'3 
j-iddlj 3^k.S 4jUiS) 


3^-JJ^'j (^jj 3^'j 

( 31 ^! 3 3 I 3 I! s— 


222 



Mereka semua bersekutu dalam memiliki seperdelapan. 


.3^' p <34^ PP) 


Dua sepertiga adalah bagian pasti anak perempuan dua 
atau lebih, dan cucu perempuan dari anak laki-laki, dua 
atau lebih. 

Dalam sebagian redaksi disebutkan dengan bahasa, 
"wabanati ibni". 

Dan bagian pasti saudara perempuan seayah seibu, dan 
seayah, dua atau lebih. 

Hal ini ketika masing-masing dari keduanya tidak 
bersamaan dengan saudara-saudara laki-lakinya. 

Sehingga, ketika ada saudara laki-laki yang bersamaan 
dengan mereka, maka terkadang akan mendapatkan 
lebih dari dua sepertiga sebagaimana seandainya 
mereka berjumlah sepuluh orang dan yang laki-laki satu 
orang, maka mereka mendapatkan sepuluh dari dua 
belas bagian, dan itu lebih banyak dari dua sepertiganya. 
Dan terkadang mendapat kurang dari dua sepertiga, 
seperti dua anak perempuan dengan dua anak laki-laki. 


jiiSll (3 .. .' 4juj! (jliiliill j) 

(<j$' C5%j) 

j 

, jjfitl (cLiSfl D-? j) 

3 $j3k! (jk. 1 aq S i<a '^*3 

3^' P p. 64*-* Cp 

l^Sklj 3-^-^ 3 j] LaS 

; M 0 ' -i _ ,0 

jin (3 A 3^1 (3*3 J^C. £3^ “jalc- 

. 334 ! 3^ a ^j °-^3 


Sepertiga adalah bagian pasti dua orang. 

Yaitu ibu ketika tidak di -mahjub. 

Hal ini ketika mayit tidak memiliki anak, cucu dari anak 
laki-laki, atau dua orang saudara laki-laki atau saudara 
perempuan. 


33 -^ o^P l "^'3 
(3 ikVi ^113 j»SM) 
ji 3 >^ Y 3 C nx>\\ 3^J 3 13 IjiAj 

tpl3k^^3 *3^V^ 3-? 3^-^ 


Baik mereka seibu seayah, seayah saja, atau seibu saja. 
Sepertiga adalah bagian dua orang atau lebih dari 
saudara laki-laki dan saudara perempuan dari anak- 
anaknya ibu. 

Baik mereka berjenis kelamin laki-laki, perempuan, 
khuntsa atau sebagian berjenis ini dan sebagian lagi 
berjenis kelamin yang lain. 


p! c—3I g.1 qx*Iil 13^ ^13^ 

3? 13 e-ll*a 3 33^^)) P (3*3) 
(j»Sd 3^ Cll3LY'3 


lakJl jl jl liiUj jl ljjl£ l jj£j 
liS 1 uakjll 0 lj£ 


Seperenam adalah bagian pasti tujuh orang, yaitu ibu 
ketika bersamaan dengan anak, cucu dari anak laki-laki, 
dua orang atau lebih dari saudara laki-laki dan saudara 
perempuan. 


jl 3j]l £<« ^Yl Ait-lLa (jjjYuilljj) 

ojk.YI 3 * Ijic-L-as 33^1 jl j^YI 3j 

(cd j33/l j 


Tidak ada perbedaan antara yang seayah seibu dan 


33 Yj pjpj CP jjjsVj 


223 



bukan, dan antara sebagian seayah seibu dan sebagian 
lagi bukan. 

Seperenam adalah bagian satu, dua atau beberapa 
nenek, ketika tidak ada ibu. 

Dan bagian cucu perempuan dari anak laki-laki ketika 
bersamaan dengan anak perempuan mayit kerena untuk 
menyempurnakan bagian dua sepertiga. 

Seperenam adalah bagian saudara perempuan seayah 
ketika bersamaan dengan saudara perempuan seayah 
seibu karena untuk menyempurnakan bagian dua 
sepertiga. 

Seperenam adalah bagian pasti ayah ketika bersamaan 
dengan anak atau cucu dari anak laki-laki. 

Termasuk di dalam keterangan mushannif adalah 
permasalahan seandainya mayit meninggalkan anak 
perempuan dan ayah, maka anak perempuan 
mendapatkan bagian separuh, sedangkan ayah 
mendapatkan bagian pasti seperenam dan bagian 
ashabah sisanya. 

dan -seperenam- adalah bagian kakek yang 
mendapatkan warisan ketika tidak ada ayah. 

Kakek juga mendapat bagian pasti seperenam ketika 
bersamaan dengan saudara laki-laki. Sebagaimana 
ketika kakek bersamaan dengan orang yang 
mendapatkan bagian pasti, dan seperenam harta 
warisan lebih baik baginya daripada bagian muqasamah, 
dan bagian sepertiga ashabah (tsulusul baq), seperti 
permasalahan dua anak perempuan, kakek, dan tiga 
saudara laki-laki 

Seperenam adalah bagian pasti satu orang dari anak- 
anaknya ibu, baik laki-laki atau perempuan. 

Ahli Waris Yang Mahjub 

Nenek baik yang dekat ataupun jauh menjadi gugur 
sebab ibu saja. 

Kakek menjadi gugur sebab ayah. 


IcSs, j lifa 

.Vic, hdlj 

j jjjjAkilj 

A \,aS'i\ (c_l!LLa]l Cl uj (jjYt 

(jjiilil! 

'aLQ (0\j cji I 5* cciYI 

(l 3V' -^j 

C dk La (_1 u.o.a\l ^315* 

iLiHlj daLsalll Clin\h IjI J Cljlall 


(ljY' Lie.) (j^ajijj) 

£-a LLaji (jjjClul! Ck-ll (jCajyL cSj 

jai (jlii j Ajun (jlii 3^ 

0 ^ ° % ' - 0 
Clih (_^aj ‘CaluULall <1 Ijjk. 

ojid klilxij Ckj j_jjlm£ /glUll 



Mj (J-? 


,J>\ 


(jCaj jl ^ClllckJI Jailulijj) 

laa (£Vb) 
dtih alalVI) (j) 


224 



Anaknya ibu, maksudnya saudara seibu menjadi gugur 
ketika bersamaan dengan empat orang. 

Yaitu anaknya mayit, baik laki-laki ataupun perempuan. 

Dan bersamaan dengan cucu dari anak laki-laki, begitu 
juga baik laki-laki ataupun perempuan. Dan bersamaan 
dengan ayah atau kakek walaupun hingga ke atas. 

Saudara laki-laki sea yah seibu menjadi gugur ketika 
bersamaan dengan tiga orang, yaitu anak laki-laki, dan 
cucu laki-laki dari anak laki-laki walaupun hingga ke 
bawah. Dan ketika bersamaan dengan ayah. 

anak sea yah -saudara seayah- menjadi gugur sebab 
empat orang, yaitu dengan tiga orang itu, maksudnya 
anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-laki dan 
ayah. Dan sebab saudara seayah seibu. 

Ashabah Bil Ghair 

Ada empat orang yang meng-ashabahkan saudara- 
saudara perempuannya, maksudnya orang-orang 
perempuan. Bagi yang laki-laki mendapat bagian yang 
sama dengan bagian dua orang perempuan. 

Yaitu anak laki-laki, cucu laki-laki dari anak laki-anak 
laki-laki, saudara laki-laki seayah seibu dan saudara 
laki-laki seayah. 

Adapun saudara laki-laki yang seibu tidak bisa meng- 
ashabahkan saudara perempuannya, bahkan keduanya 
mendapat bagian sepertiga. 

Ashabah Bin Nafsi 

Ada empat orang yang mendapatkan warisan 
sedangkan saudara-saudara perempuan mereka tidak 
bisa mendapatkan warisan. Mereka adalah paman dari 
jalur ayah, anak laki-laki paman dari jalur ayah, anak 
laki-laki saudara laki-laki, dan orang-orang yang 
mendapatkan waris ashabah dari majikan yang telah 
memerdekakan. 

Hanya mereka yang mendapat warisan tanpa 
menyertakan saudara-saudara perempuannya karena 


jiji'j (£-“) £^4 j (j»Sn -dj Jaiiiij 
jz\ ji 

0\) (j dlk£ jj Jj) £* (j) 

ilc. (j]j (AkJIj 

jy\ y\j 01 £y\ ILdj) 

£-o (j) L&J ijjj lW'y 


ho L .ijj 

jy\ y\j ji\J 


i—iUYl (ji Qj nsvt i 

0\ <> £y\j Jt i#') 

(j-o ^y\j 

(Jj i._ lii 


Jj (jj-^ UJ^ Ji j) 

Ctljinc.J I jjjj jij 2^-oc-Yt 




A u^ic. Udlj 

Y lsJ ij* uj^ Jj 


225 



sesungguhnya mereka adalah golongan ashabah yang .ujfiji 

bisa mendapatkan warisan, sedangkan saudara-saudara 
perempuan mereka adalah termasuk dzawil arham yang 
tidak bisa mendapatkan warisan. 


BAB WASIAT 

(Fasal) menjelaskan hukum-hukum wasiat. 

Makna wasiat secara bahasa dan syara' telah dijelaskan 
diawal-awal kitab "FARAIDL". 

Syarat Barang Yang Diwasiatkan 

Barang yang diwasiatkan tidak disyaratkan hams 
ma'lum dan sudah wujud. 

Dengan demikian, maka boleh wasiat dengan barang 
yang ma'lum dan barang yang majhul seperti air susu 
yang masih berada di kantong susu binatang. 

Dan -wasiat- dengan barang yang sudah wujud atau 
belum wujud seperti wasiat kurma kering dari pohon ini 
sebelum wujud buahnya. 

Wasiat Dari Sepertiga 

Wasit diambilkan dari sepertiga harta orang yang 
berwasiat. 

Sehingga, jika lebih dari sepertiganya, maka yang lebih 
tergantung pada persetujuan ahli waris yang mutlak 
tasharrufnya. 

Jika mereka setuju, maka persetujuan mereka adalah 
bentuk realisasi wasiat dengan harta yang lebih dari 
sepertiga. 

Jika mereka menolak, maka hukum wasiat menjadi batal 
pada bagian yang lebih dari sepertiga. 

Tidak diperkenankan wasiat pada ahli waris walaupun 
diambil dari sebagian sepertiga dari harta orang yang 
berwasiat, kecuali jika ahli waris yang lain yang mutlak 
tasharruf setuju. 

Syarat Orang Yang Wasiat 


C-iLiS Jjljl Ic-jdj l&lixJs (jjjluij 


(jjSj (jS <1 I JajjAlYj 

_ •• * > 

lb jly.A 

Julia. 


JAU A 1 ^ jCxbF j C j ^ 

ojblill j (Jj 3 oCA 


ClJj ^ (V'lfill (jx) kjLojil J\ j) 

^ (Jib 

cs Jc-) (-- Vi j J cii£ll C5 lc- (cl j (jll) 
i—ajlAlll (AjJPjil o Jlb.1 

CjIjIIj A Cuili jlkll I j jLki ,jll 


CjIjII cldj o jcj) j_jj j 

(4jJjj]I (jl V)) Chllill (jJaklu 

i—sjjjball]! /gkl 


226 



Mushannif menjelaskan syarat orang wasiat di dalam 
perkataan beliau, 

Hukumnya sah, dalam sebagian redaksi menggunakan 
bahasa "hukumnya diperbolehkan", wasiat setiap orang 
yang baligh dan yang berakal, maksudnya orang yang 
berkendak sendiri yang merdeka, walaupun orang kafir 
atau orang yang mahjur alaih sebab safih. 

Sehingga tidak sah wasiat yang dilakukan orang gila, 
mughma alaih (epilepsi), anak kecil dan yang dipaksa. 

Syarat Orang Yang Diberi Wasiat 

Mushannif menyebutkan syarat orang diberi wasiat 
ketika ditentukan di dalam perkataan beliau, " -wasiat 
hukumnya sah- pada orang yang bisa menerima 
kepemilikan", maksudnya setiap orang yang bisa untuk 
memiliki. 

Baik anak kecil, orang besar, sempurna akalnya, gila, 
dan janin yang sudah wujud saat terjadi wasiat dengan 
arti bayi itu lahir kurang dari enam bulan setelah waktu 
wasiat. 

Dengan keterangan "orang yang tertentu", 
mengecualikan permasalahan ketika yang diberi wasiat 
a dal ah jihah 'ammah (tujuan yang umum). 

Sehingga, sesungguhnya syarat dalam permasalahan ini 
adalah wasiat tidak pada jalur maksiat seperti 
membangun gereja dari orang islam atau kafir karena 
untuk beribadah di Sana. 

Hukumnya sah wasiat di jalan Allah Swt, dan 
ditasharrufkan kepada orang-orang yang berperang. 

Dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa "fi sabilil 
bir" sebagai ganti "sabilillah", maksudnya seperh wasiat 
untuk orang-orang faqir, atau membangun masjid. 

A1 Isha' (Mewasiatkan) 

Dan hukumnya sah wasiat, maksudnya berwasiat untuk 
melunasi hutang, melaksanakan wasiat, dan mengurus 
urusan anak-anak kecil, pada orang yang memiliki lima 




ASujXi A J k- j| | jls jjj jL 


dllc- (jj)i\il A^UsTij ^ ils 

o^jfLaj ^ ~..o j 


1 .a Iij dj ^ jfilj 

dj jlAij (jA (JSl ^dLul (J^) djjii 

iLii 


j q J) \ aj J-alS j jjjS j jax ls ~> 

a& a \ \ jL -lie. 

Clisj *d A *u j.) 


dj (jlS 111 La (jjiJu 

djalc- 

UJ ^ 1 ^ U' 1 -^ cs 4 

jl alml qm A .uiiil ojLaxS A usvtx 1 d^2». 

1 ^ a wdl jal K 

<ai (j) 

ala^Lk) j 

a^ ail a^ aa j 

wiala a.lid jl alljsiil dh^a^ iS^ 3^1 


aj ILLauYl ^ 

uj^ai 


227 



Sifat. i — li-aik!) i_ui £5! (£ 'ja JUlLSM 

(J1 ..o'N ^juxi-y <ls 

Islam, baligh, berakal, merdeka, dapat dipercaya. (<jUNI j j j £-3-^'j 

mushannif mencukupkan dari syarat "adil" Dengan <11^*1! ,jc. dilLaAH Igj ( _ s Il£l J 

bahasa "amanah". Sehingga tidak sah mewasiatkan (Ja Ak >N f UA' N/l 

kepada orang yang memiliki sifat-sifat bertolak belakang 
dengan orang yang telah disebutkan. 

Akan tetapi menurut pendapat al ashah hukumnya [Ja± <l-o j jljk. 

jawaz / sah wasiat kafir dzimmi pada kafir dzimmi yang jlifUl aVjl £gi Jlc. 

adil di dalam agamanya untuk mengurusi anak-anak 

orang kafir. 

Orang yang diwasiati juga disyaratkan hams mampu <jj^ V £ji UAui -LjUajj 

untuk mentasharrufkan. . 

Sehingga orang yang tidak mampu untuk tasharruf £^= 4 } V NA ^jA ji <lb 
sebab terlalu tua atau pikun semisal, maka tidak sah <111 f hAi S/l 

berwasiat padanya. 

Ketika syarat-syarat tersebut terkumpul pada ibu si anak Jail j2dl JlL £^i C i» .a'ik .1 Illy 
kecil, maka ia lebih berhak / lebih utama daripada yang .Ia jl£. °{ja ^ji ojjSlAI 

lainnya. 

KITAB MENJELASKAN HUKUM-HUKUM NIKAH 

Dalam sebagian redaksi dengan menggunakan bahasa, <1 £^ij 

"hukum dan permasalahan yang terkait dengan nikah." (llLdAl! j ^lLk v i I ~ja^ 

Kalimat ini tidak tercantum di dalam sebagian redaksi (jliAl £>? -laiiLui <ASL]I o!a j 

matan. 

Nikah secara bahasa diungkapkan untuk makna (ijllj AJd (jHal r-l£Ul j 

mengumpulkan, wathi' dan akad. AkJI j 

Dan secara syara' diungkapkan untuk menunjukkan ( _ s lc. Ac. C5 lc. Ic. jji (jHalj 

akad yang memuat beberapa rukun dan syarat. Jajjlid! J 

Hukum Nikah 

Nikah disunnahkan bagi orang yang membutuhkannya gllji °ja\ £ N'iki l r-liullj) 
sebab keinginan kuat di dalam dirinya untuk melakukan <Alj <Lk \ Aj j 

wathi' dan ia memiliki biaya seperti mas kawin dan 


228 



nafkah. 


Jika ia tidak memiliki biaya, maka tidak disunnahkan . a! C iVikn ~S Ajk )!\ Sak jli 

baginya untuk menikah. 


229 



Nikah Empat Wanita Bagi Laki-Laki Merdeka 
dan Dua Wanita Bagi Budak 

Bagi laki-laki merdeka hanya diperkenankan untuk 
mengumpulkan (dalam pernikahan) empat wanita 
merdeka saja. 

Kecuali jika haknya hanya satu saja seperti nikahnya 
lelaki idiot dan sesamanya, yaitu pernikahan yang 
tergantung pada kebutuhan saja. 

Bagi seorang budak walaupun budak mudabbar, 
muba'adl, mukatab, atau budak yang diganhingkan 
kemerdekaannya dengan sebuah sifat, diperkenankan 
hanya mengumpulkan dua istri saja. 

Menikah Dengan Budak Wanita 

Laki-laki merdeka tidak diperkenankan menikahi budak 
wanita orang lain keculai dengan dua syarat, yaitu tidak 
memiliki mas kawin untuk menikahi wanita merdeka, 
tidak menemukan wanita merdeka atau tidak ada 
wanita merdeka yang berkenan menikah dengannya, 
dan ada kekhawatiran melakukan zina selama tidak 
menemukan wanita merdeka. 

Mushannif meninggalkan dua syarat yang lain, 

Yang pertama, dia tidak memiliki istri wanita merdeka, 
baik muslim atau ahli kitab yang masih bisa untuk 
dinikmati. 

Yang kedua, budak wanita yang akan dinikahi oleh 
lelaki merdeka tersebut beragama islam. Sehingga bagi 
lelaki muslim tidak halal menikahi budak wanita ahli 
kitab. 

Ketika lelaki merdeka menikahi budak wanita dengan 
syarat-syarat tersebut, kemudian ia kaya dan menikah 
dengan wanita merdeka, maka nikahnya dengan budak 
wanita tersebut tidak rusak. 

Pandangan Lawan Jenis 


liai 


4aalu oAa.1^11 (jjjuj (j] Yj 

4 y\ k\l alia jjj Uus j 


jS 1 >>»» jxi j! lj)jaii (j) 

(jjj ^ xaki (ji^ 4 4j£ic- 1 slat xi jl LuliLa 
■i>aa glikjjll (J 1 


Yl) ojjil ( 4 jal Yj) 

^ac- j! aaa j! (ojkJI jjlaLa ^»a& 

oYa Uj)ll (Jj\ (i" Ux \l <_aji.j) 4 j l&Ljaj 

aia 


jy jjkl ^jjJajjuo alalLaLlI dljj j 
j! 4 jdln/i 4 ~iVi j)j£j V (jl La&akJ 

„ o j, „ # „ 

pllajlajU AjiuS 


x jiii 4 J>yi pu ^ij 

■■ i*, ^ i* ■j ' " 

4 jiu£i 4 jal aluLal 


jaJ ojjSiaaJI 4 jai jaJI la] j 

4 J 1 YI 


230 



Pandangan seorang lelaki pada wanita terbagi menjadi 
tujuh macam: 

Yang pertama, pandangan seorang laki-laki, walaupun 
sudah tua rentah dan tidak mampu lagi berhubungan 
intim, kepada wanita lain (bukan mahram dan bukan 
istri) tanpa ada hajat untuk memandangnya, maka 
hukumnya tidak diperkenankan (Haram). 

Jika pandangannya karena ada hajat seperti bersaksi atas 
wanita tersebut, maka hukumnya diperkenankan. 

Yang kedua, pandangan seorang laki-laki pada istri dan 
budak perempuannya. 


Ajtluu el3-4l 3 ^ 3 ^ j^ix jj) 


La 1 k nil (jlS jlj l&Ak! 

C5^j (3 >1 k Yin-3 C5^!) CF 

(Jjjbk. 


jLk 1 g jlc. j'l g 2j£ 4 kl k\ (jll 


3433 ^1) iJ\ (aj^xj ^Lillj) 

4ia! j 


Maka baginya diperkenankan melihat pada masing- 
masing dari keduanya selain bagian kemaluan 
keduanya. 

Sedangkan bagian kemaluan, maka hukum melihatnya 
adalah haram. Dan ini pendapat yang lemah. 

Menurut pendapat al ashah adalah diperkenankan 
melihat bagian kemaluan akan tetapi disertai hukum 
makruh. 


La lJI) 3^ cf u' 334}* 

la ^ 3 ^ 

d dl» x>i 4 _kj li& j ^ 3 *^ Lai 


^a jlaill 3^34 


Yang ketiga, pandangan seorang laki-laki pada wanita- y iuu j ylil o3^j 1 — 1 MII j) 

wanita mahramnya, baik sebab nasab, radla' ataupun j jjjl <ia! jij ojAlLai j! ^LLbj Jl 

pernikahan, atau pada budak wanitanya yang telah 
dinikahkan dengan orang lain. 


Maka diperkenankan baginya memandang anggota 
badan selain anggota di antara pusar dan lutut. 

Sedangkan anggota di antara keduanya, maka 
hukumnya haram dipandang. 

Yang ke empat adalah memandang pada wanita lain 
karena ingin dinikah. 


ojldl (jJJ La l-ic- LajS) 3‘^i (3 ( jJ>.d 


33 ^ki ^ 3 ^-J^ llg'in ( 34 ^ Lai 

(34Y) 3 nk Y' <3! (3-^3' <M3'3) 


Ketika seseorang ingin menikahi seorang wanita, maka 
diperkenankan baginya melihat wajah dan kedua 
telapak tangan luar dalam wanita tersebut, walaupun 
calon istri tersebut tidak memberi izin melakukannya. 


^ISLi ^gic- 4-a 3 & Aic- (j<-4 > 1 i\\ 

l^La j <33 l41) 3^3' "3 3 ^^ 

3 (jjj lllalLj I 3 * 3 a 


ilft 


231 



Menurut tarjihnya imam an Nawawi, ketika seorang -lie. £5 j 3 III kkYI £^ jiaij 

lelaki hendak melamar budak wanita, maka ia S jkJl ^ ojJajj U 

diperkenankan melihat dari wanita budak tersebut 
bagian badan yang diperkenankan untuk dilihat dari 
wanita merdeka. 


Yang kelima adalah melihat karena untuk mengobati. 

Maka bagi seorang dokter laki-laki diperkenankan 
melihat dari pasien wanita lain bagian-bagian yang 
butuh ia obati hingga bagian farji sekalipun. 

Hal itu ia lakukan di hadapan mahram, suami, atau 
majikan pasien wanita tersebut. Dan di Sana memang 
tidak ada dokter wanita yang bisa mengobati pasien 
wanita tersebut. 


oljIlLail ylail! k\l j) 

^gjj) 4jnkY' S 3 *^ (333.3 

jl jl J (jjfLlj 

.Ig dllaA (jj£j J 33“ 


Yang ke enam adalah memandang karena tujuan 
bersaksi atas seorang wanita. 

Maka seorang saksi diperkenankan memandang farji 
wanita lain ketika ia bersaksi atas perbutan zina atau 
melahirkan yang dialami oleh wanita tersebut. 


Igaic- Qealg 2ll] 


<333 ^' ir ~ 333^ jknl 



Sehingga, jika ia sengaja melihat dengan tujuan selain 
bersaksi, maka ia dihukumi fasiq dan persaksiannya 
ditolak. 


diajj £jlu9 3^3 -i3xj (jll 



Atau memandang karena untuk melakukan transaksi 
jual beli atau yang lain dengan seorang wanita. 


£11 oSyid] (ALalkkil) 3^klll ^jl) 

oyJC-j 


Maka baginya diperkenankan memandang pada wanita 
tersebut. 


l^J ojhj (ji ( 3 kili 3343 s ) 


Ungkapan mushannif, "tertentu hanya memandang 
bagian wajahnya saja", kembali pada permasalahan 
persaksian dan transaksi. 


£2>/y (ALsalk.) l^lxs ^j) <Jj3J 

j oalglidl 


Yang ke tujuh adalah memandang budak wanita ketika 
hendak membelinya. 


Aic- jliill £illd!j) 

433^ £5! 


Maka baginya diperkenankan memandang bagian- 
bagian badan yang butuh untuk dipandang/ dibolak 
balik. 


^I'ik 1 £ 5 ^^ C 5 ^l) (jj)3j s ) 

( 43 ^ lJ\ 


232 



Sehingga ia diperkenankan memandang bagian-bagian 
tubuh dan rambutnya, tidak bagian auratnya. 




SYARAT-SYARAT NIKAH 

(Fasal) menjelaskan hal-hal yang mana akad nikah tidak 
bisa sah kecuali dengan hal-hal tersebut. 

Akad nikah hukumnya tidak sah kecuali disertai dengan 
wali yang adil. 

Dalam sebagian redaksi dengan bahasa, "dengan 
seorang wali laki-laki." 

Hal ini mengecualikan seorang wanita. Karena 
sesungguhnya seorang wanita tidak bisa menikahkan 
dirinya sendiri atau orang lain. 

Akad nikah juga tidak bisa sah kecuali dengan hadirnya 
dua orang saksi yang adil. 

Syarat Wali dan Saksi 

Mushannif menjelaskan syarat masing-masing dari wali 
dan dua saksi di dalam perkataan beliau, 

Seorang wali dan dua orang saksi membutuhkan enam 
syarat: 

Yang pertama adalah islam. Sehingga wali seorang 
wanita tidak boleh orang kafir, kecuali permasalahan 
yang dikecualikan oleh mushannif setelah ini. 

Yang kedua adalah baligh. Sehingga wali seorang wanita 
tidak boleh anak kecil. 

Yang ketiga adalah berakal. Sehingga wali seorang 
wanita tidak boleh orang gila, baik gilanya terus 
menerus atau terputus-putus. 

Yang ke empat adalah merdeka. Sehingga seorang wali 
tidak boleh berupa budak di dalam ijab (serah) nikah. 

Seorang budak diperkenankan menjadi orang yang qabul 
(terima) di dalam akad nikah. 


Aj V) i Y Lais 


(J-iC. Y) .ASC- Y 


J Ajuiill i_y a*j j 


V 4j 11 >iYI (jt jljlkl jij 
Ia jjc. Y j lg hisi 


} Y) lliali ^lillll Aac. ^ t^-nY (j) 
((Jac. ££Aa11j) 


(Jajljjui ALui (jl^Abujj ^1^11 33-iajj j 

oljiil Cjj& <3jYI 

Axj dilLajJI A jjiuluj Uu3 Y) 1 jSlii 


?i>ll >3 ^ (£jfcll) (3) 

l^))» X.O 


Si>11 4 J 3 ^ (Jail!) dJUill (j) 

jl (J)) l* 1 ' SI3-1 UjWxi 


laic, ^hjll ill (4 j>JI) I_jlI ( 3 ) 

£ lisa] I t—lLkll > 


uj^i u' ji4s3 


233 



Yang ke lima a dal all laki-laki. Sehingga seorang wanita 
dan khuntsa tidak bisa menjadi wali nikah. 

Yang ke enam adalah adil. Sehingga seorang wali tidak 
boleh fasiq. 

Dari keterangan di atas, mushannif mengecualikan 
permasalahan yang tercakup di dalam ungkapan beliau, 
Hanya saja, sesungguhnya pernikahan wanita kafir 
dzimmi tidak mengharuskan walinya beragama islam. 

Pernikahan seorang budak wanita tidak mengharuskan 
majikkannya adil, sehingga hukumnya sah walaupun 
majikan yang menikahkannya adalah orang fasiq. 

Semua syarat yang telah disebutkan di dalam wali juga 
disyaratkan di dalam dua saksi nikah. 

Adapun buta tidak sampai mencacatkan hak menjadi 
wali menurut pendapat al ashah. 

Urutan Wali Nikah 

Wali-wali yang paling berhak menikahkan adalah ayah, 
lalu kakek yang menjadi ayahnya ayah, kemudian 
ayahnya kakek dan seterusnya. 

Kakek yang lebih dekat dengan wanita yang hendak 
dinikahkan hams didahulukan daripada kakek yang 
lebih jauh. 

Kemudian saudara lelaki seayah seibu (kandung). 
Seandainya mushannif mengungkapkan, "asy syaqiq 
(kandung)", niscaya lebih ringkas. 

Kemudian saudara lelaki seayah. Lalu anak laki-lakinya 
saudara laki-laki seayah seibu walaupun hingga ke 
bawah. 

Kemudian anak laki-lakinya saudara laki-laki seayah 
walaupun hingga ke bawah. 

Kemudian paman dari jalur ayah yang seayah seibu 
(dengan ayah). Lalu paman dari jalur ayah yang seayah 


(jj£j 1^ (jojjSllI) (j) 

£Jjj| Jjij la (AJlLili) (j) 

(Lull 

A_Ija A i/uAi La dill L ^jliiml j 

e lL! Jj Aijl £& JiL 1 a! lj) 
' JJ 

(jJLiIl aJ|.Ac. Jj AJaSn ^liLj) jiusj)lj 
(Lull Ajjfi jjkja 

Us JJ J ^ 

AjIJ 11 Uaij 

gCJjJlLj pUljll (JjJ J (jol J Jji jj) 

l.&!s j 0 jji (jll-lll jji ^ L_lJj) 

aiull Jc- ijjlVl j.aajj 


J'Jllj jlc. jij (j j £-j11 ^j) 


(p\j Jii Jii Ji p jiJ Jli p) 

Jala (jlj 


(Jiui (jjj (jL-ilJ £ J <jd 


—ill jkll jaJ JVLH (jjd! jaj) 


234 



(dengan ayah). 

Kemudian anak laki-lakinya, maksudnya anak laki-laki 
masing-masing dari keduanya walaupun hingga ke 
bawah sesuai dengan urutan di atas. 

Sehingga anak laki-laki paman yang seayah seibu lebih 
didahulukan dari pada anak laki-laki paman yang 
seayah. 

Jika ahli ashabah dari jalur nasab sudah tidak ada, maka 
yang berhak menikahkan adalah majikan laki-laki yang 
telah memerdekakannya. 

Kemudian ahli ashabah majikan tersebut sesuai dengan 
urutan di dalam masalah warisan. 

Adapun majikan wanita yang telah memerdekakan 
ketika ia masih hidup, maka yang berhak menikahkan 
wanita yang telah ia merdekakan adalah orang yang 
berhak menikahkan majikan tersebut sesuai dengan 
urutan yang telah dijelaskan di dalam urutan wali dari 
jalur nasab. 

Jika majikan wanita yang telah memerdekakan tersebut 
telah meninggal dunia, maka yang menikahkan wanita 
yang telah dimerdekakan olehnya adalah orang yang 
mendapat waris wala' dari majikan wanita tersebut, 
kemudian anak laki-lakinya, lalu cucu laki-laki dari anak 
laki-lakinya. 

Kemudian seorang hakim berhak menikahkan ketika 
wali dari jalur nasab dan wala' sudah tidak ada. 

Lamaran 

Kemudian mushannif beranjak menjelaskan 
permasalahan khitbah (melamar). Lafadz "al khitbah" 
dengan terbaca kasrah huruf kha'nya. 

Khitbah adalah permintaan seorang laki-laki yang 
melamar seorang wanita untuk menikah. 

Mushannif berkata, "tidak diperkenankan melamar 


(Jala (jjj lJS (jjl (MjI p) 


1_3>U aJtll 


L- juull (t-lUlajdl Cl \a.\c. Icli) 

( Ajlai-ac. ^j) 


ClulS Ijj oVj-all Usi 

^jjy <0® ^ '& ujlc. 
L- juull C-Ulj! 


4J 3^ Ig'iqVic. CliiLa Icll 

p 4Jul p ^ic- 


^_ya pldljSM CS3 Aic- ^ jjj C U j»j) 

J i—llu-ill 


jluSj A jJvkll (jl-u d ^"3*^ p 


i._ lk»l k\l j 

(o,Vi» xi 3^ Vj) 


235 



wanita yang sedang menjalankan iddah wafat, talak 
ba'in dan talak roj'i, dengan bahasa sharih (terang- 
terangan). 

Sharih adalah bahasa yang secara tegas menunjukkan 
keinginan untuk meminang, seperti ucapan seorang laki- 
laki pada wanita yang menjalankan iddah, "aku ingin 
menikahi kamu." 

Jika seorang wanita yang sedang iddah namun bukan 
iddah talak raj'i, maka diperkenankan melamarnya 
dengan ta'ridl (bahasa sindiran), dan menikahinya 
setelah iddahnya selesai. 

Ta'ridl adalah ungkapan yang tidak secara tegas 
menunjukkan keinginan untuk menikahinya akan tetapi 
hanya ihtimal (mirip-mirip) saja, seperti ungkapan 
seorang lelaki yang ingin melamar pada seorang wanita, 
"banyak sekali laki-laki yang menyukaimu." 

Sedangkan wanita yang terbebas dari hal-hal yang 
mencegah untuk menikah dan sebelumnya tidak ada 
yang melamar, maka diperkenankan melamarnya 
dengan bahasa sindiran dan bahasa terang-terangan. 

Pembagian Wanita 

Wanita terbagi menjadi dua, wanita-wanita janda dan 
perawan. 

Wanita janda adalah wanita yang keperawanannya telah 
hilang sebab wathi' yang halal atau haram. Sedangkan 
wanita perawan adalah sebaliknya. 

Bagi seorang ayah dan kakek -ketika sama sekali tidak 
ada ayah atau ayahnya tidak bisa menjadi wali- 
diperkenankan meng -ijbar (memaksa) anak perawannya 
untuk menikah, jika memang memenuhi syarat-syarat 
ijbar. 

Yaitu calon mempelai wanita belum pernah diwathi' 
vaginanya, dan dinikahkan dengan lelaki sepadan 
dengan mas kawin standar wanita tersebut yang 
diambilkan dari mata uang daerah setempat. 

Sedangkan wanita janda tidak diperkenankan bagi 


< 3*40 J* dy 4 J' slij ,j& 


^daSJ ha OQdal]l j 
’’dlklSj dljl" a.Viar ^\\ 4 djlfi 


Ua (jt. oajkddl (j£j -S <j] ( jjOj) 
(Igd (3<j') 

(lgJ.Ac. f-liCaii! Ckl Ig -skV; j j 

iLjj" L_dalkd! (JjsS 1 g 30j d)d 

"ddjS ‘ - 1C- 1 j 


qc-j ^lidd! Cy* Oikdl 131 

l gTidrv 4 jlrv 

j 


(jlsjlj Cl^ m i_s^ ildjullj) 

jS <J 3 Lk did!j (j a d_mllj 

Oc- j^d!j flja. 

C-ti\ ^dc- ale. (akdlj C&l 
j£d! aIuIa! ^ac. j! 3lLa! 

jlikd/! Jajjd Cll.W j (jl (VliLj]! 


V) lg 4 sjjd) (jj 4 d V dduSlj) 


236 



walinya menikahkan kecuali setelah wanita tersebut j£L V lllaj j t^c- ji) 

baligh dan memberi izin dengan ucapan tidak dengan 
diam saja. 

BAB WANITA-WANITA M AH R AM 

(Fasal) wanita-wanita yang diharamkan, maksudnya l S' (diL#jaJa3! j <jLaa) 

yang diharamkan untuk dinikahi dengan dalil Nash (A1 (jjlic. £jji jQ'll ;) 

Qur'an) ada empat belas. 

Di dalam sebagian redaksi menggunakan ungkapan, jZk. ji ^_uakj ^ij 

"arba'ata 'asyara." 

Mahram Jalur Nasab 

Yaitu tujuh wanita sebab nasab. Mereka adalah ibu CdlJlj Idle- jjjj £VI Q&j t—i d ullj 
walaupun hingga ke atas. Dan anak perempuan (Cdiadi q\j 

walaupun hingga ke bawah. 

Adapun anak wanita yang dihasilkan dari sperma A! U j pIa (ja 4i jK d \ ' Idi 

zinanya seorang laki-laki, maka bagi laki-laki tersebut <aIj5 L1I (j£3 £tLaVI <_ 5 Ac- 

dihalalkan menikahinya menurut pendapat al ashah, 
akan tetapi hukumnya makruh. 

Baik wanita yang dizinai atas keinginan sendiri ataupun V jl jU=ds Igj ^jjdll Cldl£ £1 jiuj 
tidak. 

Sedangkan bagi seorang wanita maka tidak dihalalkan Ujll qa lis-dj eijdl! Ual J 

menikah dengan anaknya dari hasil zina. 

-yang ketiga- saudara perempuan, baik seayah seibu, jl £dY jl ddlii A<nft (C-idNIj) 

seayah saja atau seibu saja. 

-yang ke empat- bibik dari jalur ibu, baik secara hakikat jl d-iYI -LL jd J! Ailik (5JUJI j) 
atau dengan perantara seperti bibiknya ayah atau j»YI 

bibiknya ibu. 

-yang ke lima- bibik dari jalur ayah, baik secara hakikat CjYI Ikd jd ji Asjjk Qdddl j) 

atau dengan perantara seperti bibiknya ayah dari jalur 

ayah. 

-yang ke enam- putrinya saudara laki-laki dan cucu-cucu jl (ja l&iYji Cdldlj (^Yi did j ) 
perempuannya dari anak laki-laki atau perempuan. dul 

-yang ke tujuh- putrinya saudara perempuan dan cucu- jl jdi (ja lilYjl dildj (didYI did J) 
cucu perempuannya dari anak laki-laki atau perempuan. dill 


237 



Mahram Jalur Radla' 


Mushannif meng-athafkan pada perkataan beliau di 
depan, "tujuh", ungkapan beliau di sini, "dan dua 
wanita, maksudnya wanita-wanita mahram berdasarkan 
Nash A1 Qur'an adalah dua wanita sebab radla'. 

Mereka adalah ibu yang menyusui dan saudara wanita 
dari radla'. 

Mushannif hanya menyebutkan dua wanita tersebut 
karena yang disebutkan di dalam Nash A1 Qur'an hanya 
dua itu saja. 

Jika tidak demikian, maka tujuh wanita yang 
diharamkan sebab nasab juga diharamkan sebab radla' 
sebagaimana yang akan ditegaskan di dalam ungkapan 
matan. 

Mahram Jalur Pernikahan 

Dan wanita-wanita mahram berdasarkan Nash A1 
Qur'an adalah empat wanita sebab pernikahan. 

Mereka adalah ibunya istri walaupun ibunya yang 
seatas, baik dari jalur nasab atau radla'. Baik suami 
sempat jima' dengan si istri ataupun tidak. 

-yang kedua dan ketiga- rabibah (anak tiri), maksudnya 
putrinya sang istri ketika sang suami sempat melakukan 
jima' dengan ibunya rabibah tersebut. Dan istrinya ayah, 
walaupun ayah seatasnya. 

-yang ke empat- istrinya anak laki-laki walaupun hingga 
ke bawah. 

Wanita Yang Hanya Haram Dikumpulkan 

Wanita-wanita yang telah dijelaskan di atas adalah 
wanita yang haram dinikah untuk selamanya. 

Dan ada satu wanita yang haram dinikah namun tidak 
untuk selamanya akan tetapi dari sisi tidak boleh 
dikumpulkan saja. 


lajll« d-iiLsaJJI C qkic. j 

(^-LCa jlli) gljjjl 

Cl ASM j Aje_Ca^)Al! ^sYl) l-aAj 

(jjlijjl C- C Lajl j 

1 Ag jlc- 


t- iuilllj 


l ijUli V)j 

4j IaS ULkaj! 

.^iaII ^^15* ^9 Laj 


Ja jAl 1 .*->a\Ij (j-aillj Cill-Ajk a\I (Q) 

IgJii Clic. <jlj (4-kjjl' £1) <^Aj 

.-o j c—Lujj 

Y ^ jj>ll 

j»YLi la]) -ykjj^l clili (4 j1j jll j) 

ilc- (jjj (l-iS/I 4 -k.jjj 


lS^a ujj (lwV' ^4“jjj) 


Jujlllll IgliuQk. AjLlldl CllLajjjkAll j 


(_ja) jj jLufol Y ^oCa.1 j j) 

Ja99 


238 



Dia adalah saudara perempuannya istri. 


Sehingga bagi seorang laki-laki tidak diperkenankan 
mengu mpulkan -dalam pernikahan- antara seorang 
wanita dengan saudara wanitanya sekaligus, baik yang 
seayah atau seibu, atau di antara dua wanita tersebut 
terdapat hubungan nasab atau radla', walaupun saudara 
perempuan wanita yang dinikah itu rela untuk dimadu / 
dikumpulkan. 

Seorang laki-laki juga tidak diperkenankan 
mengumpulkan antara seorang wanita dengan bibik 
wanita tersebut dari jalur ayah, dan antara seorang 
wanita dengan bibiknya dari jalur ibu. 

Sehingga, jika seorang laki-laki mengumpulkan antara 
wanita-wanita yang haram dikumpulkan dengan satu 
akad untuk menikahi keduanya, maka akad nikah 
keduanya batal. 

Atau tidak mengumpulkan keduanya dalam satu akad 
akan tetapi menikahi keduanya secara berurutan, maka 
akad nikah yang kedua batal jika memang diketahui 
secara pasti wanita yang diakad terlebih dahulu. 

Sehingga, jika tidak diketahui, maka akad nikah 
keduanya menjadi batal. 

Jika akad wanita yang pertama diketahui namun 
kemudian lupa yang mana, maka laki-laki tersebut 
dilarang mendekati keduanya. 

Dua wanita yang haram dikumpulkan dalam satu 
pernikahan, maka juga haram dikumpulkan di dalam 
wathi' dengan milieu yamin (kepemilikan budak). 

Begitu juga haram jika salah satunya menjadi istri dan 
yang lainnya dimiliki sebagai budak. 

Jika ia tel ah mewathi' salah satu dari dua budak wanita 
yang ia miliki -yang haram untuk dikumpulkan-, maka 
budak yang satunya haram untuk diwathi', kecuali 
budak wanita yang pertama telah haram baginya 


t ->ki yr* 3) 


ji l_si qa I 3 - 12 O jjjjj u.i (kAkj 

CllLuia ) jlj pluda ) ji i_Luii 1 dgJll ji 

' w '* o i 


^lakllj Ig'iki 


j 1 g'ilac. j oijjdll (jjjj) lliaji i V j) 

(' £ oi jdll (jjj 


jjjk. qa (jjj >1i\i (jls 

Jiaj A_i3 1 A£ ~sS'i Aadj jSjt } IdgJn 

1 A£ "Oki 


Ijli j A 1 A£ ~sk'l (_)j ^.akj ji 

kiblldt i"idle, (ji (jlaljli j& 


1 aq klki jlaJ l" k jjll 


1 A£ ; i.a £jui rllluii AjLlIdl i" idle, (ji j 


g » o-N ^l .ag » .a-y (j^3 

jjlxuli a-Ja jli ^3 lliaji 


(_5j)k.S/ij kkjj LaAijlki djjlS j] i3kj 

AS jida 

dlLajk. jjjjk jlkkli (jxi oJLi.1 j ^4 a 3 


239 



dengan salah satu jalan seperti menjual atau 
menikahkannya dengan orang lain. 

Mushannif memberi isyarah pada batasan secara umum U} \ jUilj 

dengan ungkapan beliau, 

Wanita-wanita yang haram dari jalur nasab juga haram ( l- i lu ll (ja ^ li £-liC=>j]l 

dari jalur radla'. 

Telah dijelaskan bahwa sesungguhnya wanita yang ^Llui t -iLu ll ija ^ 5 ill jl 

haram dari jalur nasab ada tujuh orang, maka tujuh 11 >d l lildl dill ^Udajllj 

orang tersebut juga haram dari jalur radla'. 


BAB AIB-AIB NIKAH 

Kemudian mushannif beranjak menjelaskan tentang aib- jllkll Aifiill r-lSill <—ijic. jd p 

aib nikah yang menetapkan hak khiyar di dalam nikah. Jlla <la 

Beliau berkata, 

Aib-Aib Istri 


Seorang wanita, maksudnya seorang istri berhak untuk 
dipulangkan ke keluarganya sebab lima aib. 

Yang pertama sebab gila, baik gilanya terus menerus 
atau terputus, bisa diobati ataupun tidak. 

Mengecualikan penyakit epilepsi, maka tidak ada hak 
khiyar merusak nikah sebab penyakit tersebut walaupun 
tidak bisa disembuhkan, hal ini berbeda dengan 
pendapat imam al Mutawwalli. 

Yang kedua sebab wujudnya judzam, dengan 
menggunakan huruf dzal yang diberi titik satu di atas. 

Judzam adalah penyakit yang membuat anggota badan 
berwarna merah, lalu menghitam, kemudian terputus- 
putus dan rontok. 

Yang ketiga sebab wujudnya barash. 

Barash adalah warna putih pada kulit yang bisa 
menghilangkan darah yang terdapat pada kulit dan 


A hixj-yj) 4_k.jJ)]l Jjol_^All ij^j) 

/ °>> 

I 

Y ji ^!iU-ll 

cs4 Cl nij liil p-Lai-YI 

^^gljjAil llliLk. ^li jlj ^lillll 


4-CkJua (Jlij ^IciJIj) (j) 


aj j) II 1 g La i <dc- 


(jj^ajilt) CLillall jjj 

Uj cLdl ii illAij cLdl i si (j>»l n 3^ j 

pklll 4'i Vi 


240 



daging yang berada di bawahnya. 

Sehingga mengecualikan panu. Yaitu penyakit yang 
merubah warna kulit namun tidak sampai 
menghilangkan darahnya, sehingga tidak ada hak khiyar 
sebab panu. 

Yang ke empat sebab wujudnya rataq. Rataq adalah 
tersumbatnya tempat jima' sebab tumbuhnya daging di 
bagian tersebut. 

Yang ke lima sebab wujudnya yarn. Qarn adalah 
tersumbatnya bagian tempat jima' sebab tulang yang 
tumbuh di bagian tersebut. 

Hal-hal selain aib-aib ini seperti bau mulut dan bau 
badan, maka tidak bisa menetapkan hak khiyar untuk 
merusah nikah. 

Aib-Aib Suami 

Seorang laki-laki, maksudnya seorang suami juga berhak 
dipulangkan sebab memiliki lima aib. 

Yaitu sebab gila, judzam dan bar ash. Makna semuanya 
telah dijelaskan. 

Dan sebab wujudnya jabb. Jabb adalah terputusnya penis 
seluruhnya atau sebagian saja dan yang tersisa tidak 
sampai seukuran hasyafah. 

Jika yang tersisa seukuran hasyafah atau lebih, maka 
tidak ada hak khiyar. 

Dan sebab wujudnya 'unnah. 'unnah, dengan terbaca 
dlammah huruf 'ainnya, adalah ketidakmampuan 
seorang suami untuk melakukan jima' di bagian vagina 
istrinya karena kekuatan kejantanannya hilang sebab 
lemahnya birahi di dalam hatinya atau lemah alat 
vitalnya. 

Di dalam aib-aib tersebut disyaratkan harus melapor 
pada seorang qadli. 


Aj tlujj 31 Ajsl 


alAijul y&j 43 ^ 3 ^ ^ 33 ^ ( 3 ) 




sJl 


Y pi j ^>3313 i—ijjkl! oIa 

_ jllkll dn'ij 


C5*^ l3ajS Vyj) 

i—JjJC. 

wll j (_jj)W\lj 


aJ£ ^f 3 l! ^ia 3 jAj ^ (j) 

UJ"^ 4_L<s A313I j ^ ) jl 


jlii. 31 jjSU 13 jll (jll 


jkc. (j3dl j (j) 

ojlll JajLuJ 3AI! ^gl (jc- gr jj3 

<31 ji Ajiis ^^3 i _ ojdll]! 


£ljll ojj^AaII L_lj3dl ^1 .Laj3ij j 


241 



Bagi pasangan suami istri tidak boleh melakukan fasakh 
nikah sebab aib-aib tersebut dengan dasar saling rela 
sebagaimana indikasi dari keterangan imam al Mawardi 
dan yang lain. Akan tetapi dhahir nasnya imam asy 
Syafi'i bertentangan dengan keterangan al Mawardi. 


(j!£1 ojjc- j ££.SjjlA]l A uAni Lafl 

(j-ail! _[)Alla 


BAB MAS KAWIN 

(Fasal) menjelaskan hukum-hukum mas kawin. 

Lafadz "shadaq" dengan terbaca fathah huruf shadnya 
adalah bacaan yang lebih fasih daripada dibaca kasrah, 
dan dicetak dari lafadz "ash shadq" dengan terbaca 
fathah huruf shadnya. Dan ash shadq adalah nama 
sesuatu yang sangat keras. 

Dan secara syara', shadaq adalah nama harta yang wajib 
diberikan oleh seorang laki-laki sebab nikah, wathi' 
syubhat atau meninggal dunia. 

Disunnahkan menyebutkan mas kawin di dalam akad 
nikah, walaupun pernikahan seorang budaknya majikan 
dengan budak wanitanya majikan tersebut. 

Sudah dianggap cukup menyebutkan mas kawin berupa 
apapun, akan tetapi disunnahkan mas kawinnya tidak 
kurang dari sepuluh dirham dan tidak lebih dari lima 
ratus dirham murni. 

Dengan ungkapannya, "disunnahkan", mushannif 
memberikan isyarah bahwa boleh melakukan akad 
nikah tanpa menyebutkan mas kawin, dan hukumnya 
memang demikian. 

At Tafwidl (Memasrahkan) 

Sehingga, jika di dalam akad nikah tidak disebutkan mas 
kawinnya, maka hukum akad nikah tersebut sah. Dan 
inilah yang dimaksud dengan at tafwidl (memasrahkan). 

Tafwidl adakalanya dari mempelai wanita yang sudah 
baligh dan rasyid, seperti ucapan wanita tersebut pada 
walinya, "nikahkanlah aku dengan tanpa mas kawin", atau 


d ^*•' A {| 

(Jgi >«<a IAjIuS ^ya jl _jA j 

^ . d jA J ''' ' A\ 1 C. 1 

r Jlall 


cJljll c-)•>!j (JLaI jLud li-jjdij 

A ^ \kti 1 

(^ISdll^) (^>^A ]1 4 _uiluj t—iVimlj) 

fib- 

iS Ajlaui i 

j afbliC- (jc- fb- 

A ls-\W k AjL«s 


e^LLj jljkj L- iVhul 4jj<b j 
jA j (jC- 


h^) ip dp) 

(jiaJjalll! IjlA j ( Jiakl! 

Ajdllll 4_kjJ>ll (jxi ojlj j-lLaJj 

O' C5^ j' CS^-JJ 4^ 44j^ 

j' I 44 lA ^ 


242 



"dengan tan-pa mas kawin yang akan aka miliki", kemudian 
sang wali menikahkannya dan mentiadakan mas kawin 
atau diam tidak mengucapkan mas kawin. 

Begitu juga seandainya majikan budak wanita berkata 
pada seseorang, “aka nikahkan engkau dengan budak 
wanitaku", dan sang majikan mentiadakan mas kawin 
atau diam tidak menyebutkannya. 

Konsekwensi Tafwidl 

Ketika tafwidl telah sah, maka mas kawin menjadi wajib / 
tetap dalam permasalahan ini sebab tiga perkara. 

Tiga perkara tersebut adalah sang suami memastikan 
mas kawin yang akan ia berikan dan sang istri setuju 
dengan mas kawin yang telah ditetapkan oleh sang 
suami. 

Atau seorang hakim memastikan mas kawin yang 
dibebankan terhadap sang suami. Dan yang dipastikan 
oleh seorang hakim pada sang suami adalah mahar mitsil. 

Dan disyaratkan hakim harus mengetahui ukuran mahar 
mitsil tersebut. 

Tidak disyaratkan adanya persetujuan dari kedua 
mempelai terhadap apa yang telah ditentukan oleh 
seorang hakim. 

Atau sang suami telah menjima' sang istri, maksudnya 
istri yang telah tafwidl sebelum ada ketentuan dari sang 
suami tersebut atau seorang hakim. Sehingga bagi sang 
istri berhak memiliki mahar mitsil sebab jima' tersebut. 
Mahar mitsil yang dijadikan ukuran adalah mahar mitsil 
saat akad nikah menurut pendapat al ashah. 

Jika salah satu dari suami istri meninggal dunia sebelum 
ada kepastian ukuran mas kawinnya dan sebelum terjadi 
jima', maka sang suami wajib memberikan mahar mitsli 
menurut pendapat al adlhar. 

Yang dikehendaki dengan mahar mitsil adalah ukuran 
mas kawin yang disetujui / disukai oleh wanita yang 


t- iSloj 






Ala IaSj 

diS>« jl j)^A]l ( _ S A j csA® 


4u3 ( j^All C. i>jj) lil (j) 

(£ja^ ^-^aA u') cs4j 
IAj jj>ll ^ .Ajj j 


UJ^J £JA^' jlj 

jjA <G]c. jj)La]l 


ojAj JjAalkSI ^Jc- JajAA] j 


JajlAj ill \Aj (jjAjj)ll lAaj lii 


^ (4 j) LS' j'^) 

^51 All jl ^ jj>ll L>? AdajiAll 

JjA-SlI (jjiih (jLdl ^ ( h 

^AaYl a*JI JIAj j)^All Ii& 1 j 
$Jaj j .A.I cAllA jjjj 

A$-^' cs4 a4-® 4-^3 

Ai 4j l_ic. jj lA jA3 JIaII ^Aj Aljyallj 

Sale. 1 g 11a 


243 



selevel dengan istri tersebut secara adatnya. 

Ukuran Mas Kawin 

Tidak ada batasan tertentu di dalam ukuran minimal 
mas kawin. Dan juga tidak ada batasan tertentu di dalam 
ukuran maksimal mas kawin. 

Bahkan batasan dalam hal itu adalah, sesungguhnya 
setiap sesuatu yang sah dijadikan sebagai tsaman, baik 
berupa benda atau manfaat, maka sah dijadikan sebagai 
mas kawin. 

Namun telah dijelaskan bahwa sesungguhnya mas 
kawin yang disunnahkan adalah tidak kurang dari 
sepuluh dirham dan tidak lebih dari lima ratus dirham. 

Bagi seorang laki-laki diperkenankan menikahi seorang 
wanita dengan mas kawin berupa manfaat yang 
diketahui/maklum, seperti mengajari A1 Qur'an pada 
wanita tersebut. 

Hukum Mas Kawin 

Separuh dari mas kawin menjadi gugur sebab terjadi 
talak sebelum melakukan jima'. 

Sedangkan talak yang terjadi setelah jima' walaupun 
satu kali saja, maka seluruh mas kawin berhak diberikan 
pada sang istri, walaupun jima' yang dilakukan 
hukumnya haram seperti sang suami menjima' istrinya 
saat sang istri melakukan ihram atau saat haidl. 

Sebagaimana keterangan didepan bahwa seluruh mas 
kawin wajib diberikan pada sang istri sebab salah satu 
dari suami istri meninggal dunia. Dan mas kawin belum 
wajib sebab telah berduaan dengan sang istri menurut 
qaul jadid. 

Ketika seorang istri yang merdeka bunuh diri sebelum 
sang suami berhubungan intim dengannya, maka mas 
kawin wanita tersebut tidak gugur. 

Berbeda dengan permasalahan ketika seorang istri 


-^k (j _31 1 

iDp5i]| (.ik V j) 


^La (_Jj 

Aikk ^i«a 4itixa ji (JJC- Qf LLaj A 

1 ll'jka 


(_jc- (_paki]! L- 

4jLa 

(iLa^ia-a 4jtiLa l-g-kjJp-S (jl 

Ig .aj 


(^J£ cp-N j ojjps plj (JpkSl! A*J Uai 

aJajfl Lal^jk (JpkLlI (jlS ^)4-a]! 
Ig ji 1^-aljpsJ (jLk AlikjJ) ^ JJ>1! 


Aki ui LaS ^>4^1 

AjAkJI £gk Igj ^ jj>ll kjikj y (jjkjJ)]l 


V JjkAll Qj 3 Igjoiaj ojj>kJI i."I a]j 

" > j, ' 

Ia 


1 1 fh jS lg laaj <LaVl CJjS jl La i—aiLkj 


244 



budak wanita yang melakukan bunuh diri atau dibunuh 
oleh majikannya sendiri sebelum sang suami melakukan 
jima' dengannya, maka sesungguhnya mas kawinnya 
menjadi gugur. 


1«j 4jll Uixui 


BAB WALIMAH / RESEPSI 

(Fasal) melakukan resepsi pernikahan hukumnya 
disunnahkan. 

Yang dikehendaki dengan walimah adalah jamuan 
untuk pernikahan. 

Imam asy Syafi'i berkata, "walimah mencakup segala 
bentuk undangan karena baru saja mengalami 
kebahagian." 

Minimal walimah yang diadakan oleh orang kaya 
adalah menyembelih satu ekor kambing. Dan bagi orang 
miskin adalah jamuan yang mampu ia sajikan. 

Macam-macam walimah banyak dan disebutkan di 
dalam kitab-kitab yang panjang keterangannya. 

Memenuhi Undangan Walimah 

Memenuhi undangan resepsi pernikahan hukumnya 
adalah wajib, maksudnya fardlu 'ain menurut pendapat 
al ashah. Dan tidak wajib memakan hidangannya 
menurut pendapat al ashah. 

Adapun memenuhi undangan walimah-walimah selain 
resepsi pernikahan, maka hukumnya tidak fardlu 'ain 
akan tetapi hukumnya adalah sunnah. 

Memenuhi undangan walimatul 'urs itu hanya wajib 
atau walimah yang lain hukumnya sunnah dengan 
syarat orang yang mengundang tidak hanya 
mengundang orang-orang kaya saja, akan tetapi 
mengundang orang-orang kaya sekaligus orang-orang 
fakir. 

Dan dengan syarat mereka diundang pada hari pertama. 
Sehingga, jika seseorang mengadakan resepsi selama 


(jjjjiil .A'i) j 

3 ^ (j-CLaJ £jllj 

CllCbkJ ojb -3 

£)lujj La Jiudl j obui jjSLaI] j 




Vj ils' 

AjAj 4Culj jlxl Us I 

4_Lus (Jj (jJC- Clibnls 

ji <— LCj! j 

jc-Cj (jjj sjc-cllj s.Ui£.YI 

JjY' jC-Cj jlj 

glyi ‘dDd 


245 



tiga hari, maka hukumnya tidak wajib datang di hari 
yang kedua bahkan hukumnya hanya sunnah, dan 
makruh datang di hari yang ketiga. 


o jfilij *1 ikliliu ^gjliill ^j^ll 

cJlill 


Untuk syarat-syarat yang lain dijelaskan di dalam kitab- CiY jl=dJ! Jgi ojj£ju _L jjcdl 4jiuj 

kitab yang lebih luas keterangannya. 


Ungkapan mushannif, "kecuali ada udzur", maksudnya 
ada sesuatu yang menghalangi untuk menghadiri 
resepsi. 


4)lkYI is^ Cy? VI) 4lj£ij 


Seperti di tempat acara ada orang yang bisa menyakiti 
orang yang diundang, atau tidak layak baginya untuk 
bergabung dengannya. 


4j (_£iljj ojC-Cll £jCajii (jjfLl (jlfl 

A null kxi 4i V jl j^l 


BAB MENGGILIRISTRI DAN NUSUZ 


(Fasal) menjelaskan hukum-hukum qasrn (menggilir) dan 
nusuz (purik: jawa). 

Yang pertama adalah dari suami dan yang kedua dari 
istri. 


( j y ill J ^jui&ll ^g 3 j j ..-n a j 

44?- ^ 44?* t>? 3 jV'j 

4k. JJ^I 


Makna nusuznya seorang istri adalah ia tidak mau 
melaksanakan hak yang wajib ia penuhi. 

Ketika seorang laki-laki memiliki dua istri atau lebih, 
maka bagi dia tidak wajib menggilir diantara kedua atau 
beberapa istrinya. 

Sehingga, seandainya dia berpaling dari istri-istrinya 
atau istri satu-satunya, dengan tidak berada di sisi 
mereka atau di sisi satu istrinya tersebut, maka dia tidak 
berdosa. 


<dci qc- l^&liujl lAj jell a j 


1 * J lf~- L—l^l^ll 

(jllikjj A aIsic. Jg3 (jlS lj]j 

(jg-Lu jl l*g\u 4lic. 4 '>.i V jl&ll 

ala oAskl^ll (jc- jl (jiaj&i jl 

aJU aJ lAAic. jl jjAAic- Cluj 


Akan tetapi disunnahkan baginya untuk tidak 
mengosongkan jadwal menginap di sisi mereka, begitu 
juga di sisi istri satu-satunya. Dengan artian ia berada di 
sisi mereka atau di sisi istrinya tersebut. 


Clinkll i V (j^ hiklmj (j^j 

jl (JACjc. i'ijij (jij 1 1 >»jS aC^ljll Vj 

IaCjc. 


Minimal empat hari sekali berada bersama dengan satu IgjjVi V <j' ?4^ljll Clitk jc ^g-icij 
orang istri. 4hl Jc. JU1 jl 


246 



247 



Hukum Adil di Dalam Menggilir Istri 

menyetarakan giliran di antara istri-istri hukumnya 
wajib bagi sang suami. 

Sama rata adakalanya dipandang dari tempat dan 
adakalanya dipandang dari waktunya. 

Adapun ditinjau dari sisi tempat, maka hukumnya 
haram mengumpulkan dua orang istri atau lebih 
didalam satu rumah kecuali mereka rela. 

Adapun dari sisi waktu, maka bagi suami yang tidak 
menjadi seorang penjaga (bekerja) di malam hari, maka 
inti giliran yang harus dia lakukan adalah di waktu 
malam, sedangkan untuk siangnya mengikut pada 
waktu malam. 

Dan bagi suami yang menjadi penjaga di malam hari, 
maka inti giliran yang harus ia lakukan adalah waktu 
siang, sedangkan untuk waktu malamnya hanya 
mengikut pada waktu siang tersebut. 

Tidak Boleh Melanggar Giliran 

Bagi seorang suami tidak diperkenankan berkunjung di 
malam hari pada istri yang tidak mendapat giliran tanpa 
ada hajat. 

Jika berkunjungnya karena ada hajat seperti menjenguk 
istrinya yang sakit dan sesamanya, maka ia tidak 
dilarang rmtuk masuk pada istri tersebut. 

Dan ketika masuknya karena ada hajat, jika ia berada di 
Sana dalam waktu yang cukup lama, maka wajib 
mengqadla' seukuran waktu berdiamnya dari giliran 
istri yang telah ia kunjungi. 

Sehingga, jika ia sempat melakukan jima' dengan istri 
yang ia kunjungi -yang bukan gilirannya-, maka wajib 
mengqadla' masa jima'nya, bukan melakukan jima'nya, 
kecuali jika waktunya sangat pendek, maka tidak wajib 
untuk diqadla'i. 

Ketika Hendak Bepergian 


ojlj (jliLalLi 4 j_jLu3! 

(j^j^ll (jliLall Ual 

iLiajjjllj V] j (jSlius (jxi jiiSli 


IJaijLk. a] 


4ik aLwtS Djjjlk. Cy*j 

(Jjlll j jlglll 


JJC- Vj) 

(4 kl ~s jlil 1^1 


U j oaLutfi 4 kl k\ (jlS (jli 
Jj 2 ^l (>? 


4j_^j (_j>5 a3 4 rs.a (JOa j_jj Jliiisk j 
4'ik.a <_jLa 1 g Ac- (Jj'v'ull 


yjii V 1^, Galk (jll 


4 Vli 4_Laj jl-Ah (ji VI £U*J1 


248 



Ketika seorang laki-laki yang memiliki beberapa istri 
ingin bepergian, maka ia hams mengundi di antara istri- 
istrinya. Dan ia melakukan perjalanan bersama istri yang 
mendapatkan undian. 

Dan bagi suami yang melakukan perjalanan tidak wajib 
menqadla' lamanya masa perjalanan pada para istrinya 
yang tidak diajak bepergian / yang ditinggal di rumah. 

Jika ia sampai di tempat tujuan dan muqim di Sana, 
dengan artian ia niat muqim yang bisa merubah status 
musafirnya di awal pemberangkatan, ketika sampai di 
tempat tujuan atau sebelum sampai, maka ia wajib 
mengqadla'i waktu muqimnya, jika istri yang 
menyertainya dalam perjalanan juga muqim bersamanya 
sebagai mana keterangan yang disampaikan oleh imam 
al Mawardi. Jika tidak demikian, maka tidak wajib 
mengqadla'i. 

Adapun waktu perjalanan pulang setelah muqimnya 
tersebut, maka bagi suami tidak wajib untuk 
mengqadla'inya. 

Pengantin Baru 

Ketika seorang suami menikahi wanita yang baru, maka 
ia wajib mengistimewakannya, walaupun istrinya 
adalah budak wanita, dan ia memiliki istri lama. 

Suami harus menginap di sisi istri barunya tersebut 
selama tujuh malam berturut-turut, jika istri barunya 
tersebut masih perawan, dan tidak wajib mengqadla' 
untuk istri-istri yang lain. 

Dan mengkhususkan pada istri barunya tersebut dengan 
tiga malam berturut-turut, jika istri barunya tersebut 
sudah janda. 

Sehingga, seandainya sang suami memisah malam- 
malam tersebut dengan tidur semalam di sisi sang istri 
baru, dan semalam tidur di masjid semisal, maka semua 
itu tidak dianggap. 


AaaIaiC. qa lljjJ 

jStlu J^') 

(4i. jail ^ jkj £gjL) 


ii.ll dtU Willi ^sLuiUI ^ jj>ll Vj 

llU 1 


(1 /ip-a jldaj o-dALa (_)daj (jlfl 
(JjjLaj -lie. j\ (_]jl ojjJjl Adlll 

eda (_Jj 3 jl oda^aLa 

Lafi jllall ^2 Ajua 4jJ) j vl.^»;all (jjflllu (jj 




ill 'ida Uai 

<xallj Ujl 


LaW (Ig. daA oildk.) A jjp 'A'J) 

jlc. -jjll die. (jldj d±il£ jlj 


dllllljll (Jill WmjJ l&dic. dijn 3*j 

^-dasi Vj (IjfLl) odidaJI dill (jdlilil (jJj 

CiUaUl] 


(djlilil (jj) <llljjl (dlilL) Ig Wk (jj 
(lllj) odidkll dlli 

odjdkll die. kill da^ij ^lilll JjjS jll 

dill qlink 1 al IxLa .wkd ^2 <111 j 


249 



Bahkan sang suami harus memenuhi hak istri barunya 
secara berturut-turut, dan mengqadla'i malam-malam 
yang telah ia pisah-pisah untuk istri-istri yang lain. 

Nusuz / Purik 

Ketika sang suami khawatir istrinya nusuz, dalam 
sebagian redaksi dengan ungkapan, "ketika nampak 
bahwa sang istri nusuz", maka suami berhak memberi 
nasihat dengan tanpa memukul dan tanpa diam tidak 
menyapanya. 

Seperti ucapannya pada sang istri, " takutlah engkau pada 
Allah di dalam hak yang ivajib bagimu untukku. Dan 
ketahuilah sesunggnhnya nusuz bisa menggugurkan 
keivajiban nafkah dan menggilir." 

Mencela suami bukanlah termasuk nusuz, namun 
dengan hal itu sang istri berhak diberi pengajaran sopan 
santun oleh suami menurut pendapat al ashah, dan ia 
tidak perlu melaporkannya pada seorang qadli. 

Jika setelah dinasihati ia tetap nusuz, maka sang suami 
mendiamkannya di tempat tidurnya, sehingga ia tidak 
menemaninya di tempat tidur. 

Mendiamkan tidak menyapanya dengan ucapan 
hukumnya haram dalam waktu lebih dari tiga hari. 

Imam an Nawawi berkata di dalam kitab ar Raudlah, 
"sesunggnhnya hukum haram tersebut adalah di dalam 
permasalan tidak menyapa tanpa ada udzur syar'i. Jika tidak 
demikian, maka hukumnya tidak haram lebih dari tiga hari." 

Jika sang istri tetap saja nusuz dengan berulang kali 
melakukannya, maka sang suami berhak tidak menyapa 
dan memukulnya dengan model pukulan mendidik 
pada sang istri. 

Dan jika pukulan tersebut menyebabkan kerusakan / 
luka / kematian, maka wajib bagi suami untuk 
mengganti rugi. 

Sebab nusuz, giliran dan nafkah bagi sang istri menjadi 
gugur. 


U • .Ak ij UlljSi occdl Jjijj (_Jj 

l ' i j'qI jjj .^33 


\ lijjj 

Vj 3L l^-jj (4-koj) 


djiU 3 ? ail IgJ 
Aialll WsIha jjAill (j tlhlc- 


3~3ki.ii 3^ 33 LA ^ 3^3 

Cuatlll 

3j di'lll V)) JaC-3^^ ^Ciji <jll) 
3 U I33I3I 3*3 3? ( 1 * 3 ?-* 

43a \ g» 3 1 

313 Dua ^133 13^3?^ 3 

glji 4 j 3 j 

3^*4 3=4^' (Is* ^3 33aJ3' 3 a Jllj 
VI 3 3 C .33 

alji 4 j 3 ij 


1 * 1 * ojjSuj 3331 II 3 ! (klic. CullS 3 !^) 
IgJ LJjalj 1 — 13 ^ (4l3da3 1*3?^*) 


3 33 1 _J) 3)3 


lg 33 CilL laCjj jJ 


250 



BAB KHULU’ 


(Fasal) menjelaskan beberapa hukum khulu'. 

Lafadz "al khul’u'" dengan terbaca dlammah huruf 
kha'nya yang diberi titik satu di atas, adalah lafadz yang 
tercetak dari lafadz "al khal'u" dengan terbaca fathah 
huruf kha'nya. Dan lafadz "al khal'u” bermakna 
mencopot. 

Secara syara', khul'u adalah perceraian dengan 
menggunakan ‘iivadl (imbalan) yang rnaqsud (layak 
untuk diinginkan). 

Maka mengecualikan khulu' dengan 'iivadl berupa darah 
dan sesamanya. 

Syarat Khulu' 

Khulu' hukumnya sah dengan menggunakan 'iwadl yang 
ma'lum dan mampu diserahkan. 

Sehingga, jika khulu’ menggunakan 'iwadl yang tidak 
ma'lum seperti seorang suami melakukan khulu' pada 
istrinya dengan 'iivadl berupa pakaian yang tidak 
ditentukan, maka sang istri tertalak ha'in dengan 
memberikan ganti mahar mitsil. 

Konsekwensi Khulu' 

Dengan khulu' yang sah, maka seorang wanita berhak 
atas dirinya sendiri. Dan sang suami tidak bisa ruju' 
pada wanita tersebut, baik 'iivadl yang digunakan sah 
ataupun tidak. 

Dan ungkapan mushannif, "kecuali dengan akad nikah 
yang baru" tidak tercantum di kebanyakan redaksi. 

Khulu' boleh dilakukan saat sang istri dalam keadaan 
suci dan dalam keadaan haidl, dan khulu' yang 
dilakukan ini tidaklah haram. 

Wanita yang telah dikhulu' tidak bisa ditalak. Berbeda 
dengan istri yang tertalak raj'i, maka bisa untuk ditalak. 


A .all plsdl 

p jill jA J Vh; 


^3t_i Ic. jslL j 


^dc. 


jj-iiLa Jylk. 

4-aliluJ 

Igidll (jlS U“ 

(JlLall ^)^-aJ ClliU jjc- C_1 jJ CS^" 


oij-all 4j tillaj) ^yl^JLall ^ikll ^ 
l\jdji (Igjic.) g-jjll c/' Vj 

jpfai (juAk. ^ISLij Vj) ■‘Ujijj 

jl Jl 

Uiljk. QjfLi Vj 

cJlilkj A »1'A.all ^Jjkh ^ j) 

hoxh 4 -v Jjll 


251 



BAB TALAK 


(Fasal) menjelaskan hukum-hukum talak. 


((jpUall 


Talak secara bahasa adalah melepas ikatan. Dan secara 
syara' adalah nama perbuatan untuk melepas ikatan 
pernikahan. 





Untuk terlaksananya talak, maka disyaratkan hams 
dilakukan oleh suami yang mukallaf dan atas kemauan 
sendiri. 

Sedangkan orang yang sedang mabuk, maka talak yang 
dilakukannya tetap sah karena sebagai hukuman 
baginya. 


jljlkvij d Vi "foil 0 jjiil j 


4 J .Aajj3 (jl^Sldl lii j 


Macam-Macam Talak 

Talak ada dua macam, talak sharih dan kinayah. (<jU£ j ^jjLa gUjlia JpUallj) 

Talak sharih adalah talak menggunakan bahasa yang JpUall jjc- J ViVi Y U 

tidak mungkin diarahkan pada selain talak. 

Sedangkan talak kinayah adalah talak menggunakan sjjc. J ViUi li kjliSJl j 

bahasa yang memungkinkan diarahkan pada selain 

talak. 


Seandainya sang suami mengucapkan bahasa talak yang 
sharih dan dia berkata, ", aku tidak menghendaki bahasa 
tersebat untuk mentalak", maka kata-katanya ini tidak bisa 
diterima. 


4j qjl ->1 tjllj jj)3l ""j jij 

<3 jS (JjSj ^3 (jiOall 


Talak Sharih 


Talak sharih ada tiga lafadz. 

Yaitu lafadz "talak" dan lafadz-lafadz yang dicetak dari 
lafadz tersebut, seperti "saya mentalakmu", "kamu 
orang yang tertalak", dan "kamu orang yang ditalak." 


j t/l'i'VkiS 4 _La (jgiuol Laj 

4al3axsJ (jj3l3a 


Lafadz "al firaq" dan lafadz "as sarah", seperti 
"faraqtuki", "urn anti mufaraqatun", "sarahtuki", dan "anti 
musarrahatun." 



dljSjllfi (jljallj) 

lLu! j 4ijbLa 


Di antara bentuk kalimat talak yang sharih adalah khulu' 
yang disertai dengan penyebutan harta yang dijadikan 


JU 3 I <j) £iii! 


Ifttiill q 


252 



sebagai iivadl. Begitu juga lafadz "al mufadah (tebusan)." 

Bentuk talak yang sharih tidak butuh pada niat. 
Dikecualikan orang yang dipaksa melakukan talak, 
maka bentuk kalimat talak sharih yang ia lakukan 
menjadi bentuk talak kinayah. Jika ia niat menjatuhkan 
talak, maka jatuh talak. Dan jika tidak niat mentalak, 
maka tidak jatuh talak. 

Talak Kinayah 

Kinayah adalah bentuk lafadz yang memungkinkan 
diarahkan pada talak dan juga pada selain talak, dan 
butuh pada niat. 

Sehingga, jika lafadz kinayah tersebut diniati untuk 
menjatuhkan talak, maka jatuh talak. Dan jika tidak niat 
menjatuhkan talak, maka tidak jatuh talak. 

Bentuk talak kinayah adalah seperti, "anti bariyah khaliyah 
(engkau adalah wanita yang betas dan sepi )", "susullah 
keluargamu", dan bentuk-bentuk lain yang ada di dalam 
kitab-kitab yang lebih luas penjelasannya. 

Macam-Macam Wanita Dalam Talak 

Wanita di dalam permasalahan talak ada dua macam : 

Satu macam adalah wanita yang bila ditalak, maka 
talaknya bisa berstatus sunnah dan bisa berstatus bid'ah. 
Mereka adalah wanita-wanita yang memiliki (berusia) 
haidl. 

Yang dikehendaki mushannif dengan talak sunnah 
adalah talak yang diperbolehkan, sedangkan talak bid'ah 
adalah talak yang haram. 

Talak sunnah adalah talak yang dijatuhkan oleh sang 
suami pada istri saat masa suci yang belum dijima' pada 
masa suci tersebut. 

Dan talak bid'ah adalah talak yang dijatuhkan oleh sang 
suami pada istri saat masa haidl atau masa suci namun 
sudah melakukan jima' pada masa suci tersebut. 


Y j) 

JjbQall ^ miuj j 

" ^ £ - 0 * is 

uii Yj j £§j iSy* (j) ^ 


JjbQal! Jail (_]£ 

bil Y)j (jbOall (jll 

< 113 * S- 1 ^ (jbOall 4 jU£ j 

jks/sll Dus Dili jjc- j dli&ij 


C_)A J <C.Ajj 4 Jujj tLD)jJa 

islja 


JylkJI JjbUal! AjUD d IH^sxsll 

(jbOall kc-DlDj 


is* (jpGaJi) ^jjii u' 

<j3 ^A kxs jjc. 


(jbOall) £jjll <ji 4 £.±A\j 

<j 3 1 g » xsl k j! (jJbDsJ! 


253 



Dan satu macam lagi adalah wanita yang bila ditalak, V j 

maka talaknya tidak berstatus sunnah juga tidak 
berstatus bid’ah. 


Mereka adalah empat wanita, yaitu wanita yang masih 
kecil, wanita ayisah yaitu wanita yang sudah tidak 
mengeluarkan darah haidl lagi, wanita hamil, wanita 
yang menerima khulu', dan wanita yang belum dijima' 
oleh suaminya. 


ejji-Lall £Jj! (jAj 
A at j 1 g 

£ jjM (4j 0^ ^ 


Hukum-Hukum Talak 


Dengan pertimbangan yang lain, talak terbagi menjadi 
talak wajib seperti talak yang dilakukan oleh suami yang 
sumpah ila'. 


Ij JpJ jliitlj (jiUall L iiiQ i \ j 


Talak sunnah seperti mentalak istri yang tidak beres 
kelakukannya seperti berbudi jelek. 


•J - 0.<.0 ^ 




jiiJi 


Talak makruh seperti mentalak istri yang baik JlaJl AJajajLii gjlilLS eJjfLaJ 

keadaannya. 


Talak haram seperti talak bid'ah dan sudah dijelaskan di (jjxui 43 J 

depan. 


Imam al Haramain memberi isyarah pada bentuk talak 
mubah dengan contoh mentalak istri yang tidak dicintai 
oleh suaminya dan hati sang suami tidak rela memberi 
nafkah tanpa ada unsur bersenang-senang dengan istri 
tersebut. 


V S&v c Uii! (jlkll I jUiij 

> 3 Ci A jjjll 

Igj ^ liquid 


BAB HAK TALAK 


(Fasal) menjelaskan hak talak suami yang merdeka, dlli jjc- J jkll JjilL (ijLaa) 

suami yang berupa budak dan permasalahan- 
permasalahan yang lain. 


Suami yang merdeka memiliki hak talak tiga kali atas 
istrinya walaupun istrinya berstatus budak. 


j3j (j^ 1 ) 

ClDij) 4jai dulS 


Dan suami yang berstatus budak hanya memiliki hak 
talak dua kali atas istrinya, baik istrinya berstatus 
merdeka ataupun budak. 


254 



Budak muba'adl, mukatab, dan budak mudabbar itu 
sama dengan budak yang murni. 

Istisna' (Mengecualikan) Dalam Talak 

Istisna' dalam talak hukumnya sah ketika istisna' 
bersambung dengan talak yang diucapkan. 

Maksudnya sang suami menyambung lafadz "mustasna 
(yang dikecualikan)" dengan lafadz " mustasna minhu 
(yang diambil pengecualiannya)" dengan bentuk 
penyambungan secara 'urf, dengan arti kedua lafadz 
tersebut dianggap satu perkataan secara 'urf. 

Juga disyaratkan suami harus niat mengecualikan 
sebelum selesai mengucapkan kalimat talak. 

Dan tidak cukup mengucapkan pengecualian tanpa 
disertai niat untuk mengecualikan. 

Dan juga disyaratkan yang dikecualikan (mustasna) 
tidak menghabiskan jumlah yang diambil 
pengecualiannya (mustasna minhu). 

Sehingga, jika menghabiskan seperti ucapan "engkau 
tertalak tiga kecuali tiga", maka pengecualian tersebut 
batal. 

Ta'liq (Penggantungan) Talak 

Sah menta'liq talak dengan sifat dan syarat. Seperti kata- 
kata "jika engkau masuk rumah, maka engkau tertalak", 
maka sang istri menjadi tertalak ketika masuk rumah. 

Talak tidak bisa jatuh kecuali terhadap istri. 

Kalau demikian, maka talak tidak bisa jatuh -terhadap 
seorang wanita- sebelum menikah. 

Sehingga tidak sah mentalak wanita lain -bukan istri- 
dengan bentuk talak secara langsug seperti ucapan 
seorang laki-laki pada wanita tersebut, "aku 
mentalakmu." 

Dan juga tidak dengan bentuk talak yang digantungkan 
seperti ucapan seorang laki-laki pada wanita yang bukan 


(jill Ajkllii _j)jAA]l j l_ ill‘(.all j fys^uX\j 


4 j Ia] JjiGall f I n’i l .iV 1 

IjaVifi i—Akj (jlj Vi i-^bl 'dxs 

I.A^d j 


j\ V'n>i.iV' CSjfi (j lllaji -Ldfidjj 
s-l jinluVI 4qj jjc. (jxi 4j Jaltill JgiSj V j 


^Ac- llCaji JadfiCLij 
4x0 ^ Tula .ail 


&& VI 1^ 11 cM (jjiiLl gla 

jjJjqlVI 


4kLsdlj) (JjVGail (_^l (4 q°ilaM >.s-\ t j) 

(jjllJa dull JjIaII Clilk.A (-Ia^)jAJlj 

C-iLLa I A) (jjHajS 

VlgjV^lLlI (j) 

(Jla ^VUall ££ V) Alula, j 

IgJ 4jjjafi I jladj 4 jnkVI (jiUa (jr Vil 

idTalk. 


dull dlskjJjj (jj IgJ 4jjlfi (aulku Vj 
(JjlUa ^^3 4 jVU dlk jjp j_jj jl (jjllla 


255 



istrinya, "jika aku menikah denganmu, maka engkau 
tertalak", atau "jika aku menikah dengan fulanah, maka ia 
tertalak." 

Orang-Orang Yang Tidak Sah Menjatuhkan Talak 

Ada empat orang yang tidak bisa menjatuhkan talak, (u JofAl Ij V £-Jjtj) 

yaitu anak kecil, orang gila, yang semakna dengan orang j 

gila adalah orang epilepsi. 

Orang yang tidur dan orang yang dipaksa menjatuhkan (jjk (ojk^'j fj'A'j) 

talak, maksudnya dengan tanpa alasan yang benar. 

Sehingga, jika pemaksaan tersebut di dasari dengan (jkj jlS jli 

alasan yang benar, maka jatuh talak. 

Bentuk pemaksaan dengan alasan yang benar seperti eljfi) ^Ak A£ AijjAaj 

penjelasan sekelompok ulama', adalah pemaksaan talak (jpUall L5 ic. SiA Au ^ jkii 

yang dilakukan oleh seorang qadli terhadap suami yang 
melakukan sumpah ila' setelah melewati masa ila’. 


256 



Syarat-Syarat Pemaksaan 


Syarat ikrah / paksaan adalah kemampuan al mukrih 
(orang yang memaksa), dengan terbaca kasrah huruf 
ra'nya, untuk membuktikan ancamannya terhadap al 
mukrah (orang yang dipaksa), dengan terbaca fathah 
huruf ra'nya, baik dengan mengandalkan kekuasaan 
atau kekuatan. 


$.lj)ll 'JjoiSj ojfLall ojLS oljf^l Jajjuij 
Vm o jfLall aj Lai La jjVsVi ^gic- 
L- )\»'i jl 


Lemahnya al mukrah (orang yang dipaksa), dengan ojfLall ^aa (jc- jll ojfLall jKLj 
terbaca fathah huruf ra'nya, untuk melawan / (jiy Aj UlHu I jl aLs li \LSL 

menghentikan al mukrih (orang yang memaksa), dengan dlki jl kLcALj 

terbaca kasrah huruf ra'nya, baik dengan lari darinya, 
meminta tolong pada orang yang bisa 

menyelamatkannya, atau cara-cara sesamanya. 

Dan al mukrah (orang yang dipaksa) mempunyai dugaan La Jka Allc. o jki LL« ^-liil (jl AjI Aliaj 
bahwa sesungguhnya jika ia tidak mau melakukan apa Aj a! jL 

yang dipaksakan padanya, maka al mukrih (orang yang 
memaksa) akan membuktikan ancamannya. 

Pemaksaan bisa hasil dengan ancaman pukulan keras, -Lai i—sjjlilli aljSVI J ^Vi j 

penjara, merusakkan harta atau sesamanya. Lilia jkL jl JL* jl (jjuk. jl 

Ketika dari al mukrah (orang yang dipaksa) nampak ada AjjjS 0 jll ejfLall qa j^Ja la) j 
qarinah (petunjuk) bahwa ia melakukan dengan LaLlii jLLL Sjfii jL jUiL) 

keinginan sendiri, dengan contoh semisal seseorang jNLIl |^lj ( jlLfl 

dipaksa menjatuhkan talak tiga namun kemudian dia 
menjatuhkan talak satu, maka talak yang ia lakukan sah 
/ jatuh. 

Ketika ada orang mukallaf menggantungkan talak sJiifLa qa aL^oj (JpUaJI (jliu jaLa I a) j 

S" o ^ o 0 

dengan sifat dan sifat tersebut baru wujud ketika orang jli i illSj jlc. j_i aIl»1I L11j dilia.jj 
tersebut tidak dalam keadaan mukallaf, maka & ^jLLkll 

sesungguhnya talak yang dita'liq dengan sifat tersebut 
menjadi jatuh. 

Orang yang sedang mabuk ketika menjatuhkan talak, jjfL LaS AaLlia aiL jjl jfiluJI j 

maka talaknya sah seperti penjelasan di depan. 


BAB TALAK RAJ’I 

(Fasal) menjelaskan hukum-hukum talak raj'i. AiAjll ^ILLkl (<jLaa) 


257 



Lafadz "ar raj'ah" dengan terbaca fathah huruf ra'nya. 
Ada keterangan bahwa ra'nya terbaca kasrah. Raj'ah 
secara bahasa adalah kembali satu kali. 

Dan secara syara' adalah mengembalikan istri pada 
ikatan pernikahan saat masih menjalankan 'iddah talak 
selain talak ba'in dengan cara tertentu. 

Dengan bahasa "talak" mengecualikan ivathi syubhat dan 
dhihar. Karena sesungguhnya halalnya melakukan wathi 
dalam kedua permasalahan tersebut setelah hilangnya 
sesuatu yang mencegah kehalalannya tidak bisa disebut 
ruju'. 

Ketika seseorang mentalak istrinya satu atau dua kali, 
maka bagi dia diperkenankan ruju' tanpa seizin sang 
istri selama masa 'iddahnya belum habis. 

Cara Ruju' 

Ruju' yang dilakukan oleh orang yang bisa bicara sudah 
bisa hasil dengan menggunakan kata-kata, di antaranya 
adalah "raja'tuki (aku meruju'mu)" dan lafadz lafadz 
yang ditasrif dari lafadz "raj'ah." 

Menurut pendapat al ashah sesungguhnya ucapan al 
murtaji' (suami yang ruju'f, "aku mengembalikanmu pada 
nikahku" dan, “aku menahanmu pada nikahku " adalah dua 
bentuk kalimat ruju' yang sharih. 

-menurut al ashah- Sesungguhnya ucapan al murtaji', 
“aku menikahimu", atau, “aku menikahimu" adalah dua 
bentuk kalimat ruju' yang kinayah. 

Syarat Orang Yang Ruju' 

Syarat al murtaji', jika ia tidak dalam keadaan ihram, 
adalah orang yang sah melakukan akad nikah sendiri. 

Kalau demikian maka ruju'nya orang yang mabuk 
hukumnya sah. 

Tidak sah ruju'nya orang murtad, anak kecil dan orang 


oj-al! Ajd j lA_j>lu£ j 

t lA 

Sac. aj Ic-jjoij 

A_kj ^gic. jpU jlc- 


(jll jig All j Ag null $jaj 

Y ^iLall (Jl j j a*j i^ a-Sajll A kl yili.il 

" ^ o si ^ * 

Ajt_i. j 


ji Sa^.lj Aji^aljj ^(Jjlla 

La Ig la-Q^aj Igial (Ais jjjlilil 

^5 "V 0 " 

^ a 


l^Xa Jalallj (jAl ill (j/s Ajtk/)]l (JjLaajj 
l^La CjjjjLsaj La j dl'i°»->l j 


dLaaj" ^^j^all djjs jjl ^kAYIj 
<ls 4 "Aalc. dliSliusi" j ”^-s\*\il 

Aii_k/)ll 

j] AJjI <jl j 


ALIaS La^sJi (j£j -S (jj £^j_^all Jajjuij 

A >«sn ^liilll 

jjl jSiall Aitk. j ^ >AiA aiVi-^j 


u^-ill Aitk.j Yj ajjJall Aitkj Y 


258 



gila. Karena sesungguhnya masing-masing dari mereka 
bukan orang yang sah melakukan akad nikah sendiri. 
Berbeda dengan orang yang safih dan budak. Maka ruju' 
yang dilakukan keduanya sah tanpa ada izin dari wali 
dan majikan. 

Walaupun awal pernikahan keduanya membutuhkan / 
tergantung pada izin wali dan majikannya. 

Jika 'iddah wanita yang tertalak raj'i telah selesai, maka 
bagi sang suami halal menikahinya dengan akad nikah 
yang baru. 

Dan setelah akad nikah yang baru tersebut, maka sang 
istri hidup bersama suaminya dengan memiliki hak 
talak yang masih tersisa. Baik wanita tersebut sempat 
menikah dengan laki-laki lain ataupun tidak. 

Talak Ba'in Kubra 

Jika suami mentalak sang istri dengan talak tiga, jika 
memang sang suami berstatus merdeka, atau talak dua 
jika sang suami berstatus budak, baik menjatuhkan 
sebelum melakukan jima' atau setelahnya, maka wanita 
tersebut tidak halal bagi sang suami kecuali setelah 
wujudnya lima syarat. 

Yang pertama, 'iddah wanita tersebut dari suami yang 
telah mentalak itu telah habis. 

Yang kedua, wanita tersebut telah dinikahkan dengan 
laki-laki lain, dengan akad nikah yang sah. 

Yang ketiga, suami yang lain tersebut telah men -dukhul 
dan menjima'nya. 

Yaitu suami yang lain tersebut memasukkan hasyafah 
atau seukuran hasyafah orang yang hasyafah -nya 
terpotong pada bagian vagina sang wanita, tidak pada 
duburnya. 

Dengan syarat penisnya harus intisyar (berdiri), dan 
orang yang memasukkan alat vitalnya termasuk orang 
yang memungkinkan melakukan jima', bukan anak 


^ifuU 3UI (jV j 

A nlOU 

4 i.o 1 y kkllj 4 r_aYlkj 
•AlUl j Lp] O' 4 

(jjj l,ag sl^si (jjj 



4-1* >3^' LS' *•" kill'll 0 . 1) 

Ssix} Ig l ^_^33 ( 4 j 


La jSk \l .A*J ( 4 jtJs 

Y OJJC- ^ jJW kllkaj! JIjLj 


'3p> u \ u^) 

ji (_Jj 3 (jliii u] j. ^ 

(jjikk Y) 4j ^ o-ikj 


(4_La 1 g'Oc. ilkaailj) U 




(?J^Y yr^' (i) 


l^j) jlkl! tjf (4J3k^) Ll \\V\W 

(l^jjLkal j 

l^c-jJaLa (jA 3 4Is>M's ^3^ (j . 


2^3^^ u3^3 jUiiuYt Vpsj 

3laia Y 4£.La2». (j^k) (jka 


259 



kecil. 


Yang ke empat, wanita tersebut telah tertalak ba'in dari 
suami yang lain itu. 

Yang kelima, 'iddahnya dari suami yang lain tersebut 
telah selesai. 


jjill Igliijili) (j) 


_(4_L<s l^jac. $.Ldaaji) kii 


BAB ILA’ 

(Fasal) menjelaskan hukum-hukum ila'. 

Ila' secara bahasa adalah bentuk kalimat masdar dari fi'il 
"aala yuli ila'an" ketika seseorang bersumpah. 

Dan secara syara' adalah sumpah seorang suami yang 
sah menjatuhkan talak bahwa ia tidak akan mewathi 
istrinya pada bagian vaginanya dengan secara mutlak 
atau dalam masa lebih dari empat bulan. 

Makna ini diambil dari penjelasan mushannif -di bawah 
ini-, 

Praktek 'Ila' 

Ketika seorang suami bersumpah tidak akan mewathi 
istrinya secara mutlak atau dalam waktu tertentu, 
maksudnya tidak mewathi yang dibatasi dengan waktu 
lebih dari empat bulan, maka ia, maksudnya suami yang 
bersumpah tersebut adalah orang yang melakukan 
sumpah ila' pada istrinya. 

Baik ia bersumpah dengan nama Allah Ta'ala atau 
dengan salah satu sifat-sifatNya. 

Atau ia menggantungkan wathi terhadap istrinya 
dengan talak atau memerdekakan budak. Seperti ucapan 
sang suami, "jika aku mewathimu, maka engkau tertalak, 
atau "maka budakku merdeka ." 

Sehingga ketika ia betul-betul mewathi, maka istrinya 
tertalak dan budaknya merdeka. 


d lil p-iijj j-lLaus j& j 


^ ^jj ^ 11 ^ Ic-jduj 
j^js ji 4dkjj Cy* 


JliLcuill (J jii lly* ijkLa IdA j 


llaj ^Alikjj UaJ Y (ji *- lilj^ 

.Ijjj) oJuu !a 1 L<s llaj £ 5 ! ji laila-a^ 

C i\ \. ^W ij\ (j$i j\ 

<fkjj qa (Jj-a) 

4 qji ^Jlkj d ’< 1 A Jljjm 

4jliu«a 

jjjc- ji (jYllaJ 4dkjj £.Jaj jjlc- ji 

£^djJt3 ji (jllla dliill dliillaj j)] <IjlS 

a > 


.Yiatll (jlic-j d~ nU-1 £jdaj lilJ 


260 



Begitu pula seandainya sang suami berkata, "jika aku 
mewathimu, maka aku hams melakukan shalat, puasa, haji, 
atau memerdekakan budak karena Allah Swt." Maka 
sesungguhnya dia juga melakukan sumpah ila'. 

Konsekwensi Ila' 

Wajib memberi tenggang waktu terhadap lelaki yang 
melakukan sumpah ila' selama empat bulan, baik lelaki 
tersebut berstatus merdeka atau budak, di dalam 
permasalahan istri yang mampu untuk diwathi jika 
memang sang istri meminta hal itu. 

Permulaan waktu tersebut dalam permasalahan wanita 
yang masih berstatus istri adalah sejak terjadinya 
sumpah ila'. Dan di dalam permasalahan wanita yang 
tertalak raj'i adalah sejak terjadinya ruju'. 

Kemudian, setelah masa tenggang itu habis, maka sang 
suami yang melakukan sumpah ila' disuruh memilih di 
antara al fai'ah (kembali pada sang istri) dengan car a ia 
memasukkan hasyafahnya atau kira-kira ukuran 
hasyafah bagi suami yang terpotong hasyafahnya ke 
dalam vagina istrinya. 

Dan membayar kafarat yamin, jika sumpah akan 
meninggalkan wathi dengan nama Allah. 

Atau mentalak istri yang disumpah tidak akan diwathi. 

Kemudian, jika sang suami tidak mau melakukan fai'ah 
dan talak, maka hakim menjatuhkan satu talak raj'i atas 
nama sang suami. 

Sehingga, jika sang hakim menjatuhkan talak lebih dari 
satu, maka talak tersebut tidak jatuh. 

Jika sang suami hanya tidak mampu fai’ah, maka sang 
hakim memerintahkan dia agar menjatuhkan talak. 


j! ajil.La (j-ic- 41k dtlUaj (j! Jla j] lifij 

Ulj-a 4jll 3 2^“" -3^ 


ILiaji 


j_jj) 4_kJ3 IjUc. jl glii 

4iugi dlli 


4ii_kg]l 4-Ut >3^' 


J JJ k 1) oAaII c-lLaail (^) 
ji 2 ^ 3 ^ uW ( 4 jjs 3 I gjj) 


^Ic. LtoL <aL*. jjlii jjl gi-Ml (gp*Ml j) 

43 s J 4^ 

Igjlc. 1—aj\kx>\\ jij) 

(3^0al Ij ^jgll (jj®) 

>3 oA^lj Allla 4 jic. 

u4 

k\l a^ya\ -lajU <dual! g-« gll 

S >tiaL 



BAB DHIHAR 


(Fasal) di dalam menjelaskan hukum-hukum dhihar. 
Dhihar secara bahasa diambil dari kata "adh dhahru" 
(punggung). Dan secara syara' adalah perkataan suami 


j44^' <3£_=J gUj (lU-^) 

4 ijiiii Ic-gLuj g^ Kit gx 1 igkKs 4*3 j 


261 



yang menyerupakan istrinya yang tidak tertalak ba'in 
dengan wanita yang tidak halal dinikahi oleh sang 
suami tersebut. 

Praktek Dhihar 

Dhihar adalah ucapan seorang laki-laki pada istrinya, 
"engkau bagiku seperti punggung ibuku. 

Ungkapan dhihar tertentu pada kata "adh dhahru 
(punggung)" bukan perut semisal, karena sesungguhkan 
punggung adalah tempat menunggang dan istri adalah 
tunggangan sang suami. 

Konsekwensi Dhihar 

Ketika sang suami mengatakan hal itu pada istrinya, 
maksudnya kata "engkau bagiku seperti punggung ibuku", 
dan ia tidak melanjutkan langsung dengan talak, maka 
ia dianggap kembali pada sang istri. Dan kalau 
demikian, maka wajib membayar kafarat. 

Kafarat tersebut bertahap. Mushannif menyebutkan 
penjelasan tentang tahapan pelaksanaan kafarat tersebut 
di dalam perkataan beliau, 

Kafarat Dhihar 

Kafarat dhihar adalah memerdekakan budak mukmin 
yang beragama islam walaupun sebab islamnya salah 
satu dari kedua orang tuanya, yang selamat / bebas dari 
aib yang bisa mengganggu / membahayakan pekerjaan 
dengan gangguan yang begitu jelas. 

Kemudian, jika orang yang melakukan dhihar tidak 
menemukan budak yang telah disebutkan, dengan 
gambaran ia tidak mampu mendapatkan budak secara 
kasat mata atau secara tinjauan syara', maka wajib 
melaksanakan puasa dua bulan berturut-turut. 

Yang dibuat acuan menghitung dua bulan tersebut 
adalah hitungan tanggal, walaupun masing-masing 
kurang dari tiga puluh hari. 

Puasa dua bulan tersebut disertai dengan niat kafarat di 


(j£j gjU]! jjc. 4 ukjj ^jgll 


^ jj)ll j 


tglc. Cliii £51 (jdlli LgJ (Jll Kill) 

g a (IAjIc. jlka giuallj 4» 1 ^lj) 

(jojllkll) jjjla. (4iaglj) 4ukjJ) 


(jUj d 4-Jj£>xi j 


jlj 4./>\hi<a (4_Lajgs ojllSillg) 

c—lj)jar g^ 4 a 1 \ > a) Aki 


ajj^Akll 4 j 2£)1I (^AiJ ^1 gll) 

^Lix^aS) Ic-jku j! llua. 1 g ic. gkc- gl_j 
(gj*jUji gj 


£J£ j_yaSU jlj (JilgJlj giikjj 

IjajJ gc- 1 xag 1 .a 


(Jjill g>s ijjllkl! 44b \ a $ gj£jj 


262 



malam hari. 

Tidak disyaratkan niat tatabu' (berturut-turut) menurut 
pendapat al ashah. 

Kemudian, jika orang yang melakukan sumpah dhihar 
tidak mampu berpuasa dua bulan atau tidak mampu 
melaksanakannya secara terus menerus / berturut-turut, 
maka wajib memberi makan enam puluh orang miskin 
atau orang faqir. 


j’tdaVI 4_ij Ja jjluU V j 

^3" L "‘ 3 3^ 

(jjJLui \ at JUJ ^1 jl 

IjJSS jl (1 lj£I aa 


Setiap orang miskin atau faqir mendapatkan satu mud 
dari jenis biji-bijian yang dikeluarkan di dalam zakat 
fitri. 


(Jjila. (ja (3«) Jja3 ji (jjSLi* J*) 


Kalau demikian, maka jenis biji-bijian tersebut Jb c-Jtc. (ja j 

diambilkan dari makanan pokok negara orang yang j ^ 

membayar kafarat seperti gandum putih dan gandum 
merah, tidak berupa tepung dan sawiq (sagu). 


Ketika orang yang wajib membayar kafarat tidak 
mampu melaksanakan ketiga-tiganya, maka kewajiban 
kafarat masih menjadi tanggungannya. 

Sehingga, ketika setelah itu ia mampu melaksanakan 
salah satunya, maka wajib ia laksanakan. 

Seandainya ia hanya mampu melaksanakan sebagian 
dari salah satu kafarat seperti hanya mampu 
memberikan satu mud atau setengah mud saja, maka 
wajib ia keluarkan. 


dDloH JldakJI (jc. lilj 

dlli 3k j jSs I ill 


(jJakj ji ^Ikla AkS 1 g \ 3^3 3^3 

^ „ % 1 «“ « 


Bagi laki-laki yang melakukan dhihar maka tidak 
diperkenankan mewathi istrinya yang telah ia dhihar, 
hingga ia melaksanakan kafarat yang telah disebutkan. 


033-*-^kd 


BAB LI’AN & QADZAF (MENUDUH ZINA) 


(Fasal) menjelaskan hukum qadzaf dan li'an. 


j 1 _silil £^3 (JJLaiS) 


Secara bahasa, li'an adalah bentuk kalimat masdar yang 
diambil dari lafadz "al la'nu" yang berati jauh. 

Dan secara syara' adalah beberapa kalimat tertentu yang 


jikill \ 3*-^ k 3 kLa j-kLok 3^3 


Cl l\» 4S*ajlsT\A CSU& Ic- °>d 




263 



dijadikan sebagai hujjah bagi orang yang terpaksa 
menuduh zina terhadap orang yang telah menodahi 
kehormatannya dan mempertemukan cacat padanya. 

Ketika seorang laki-laki menuduh zina terhadap istrinya, 
maka wajib baginya untuk menerima had qadzaf, dan 
akan dijelaskan bahwa sesungguhnya had qadzaf adalah 
delapan kali cambukan. 

Kecuali lelaki yang menuduh zina tersebut mampu 
mendatangkan saksi atas perbuatan zina wanita yang ia 
tuduh. 

Atau lelaki tersebut melakukan sumpah li'an terhadap 
istrinya yang ia tuduh berzina. 

Dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa, "atau ia 
berkenan melakukan sumpah li'an dengan perintah 
seorang hakim atau orang yang hukumnya sama dengan 
hakim seperti muhakkam (orang yang diminta untuk 
menjadi juru hukum). 

Proses Li'an 

Kemudian lelaki tersebut berkata di hadapan hakim di 
masjid jami' di atas mimbar di hadapan sekelompok 
orang minimal empat orang, "aku bersaksi demi Allah 
bahwa sesungguhnya aku termasuk golongan yang jujur atas 
tuduhan zina yang telah aku tuduhkan terhadap istriku, 
fulanah yang sedang tidak berada di sini." 

Jika sang istri juga berada di tempat, maka lelaki itu 
memberi isyarah pada istrinya dengan ucapan, "istriku 
ini." 

Jika di sana terdapat anak yang ia putus dari nasabnya, 
maka iapun harus menyebutkan anak tersebut di dalam 
kalimat-kalimat sumpah li'an itu, maka ia berkata, 

"dan sesungguhnya anak ini hasil dari zina, bukan dari saya." 
Lelaki yang sumpah li'an tersebut harus mengucapkan 
kalimat-kalimat ini sebanyak empat kali. 

Dan pada tahapan kelima, setelah hakim atau 
muhakkam menasihatinya dengan memperingatkannya 
atas siksaan Allah di akhirat dan sesungguhnya siksa 
Allah di akhirat jauh lebih pedih daripada siksa di 


j qa r_aA3 jLLaiR 

4j JjUdl (jjkJ! 

UjlL i_aA3 I 

oAlk 4ji (r_aiil! Ak 4 °i4 

Ijjj (4jliil) diAllil (y.3j <j' V]) 

4ij,3<i\l AikjJ; ((jc-iU ji) 

jS ^Slkll _ja\a jS qcjuiill (jAakj 

^-Ak-allil 4 -akk qa 


£a\ kil Jgi ^Slkll Aic- 
A^-di J 4jtiji ^Jai (^Ul! i^ja 4i.lkk Jgi 

4j dlidj Uu3 (Jj3AIL=J! 1 ja1 JgJul ailLj 

(IjjJ' 4j 3U) 4'iil.^l jj) 

jUi! ojxA k CliilS j_jjj 
aAA 

dlUlfUl Jgi aJjfaA 4aili a]j dlliA (jlS j_jJj 

:33^ 

u-^j 3(^11 -^3^ u)j) 

dlljk £ij!) dildlSl) eA& (j&iUll Jjiij 
4 1 (jl A*J 4 kixal kll) a>ll (Jjiilj 

l_i!ac- ^ja 4j 4kijVn tkd I'll jl Jdkl k U 

liiAll l_i!ac. (jA Alii 4jij aJ)kVI 4jbl 


264 



dunia, maka sang suami mengatakan, "dan saya berhak 
mendapatkan laknat Allah swt jika saya termasuk orang-orang 
yang bohong atas tuduhan zina yang saya tuduhkan pada 
istriku ini." 

Dan ungkapan mushannif, "di atas mimbar di hadapan 
jama'ah" adalah sesuatu yang tidak wajib dilakukan di 
dalam li'an bahkan hal itxi hukumnya adalah sunnah. 

Konsekwensi Li’an 

Li'an yang dilakukan oleh seorang suami walaupun 
sang istri tidak melakukan sumpah li'an, berhubungan 
dengan lima hukum : 

Yang pertama, gugurnya had dari sang suami 
maksudnya had qadzaf yang dimiliki oleh istri yang 
dili'an, jika memang sang istri adalah wanita yang 
muhshan (terjaga), dan gugurnya ta'zir jika sang istri 
bukan wanita yang muhshan. 

Yang kedua, tetapnya hukum had atas sang istri, 
maksudnya had zina baginya, baik ia wanita muslim 
ataupun kafir jika ia tidak melakukan sumpah li'an. 

Yang ketiga, hilangnya hubungan suami istri. 

Selain mushannif mengungkapkan hal ini dengan 
bahasa "perceraian untuk selama-lamanya". Perceraian 
tersebut hukumnya sah / hasil dhahir batin, walaupun 
sang suami yang melakukan sumpah li'an tersebut 
mendustakan dirinya. 

Yang ke empat, memutus hubungan anak dari suami 
yang melakukan sumpah li'an. 

Sedangkan untuk istri yang melakukan sumpah li'an, 
maka nasab sang anak tidak bisa terputus dari dirinya. 

Yang kelima, mengharamkan sang istri yang melakukan 
sumpah li'an untuk selama-lamanya. 

Sehingga bagi lelaki yang melakukan sumpah li'an tidak 
halal menikahinya lagi dan juga tidak halal mewathinya 
dengan alasan milku yamin, walaupun wanita tersebut 
berstatus budak yang ia beli. 


Ltus *•" diSi jl 4&I 

\jj31 aZJb 4j Cln^O 


4i.Lak £^3 ^ic. ( alLsauall (JjSj 

i**j5 Q * 

4_Luj j& (_Jj (jlkii! £^3 jj (jjul 


^ (jjj £jj4' LS' ti^J) 

(;^lfLk.! 4 44>.jjll 

i—ijiail 4 k £ 5 ! -Ljaiu) lAAkl 

-La jkui j 4_iLakJs tlulii ,jj (4lc.) 4_k-31411 
4 n.rk4 jjc- Clijlk (jj 4be. 


4 k £ 5*1 (l g jIc. AkJ! Lj^k j) £ 5 ^-^ (j) 
(jc-ib al £jj a jalii j! Clulk 4jdliJi UUj 

(<-£'3^' (3'jj) (j) 

4 i \#L AJic- J) 

s „ 0 „ " ^ 1* ^ 

i_l£S jlj liLaljj Ijj&Ua 4_!L*alk. (jAj 

4 (jc-ilkl! 


(j&!ik]l (j b (.bjll £jij) £j'jl' (j) 


3 jil £ ilaj Iglc- (jiky 3il 4_k-3l4]l 14! 


4bc-3i4]! 44>.(^sJ^jkjll (j«.ai k\l (jj) 

{0 c>) 

A# u jLj v j 4kikj <>1411 3^ % 
liljLilj 44! ClulS j] j (jkaJl 


265 



Di dalam kitab-kitab yang panjang penjelasannya 
terdapat keterangan tambahan atas kelima hal ini. 

Di antaranya adalah gugurnya status muhshan sang 
wanita bagi sang suami jika memang sang wanita tidak 
melakukan sumpah li'an juga. 

Sehingga, seandainya setelah itu sang suami 
menuduhnya berbuat zina lagi, maka sang suami tidak 
berhak dihad. 

Li'annya Sang Istri 

Had zina bisa gugur dari sang istri dengan cara ia 
membalas sumpah li'an, maksudnya melakukan sumpah 
li'an terhadap sang suami setelah li'an sang suami 
sempurna. 

Di dalam li'annya dan sang suami hadir, maka sang istri 
berkata, "saya bersaksi demi Allah bahwa sesungguhnya 
fulan ini snnggnh termasuk dari orang-orang yang dusta atas 
tuduhan zina yang ia tuduhkan padaku ." 

Wanita tersebut mengulangi ucapannya ini sebanyak 
empat kali. 

Pada tahapan kelima dari li'annya setelah hakim atau 
muhakkam menasihatinya dengan memperingatkan 
padanya akan siksaan Allah Swt di akhirat dan 
sesungguhnya siksa-Nya di akhirat jauh lebih pedih 
daripada siksaan di dunia, maka wanita tersebut 
berkata, "dan saya berhak mendapat murka Allah Swt jika dia 
termasuk orang-orang yang jujur atas tuduhan zina yang ia 
tuduhkan padaku." 

Perkataan yang telah dijelaskan di atas tempatnya 
adalah bagi orang yang bisa bicara. 

Adapun orang bisu, maka ia melakukan sumpah li'an 
dengan menggunakan isyarah yang bisa memahamkan 
orang lain. 

Seandainya di dalam kalimat-kalimat li'an tersebut, ia 
mengganti lafadz "asy sahadah" dengan lafadz "al 
halfu" seperti ucapan orang yang melakukan sumpah 
li'an, "saya bersumpah demi Allah", atau mengganti 
lafadz "al ghadlab" dengan lafadz "al la'nu", atau 




(j! ^ jj>ll (3^ Ifrijl .la jliu 1 g 


ak_j V dill akj Ujj 1*113 jl jik. 


£^1 Ju Iglcj akll (JaiiLujj) 

djlkl ^Lal -Aaj ^ jj)]l (jc-iij 

<jlS <jl l^jUl 

IIa U3U j_ji d&lj Og Ij^dsliv 

(UjJI ja dj U<u3 (jjjlliLll 

djl jk jl) 11 a dlc-iLall j jSlj 

akj) 1 g jl »\ ja (d laol kll o jkll (Jjaj j 

1*1 djbjVn ^Sk-all jl (j^Sl k\l 1 gJa* i (j! 
ja alii djlj Sja^Vl Jgi djj| l_)11c- i 

(jl£ (jl dill d 1 1>XC. Ulall L_jllc. 

\_jjpil ja dj L<u3 ^(jl^jl 1.^11 ja 

( ° s i dik-a jj£akll Jjlll ja j£l Laj 

gjlallll 

d Ixi 0jUiL (jc.3Lj3 (jjjj^kVl Hi 

Salg tall Jail (jlkill c" ll .a IS jail jlj 

JaSlI j! dillj d ql-^.1 (jc-iLall (JjaS i—klaJLi 

^ / o 1 S ” s' 

dill dlkl 1*1 jil£> d >mS c. jl (jkillj L-jaill 

i* -1^'' i 3 ^ ^ 

Os jSl jl ijc- d^l 4 JjJaC. 


266 



sebaliknya seperti ucapan wanita yang melakukan CililgJuil! ^Uaj JIa (jklllj y i i >i»l l ^ 

sumpah li'an, "laknat Allah wajib atas diriku" dan _ VAyl l S ■ -A 

ucapan lelaki yang sumpah li'an, "murka Allah atas 

diriku", atau masing-masing dari lafadz "al ghadlab" 

dan "al la'nu" diucapkan sebelum empat kalimat 

sahadat sempurna, maka li'an dalam semua 

permasalahan ini tidak sah. 


BAB ‘IDDAH 


(Fasal) menjelaskan hukum-hukum 'iddah dan macam- 
macam mu'taddah (wanita yang menjalankan 'iddah). 

'Iddah secara bahasa adalah kalimat isim dari fi'il madli 
"i'tadda." 

Dan secara syara' adalah penantian seorang perempuan 
dalam jangka waktu yang bisa diketahui dalam rentan 
waktu tersebut bahwa kandungannya telah bersih, 
dengan beberapa masa suci, beberapa bulan atau 
melahirkan kandungan. 


a.Via.all j oJlaJI (JJLaS) 


Sic. 


I Ail j 


rlaJjkj Ha oi^al! fyaojjl Ic-jjuij 

ji jl 1 g .a-s j 


Macam-Macam Mu'taddah (Wanita Vang Menjalankan 'Iddah) 


Wanita mu'taddah ada dua macam, yaitu mu'taddah 
mutaivaffa 'anha zaujuha (yang ditinggal mati suami) dan 
mu'taddah ghairu mutaivaffa 'anha zaujuha (yang tidak 
ditinggal mati suami). 

Mu'taddah Mutaivaffa'Anha Zaujuha 

Untuk mu'taddah mutaivaffa 'anha zaujuha, jika berstatus 
merdeka dan sedang hamil, maka 'iddahnya sebab 
wafatnya sang suami adalah dengan melahirkan 
kandungan secara utuh hingga kandungan yang berupa 
dua anak kembar dengan syarat dimungkinkan nasab 
sang anak bersambung pada suami yang meninggal 
dunia walaupun hanya kemungkinan saja seperti anak 
yang dinafikan dengan sumpah li'an. 

Sehingga, seandainya ada anak kecil meninggal dunia 
yang tidak mungkin bisa memiliki keturunan dan 
meninggalkan istri yang sedang hamil, maka 'iddahnya 


(44- Jtc. 

44 jj 44- csijAA jjp j) 44 j j 


ajL uj(44jj (44- ^jiAlil 

^jJajj) olij (_jc- (I^j 3 x 3 ILali^) 

glSil ^a (jxaijJ (jjxjkll 

Vl.a'i-\' jlj i" till JJaHl 4jujii 


(_(alk. (_jc- -dial .lljJ V i lUa ji® 


267 



sang istri adalah dengan melewati beberapa bulan, tidak 
dengan melahirkan kandungan. 


Jika mu'taddah mutawaffa 'anha zaujuha itu tidak dalam 
keadaan hamil, maka masa 'iddahnya adalah empat 
bulan sepuluh hari sepuluh malam. 


^)^uii 4iuji iijlk. diilii (j]j) 

i^juL (j-« j 


Empat bulan tersebut dihitung sesuai dengan da aJaVIj 

perhitungan tanggalan yang memungkinkan, dan untuk Ujj 

tanggal bulan yang tidak utuh, maka disempurnakan 
menjadi tiga puluh hari. 


Mu'taddah Ghairu Mutawaffa 'Anha Zaujuha 


Untuk mu'taddah ghairu mutawaffa 'anha zaujuha jika 
dalam keadaan hamil, maka 'iddahnya dengan 
melahirkan kandungan yang bisa dihubungkan 
nasabnya pada suami yang memiliki 'iddah tersebut. 


udiii ul) U-4-Jj (4^ j^j) 

L-ljlalall iLalk. 

i_l~sl Is*] 


Jika mu'taddah ghairu mutawaffa 'anha zaujuha itu tidak 
dalam keadaan hamil dan ia termasuk golongan wanita 
yang memiliki / memungkinkan haidl, maka 'iddahnya 
adalah tiga kali aqra', yaitu tiga kali suci. 


lg\ fs&j ihlk. (j|j) 


Jika ia tertalak saat dalam keadaan suci dengan arti 
setelah tertalak masih berada dalam waktu suci, maka 
'iddahnya habis dengan mengalami haidl yang ketiga. 

Atau tertalak saat dalam keadaan haidl atau nifas, maka 
'iddahnya habis dengan mengalami haidl yang ke 
empat. 

Sedangkan sisa masa haidlnya tidak terhitung masa suci. 

Jika mu'taddah ghairu mutawaffa 'anha zaujuha tersebut 
masih kecil atau sudah besar dan sama sekali belum 
pernah haidl dan belum mencapai usia ya'si 
(monupause), atau dia adalah wanita yang sedang 
mengalami mutahayyirah (bingung akan haidl dan 
sucinya) atau sudah mencapai usia monupause, maka 
'iddahnya adalah tiga bulan sesuai tanggal jika talaknya 
bertepatan dengan awal bulan. 

Sehingga, jika ia tertalak di tengah bulan, maka 


j? CAi (jW dislki (jlj 

' jp.If. ClbJaSjl Zkj yUs 

Aillii A jjklallj 

Ig'OC- ClbJaijl pllokj ci 1 1^\ k UI^U-1 ji 
4jul j A Ig 


i jii t.. link 1 V Ig Laj 

j! fa j i» x.o j a. Via .ail dill (Cliilii (j]j) 
^lil ^lj ^1 a jljSi 

UjjjI jS) ajj-sU Cliilii ji 
(Jji IgJiiiia (jjlaj! (j) (^)|-^i 


aZjuSi alllii U(jl! 


268 



'iddahnya adalah dua bulan setelahnya sesuai dengan 
tanggal dan untuk jumlah bulan yang tidak utuh 
disempurnakan menjadi tiga puluh hari dari bulan ke 
empat. 

Jika mu'taddah ghairu mutawaffa 'anha zaujuha -yang telah 
disebutkan ini- mengalami haidl di saat menjalankan 
'iddah dengan penghitungan bulan, maka wajib bagi dia 
melakukan 'iddah dengan penghitungan masa suci. 

Atau mengalami haidl setelah selesai menjalankan 
'iddah dengan penghitungan beberapa bulan, maka ia 
tidak wajib menjalankan 'iddah lagi dengan 
penghitungan masa suci. 

Wanita yang tertalak sebelum sempat dijima', maka 
tidak ada kewajiban 'iddah bagi wanita tersebut. 

Baik sang suami sudah pemah berhubungan badan 
dengannya selain pada bagian farji ataupun tidak. 

'Iddahnya Budak Wanita 

'Iddahnya budak wanita yang sedang hamil ketika 
tertalak raj'i atau ba'in adalah dengan melahirkan 
kandungan dengan syarat anak tersebut bisa 
dihubungkan nasabnya pada lelaki yang memiliki 
'iddahnya (suami yang mentalak). 

Ungkapan mushannif "seperti 'iddahnya wanita 
merdeka yang sedang hamil" maksudnya di dalam 
semua hukum yang telah dijelaskan di depan. 

Dan jika 'iddah dengan beberapa masa suci, maka budak 
wanita tersebut melaksanakan 'iddah dengan dua kali 
masa suci. 

Budak wanita muba'adl, mukatab, dan ummu walad 
hukumnya seperti budak wanita yang murni. 

Jika budak wanita tersebut melaksanakan 'iddah dengan 
penghitungan bulan sebab ditinggal mati suami, maka 
'iddahnya dengan dua bulan lima hari. 

'Iddahnya budak wanita sebab talak adalah 'iddah 


till! £^4 Ikjj 


ZiW 


kj a.STx .all Cllikalk £)ll 

1 g j\c. 


i— I’v'i ^1 akj ji 


(l $ jJc. aZc- V lg-J ^ ali-dU jj 


lliila Clmia 

4 » l>i 


Ijl 


(A-aSd oJlc-jj) 
UjLj j! lj»kj 
oJudl L- |yll.o (jJl 4'nkii 


Jgi £ 5 ! (_Jal_kll (jojjpdl oJutSj) 4jjSj 

1 fj i * Ik 


((jji jLl likj ,jS eljaVIjj) 




uOi A 1 ki*j (j! slijJl (jc- 

JU1 j 


j kikj (j! JjitLdl (jc-) (j 


269 



dengan satu bulan setengah, yaitu separuh dari 
'iddahnya wanita merdeka. 

Satu pendapat mengatakan bahwa 'iddahnya adalah dua 
bulan, dan ungkapan imam al Ghazali menetapkan 
keunggulan pendapat ini. 


41 ! (t 


1 —SL*-£J-U' K 1^1 


i, u'3^ 1 




Sedangkan mushannif hanya menjadikan dua bulan <j]i) <Jll uuk <1*^3 d ijI/r a i lUij 
sebagai bentuk yang lebih utama saja, sehingga beliau (J jl jj jjGG tliJoc.1 

berkata, " sehingga , jika bidak wanita itu melaksanakan 
'iddah dengan dna bulan, maka itu lebih utama." 


Satu pendapat mengatakan bahwa 'iddahnya adalah tiga 
bulan, dan ini adalah yang lebih hati-hati sebagaimana 
yang disampaikan oleh imam asy Syafi'i Ra. 

Dan ini pendapat yang diikuti oleh beberapa golongan al 
ashhabl[l]. 


1 g'Oc. 

<lc- dil (Jll LaS 

(j-a (Lki. AjIc- j 


1 [1 ] Al ashhab adalah ulama'-ulama' yang mengikuti madzhab imam asy syafi'i. 


BAB MACAM-MACAM MU’T ADD AH DAN HUKUM-HUKUMNYA 

(Fasal) menjelaskan mu'taddah (wanita yang l^-aliLki j Sdj*-al!,p Ijj) (jjLaa) 

menjalankan 'iddah) dan hukum-hukumnya. 

Wanita Talak Raj'i 

Bagi wanita yang menjalankan "iddah talak raj'i maka 
wajib menetap di rum ah yang menjadi tempat saat ia 
tertalak jika memang layak baginya. 

Dan wajib diberi nafkah dan pakaian kecuali ia nusuz 
sebelum tertalak atau di tengah-tengah pelaksaan 
'iddah. 

Sebagaimana wajib diberi nafkah, ia juga wajib diberi S '>3 l&l 4 i>j 

kebutuhan hidup yang lain kecuali alat membersihkan y inlvdi l <11 V) 

badan. 

Wanita Talak Ba'in 


(^ jSmll e,Vl» .all L- la.) j) 

sy ui m'ji 


a jjuoIj /jl ^(1 (AiLilIj) 

Ig'i'ic. pUiiS jS 


270 



Bagi wanita yang tertalak ba'in wajib diberi tempat V] <aali! Qji 
tinggal tidak wajib diberi nafkah kecuali ia dalam 
keadaan hamil. 


4^ (j) 

(Xalk. <j jfij q\ 


Maka wajib memberi nafkah padanya sebab kehamilan ( _ s Ac- y nlaj IgJ y 

menurut pendapat ash shahih. 

Ada yang mengatakan sesungguhnya nafkah itu untuk . j] Jjaj 

kandungan. 


271 



Wanita Yang Ditinggal Mati Suami 


Wajib bagi mu'taddah mutawaffa ‘anha zaujuha untuk 
melakukan ihdad. 

Ihdad secara bahasa diambil dari lafadz "al had". Al had 
adalah bermakna mencegah. 

Ihdad secara syara' adalah mencegah diri dari berhias 
dengan tidak memakai pakaian yang diwarna dengan 
warna yang ditujukan untuk berhias seperti pakaian 
yang berwarna kuning atau merah. 

Hukumnya mubah memakai pakaian yang tidak 
berwarna dari bahan kapas, bulu, katun, sutra ulat, dan 
pakaian berwarna yang tidak ditujukan untuk berhias. 

Dan mencegah diri dari wewangian, maksudnya 
menggunakan wewangian di badan, pakaian, makanan, 
atau celak yang tidak diharamkan. 

Adapun celak yang diharamkan seperti bercelak dengan 
itsmid yang tidak berbau wangi, maka hukumnya haram 
-ditinjau dari barangnya-. 

Kecuali karena ada hajat seperti sakit mata, maka 
diperkenankan menggunakannya bagi wanita yang 
sedang 'iddah. 

Walaupun demikian, namun dia harus 
menggunakannya di malam hari dan membersihkannya 
di siang hari kecuali ada keadaan darurat yang 
menuntut untuk memakainya di siang hari. 

Bagi seorang wanita -selain istri yang ditinggal- 
diperkenankan melakukan ihdad atas kematian selain 
suaminya, baik kerabat atau lelaki lain selama tiga hari 
atau kurang. 

Maka bagi dia haram melakukan ihdad lebih dari tiga 
hari jika memang sengaja untuk ihdad. 

Sehingga, jika ia melakukannya lebih dari tiga hari tanpa 
ada tujuan untuk melakukan ihdad, maka hal itu tidaklah 
haram. 


llHYI 

j QkSI (j^a l a ^ jA j 


jl jiLal L-ljlifi 4_lij 'Cl A-Ai 1 

i_(jlaS Ly? ^ jd-^-aSI jjc. ^Idlj 

1 Y J) 'a z j (jlllf^ 


(j* (Is' ( h 4^ ') (>? (j) 

jl glila jl L_lji jl j)lj 4JUak!Lui! 

jjc- 

Cl jC. a A - a l n h 

e,W.aSS AjS da jfl ^ kl kl Yl 


Yj I jLgJ 4 hi Salj iGl A S.a»'h«A dill £Aj 
I jlgj 'UUkluiY o jdlC-1 (jl 

C> ^ (j' 

dJlli gljl Tiki jl lg_S 

dlSl i—)d-^a3 jjl 1 g °\\b ollj^ll 

dLaS ill 1 g j Sc. dill j (jll 


272 



Bagi mu'taddah mutawaffa 'anha zaujuha dan wanita yang 
tertalak ba'in wajib menetap di dalam rumah. 

Maksudnya rumah yang menjadi tempat terjadinya 
perpisahan antara dia dengan suaminya, jika rumah itu 
layak baginya. 

Bagi suami dan yang lain tidak diperkenankan 
mengeluarkan wanita tersebut dari rumah tempat 
terjadinya perpisahan. 

Begitu juga bagi wanita tersebut tidak diperkenankan 
keluar dari Sana walaupun sang suami rela. 

Kecuali karena ada hajat, maka bagi dia diperkenankan 
keluar rumah. 


44 jj 44 4 c) 44 (j) 

(CLmll 4A jjik j 

4c. Clijl4 (^4' (jS-huJl JAj 4 S 

4 (jj 


(j qa lg4'j4 ^ j £ j4 L>4j 

41' J? 

44 jj j ujj *4 £ jj4 45 V j 

^ j jkii 4^ j 34^ (44-4 Vj) 


Seperti ia keluar di siang hari karena untuk membeli 
makanan, kain katun, menjual tenunan atau kapas dan 
sesamanya. 

Bagi wanita tersebut diperkenankan keluar malam ke 
rumah tetangga perempuannya karena untuk menenun, 
ngobrol dan sesamanya dengan syarat pulang dan 
bermalam di rumahnya sendiri. 


(jL&j gUJa f .\jjJ jlgal' £ jkj <j4 

dlli _4^J <j4s j' (Jjc- £ii j 

4u4 j'-^ 41 44 £ Jj4li 4 J jjljj 

(j' LaA^kjj S—M-4j <Jj4 

l ' n j 


Bagi dia juga diperkenankan keluar ketika khawatir 
pada dirinya, anaknya dan sesamanya, yaitu 
permasalahan-permasalahan yang disebutkan di dalam 
kitab-kitab yang panjang penjelasannya. 


^Jc- J" 1^1 k 14 1 l>»ii ^ 

j v a ^A IJja bib lA-llj 4 l g *1 


BAB ISTIBRA’ 


(Fasal) menjelaskan hukum-hukum istibra'. 


<- 


IjjjIuV' ^4k.i (jLaa) 


Istibra' secara bahasa adalah mencari kebebasan. 

Dan secara syara' adalah penantian seorang wanita 
sebab baru datangnya kepemilikan pada dirinya, atau 
hilangnya kepemilikan dari dirinya, karena unsur 
ta'abbudi atau karena membersihkan rahimnya dari 
janin. 

Hukum Istibra' 


op.1^4' L . '4* ^41 _jA j 

dlLd! ClljAk, L. ik-qj si jjall Ic- jbuj 

Ig j Spl jj ji '.Vi»'i Ig'ic. 4j'jj ji 

jkkJ' (jx 1 


273 



Istibra' wajib dilakukan sebab dua perkara. 

Salah satunya adalah hilangnya firasy (kepemilikan) atas 
diri budak wanita. Dan akan dijelaskan di dalam 
ungkapan matan, "ketika majikan budak ummu walad 
meninggal dunia" hingga akhir penjelasannya. 

Sebab yang kedua adalah baru datangnya kepemilikan - 
atas diri budak wanita-. Dan mushannif menjelaskannya 
di dalam perkataan beliau, 

Barang siapa baru memiliki budak wanita dengan cara 
membeli yang sudah tidak ada hak khiyar lagi, dengan 
warisan, wasiat, hibbah, atau yang lain dari cara-cara 
kepemilikan atas diri si budak wanita dan budak wanita 
tersebut bukanlah istrinya, ketika hendak mewathinya, 
maka bagi dia haram bersenang-senang dengan budak 
wanita tersebut hingga ia melakukan istibra' padanya. 

Jika budak wanita tersebut termasuk golongan wanita 
yang memiliki haidl, maka dengan satu kali haidl. 

Walaupun dia masih perawan, walaupun sudah 
diistibra' oleh penjualnya sebelum dijual, dan walaupun 
kepemilikannya perpindah dari anak kecil atau majikan 
wanita. 

Jika budak wanita tersebut termasuk golongan wanita 
yang memakai perhitungan bulan, maka 'iddahnya 
adalah satu bulan saja. 

Jika budak wanita tersebut termasuk dari wanita hamil, 
maka 'iddahnya dengan melahirkan kandungan. 

Ketika seseorang membeli istrinya yang berstatus budak, 
maka disunnahkan baginya untuk melakukan istibra' 
pada istrinya tersebut. 

Adapun budak perempuan yang telah dinikahkan atau 
sedang melaksanakan 'iddah, ketika seseorang 
membelinya, maka tidak wajib melakukan istibra' 
padanya seketika itu. 

Kemudian, ketika ikatan pernikahan dan 'iddahnya 


(Jjh uii il i>j 

(Jj§ (Jljj IaACAI 

' ~ _ 0 "4 o° 

CCui l -— iIa (jAdl 


dlldl Cli j-lk djjudlj 

<1^3 ^3 d-lCAddl 


jl-jA V c-ljAA (AJ«i dlLs Cl iCALujI 
ddi jjc- jl 4aA jl Au.o j jl CC )j)\j 
fjA) ^Aj j I 4 J dlldl (jjL (jA 

IgJ ^-UaumV') lg ilaj oCljl Cic. (Allc. 


(4 (jCij-vll Clll jC ^ya ClljlS (j| 

(Jj3 Igjdlj lAljfdd ClulS j]j 

/ 0 I 3 AI jl Df AlaliiA CliilA j]j \g» n 


cJl ciil^c D -6 ) AaVH (caIA 3 ^ 3 ) 

jg ii)) 


Ig A»a ((_JaA]! CldjC CliilA (j) j 

(^LbjJlj) 


IAI 3 AHI o.Vi» a\ 1 ji AaVI LaIj 

Ia jIjAIjI d 1 -nj Via AuaAci 


C' id A eCsdlj Cldij lill 


274 



telah hilang semisal budak wanita tersebut ditalak 
sebelum dijima' ataupun setelahnya dan 'iddahnya telah 
selesai, maka pada saat itulah wajib melakukan istibra'. 


o.A*J! dlda&ilj j! (Jjfl <aS/I 

■4-4 44-j 


Ketika majikan budak ummu walad meninggaldunia 
dan ia tidak dalam ikatan pernikahan dan tidak pula 
dalam pelaksanaan 'iddah nikah, maka wajib baginya 
melakukan istibra' pada dirinya sendiri seperti halnya 
budak wanita. 


^3 d u 1 I j j .l] jD ^! y - 1 CIiLa 44 ) 

l a 4 <4jJ) 

J<aV4 1 g joi 


Maksudnya, istibra' yang dia lakukan adalah dengan 
satu bulan jika ia termasuk wanita-wanita yang 
menggunakan penghitungan bulan. Jika tidak, maka 
dengan satu kali haidl jika memang termasuk wanita- 
wanita yang menggunakan penghitungan masa suci. 


diulii (j] ^>4-4 Uj!j 4 d (jjSua £5! 
dlljlS (jl <daAa9 V)j ddj' 3 


Seandainya sang majikan melakukan istibra' terhadap 
budak wanitanya yang pernah dijima' kemudian ia 
merdekakan, maka bagi sang budak tidak wajib 
melakukan istibra', dan baginya diperkenankan menikah 
seketika itu juga. 


1 g 3*ic. i 4 a i JuU! ij/U 

£ 5 ! u' 44 ^ 4j4d jii 

.juii 


BAB RADLA’ (SUSUAN) 

(Fasal) menjelaskan hukum-hukum radla' dengan 
terbaca fathah atau kasrah huruf ra'nya. 

Radla' secara bahasa adalah nama untuk menghisap 
puting dan meminum air susunya. 

Dan secara syara' adalah masuknya air susu wanita anak 
Adam tertentu ke dalam perut anak adam tertentu 
dengan cara yang tertentu juga. 

Radla' hanya bisa sah dengan air susu wanita yang 
masih hidup dan mencapai usia sembilan tahun 
Qamariyah, baik perawan atau janda, tidak bersuami 
atau memiliki suami. 

Konsekwensi Radla' dan Syarat-Syaratnya 

Ketika seorang wanita menyusui seorang anak dengan 
air susunya, baik sang anak meminum air susu tersebut 
saat si wanita masih hidup atau setelah meninggal dunia 


«djll ^4 £-l4£)l! ^lf4i 

Ia j * .k j 

<4 c_jLuj! 4d 

<d<44! Ic-jjuij 

J) a £^4! 1 _3^4 

of 1 ^ 

j) 

ciiiL <4. elji! (jjL £-14^)11 d/iij Ujjj 
<14 14 j! diilfi !£)fLi <1 ^>a3 44 £-“4 

<4jj4 j! diilS 


(!41j 1 gjjh oS^aII !4jjj) 

jl£j 144® 4 j j! Igjl 4 4U! Cjjjd 
U4lj lgjl4 cs^ a 


275 



dengan syarat air susu itu diambil saat si wanita masih 
hidup, maka anak yang ia susui menjadi anaknya 
dengan dua syarat. 


Salah satunya, usia anak tersebut kurang dari dua tahun 
sesuai dengan hitungan tanggal. 

Dan permulaan dua tahun tersebut terhitung dari 
kelahiran anak tersebut secara sempurna. 

Anak yang sudah mencapai dua tahun, maka 
menyusuinya tidak bisa memberikan dampak ikatan 
mahram. 


(jjd) (_£1 (kJ (jj£j <j' 

4i&Yli 




<L\ jJojjI Y (jjihu Cy*j 


Syarat kedua, wanita yang menyusui telah menyusui 
anak tersebut sebanyak lima kali susuan yang terpisah- 
pisah dan masuk ke perut sang bocah. 

Yang digunakan batasan lima kali susuan itu adalah 'urf. 
Sehingga susuan yang dianggap satu atau beberapa 
susuan oleh 'urf, maka itulah yang dianggap. Jika tidak, 
ya maka tidak dianggap. 

Sehingga, seandainya bocah yang disusui itu memutus 
hisapan di antara masing-masing lima susuan dengan 
berpaling dari puting, maka hisapan-hisapan itu 
dihitung terpisah(tidak jadi satu). 

Suami wanita yang telah menyusui menjadi ayah sang 
bocah yang disusui. 

Bagi murdla' (bocah yang disusui), dengan terbaca fathah 
huruf dladnya, haram menikahi wanita yang 
menyusuinya dan wanita-wanita yang memiliki 
hubungan nasab dengan ibu susunya. 

Dan bagi wanita yang menyusui haram menikah dengan 
murdla', anaknya walaupun hingga ke bawah, dan orang 
yang memiliki ikatan nasab dengannya walaupun 
hingga ke atas.6[l] 


( ji(4i J _iijj (ji lajid' (j) 

(dllljiia dlllklia,_j jjjiki.) 4» 

4 \>^il j 


^ ^ it } 2 ; ^ 

Yi Y] j *•" il»i>>3 4»I>>3 


i>iV)Y' jia 

(_jc- (jjikkll 

^UdnJjYl 


(kj id) 4»j) 

L J 


■jl >>»\l 

j) 4jt^aj^' iJ\ (4^J 

jl t- iulil Igjl] C. iulijl (tg UuU QM 

(j-a j <j)j (a-djj ^YbjjYll J) 

Yc. (j] j 4all C iLajl 


6[1] Hal ini memiliki kejanggalan, dan penjelasannya terdapat di dalam kitab al Bajuri. 


276 



Bukan orang yang sederajat dengannya, maksudnya ^I (Hk.ji jlA (Ja jj^) 

dengan bocah yang disusui seperti saudara-saudara laki- 1 j*1la jj -U lyill <jjk.ll 

lakinya yang tidak ikut menyusu bersamanya. 

Atau orang yang seatasnya, maksudnya dan bukan kalL) l _ s lkl ,jl£ (j* 1?' (c 5 ^' J') 

orang yang tingkatannya lebih atas daripada murdla', (AA« 

maksudnya bocah yang disusui seperti paman- 
pamannya. 

Di dalam fasal yang menjelaskan tentang wanita-wanita ^jk-j Ik r-lAIll CilkjkJs cJAaa j 

yang haram dinikah, telah disinggung tentang orang- <111 iALall ^lAajlIj l_iAu11j 

orang yang haram dinikah sebab nasab dan radla' secara 
terperinci, maka ruju'lah kesana. 


7[ 1] Hal ini memiliki kejanggalan, dan penjelasannya terdapat di dalam kitab al Bajuri. 

BAB NAFAQAH 

(Fasal) menjelaskan hukum-hukum nafkah kerabat. c-ijlaVl HA ^llki (<jLaa) 

Di dalam sebagian redaksi matan fasal ini diakhirkan jLaill Ilk jlkU (jlikll All (jja *.j 
dari fasal setelahnya. alki £5All (jk 

Lafadz "an nafaqah" itu diambil dari lafadz "al infaq", AIjANI JAj e_ys, ejjk.ll Halil j 

dan artinya adalah mengeluarkan. Lafadz "infaq" tidak jlkll A J 

digunakan kecuali di dalam kebaikan. 

Sebab-Sebab Nafaqah 

Nafaqah memiliki tiga sebab, kerabat, milku yamin, dan jlnll dlLj Hljil! Hill AjIIAI Halil j 

" * j; 

ikatan suami istri. Ha. jjll j 

Mushannif menjelaskan sebab yang pertama di dalam <1 j 2 JjVl A (nul l AalLsAll jfAj 

perkataan beliau, 

Nafkah Orang Tua dan Anak 

Nafaqah orang tua dan anak dari jalur keluarga wajib jjAljll Hadj JaM jj jlljAdl Hajj) 
diberikan pada para anak dan orang tua. ((jiAjJ Jill j 

Maksudnya nafaqah orang tua yang laki-laki atau jAll Ijlajl All] ji IjjlS ljj£i 


111 



perempuan, satu agama atau berbeda agama wajib 
diberikan oleh anak-anaknya. 

Adapun para orang tua walaupun hingga ke atas, maka 
wajib diberi nafaqah dengan dua syarat. 

Mereka faqir, yaitu tidak memiliki harta atau tidak 
mampu bekerja dan lumpu, atau faqir dan gila. 

Az zamanah adalah bentuk kalimat masdar dari 
rangkaian ", zamuna ar rajulu zamanatan (lelaki yang benar- 
benar lumpuh) ketika ia memiliki penyakit". 

Sehingga, jika mereka memiliki harta atau mampu 
bekerja, maka tidak wajib diberi nafaqah. 

Adapun para anak walaupun hingga ke bawah, maka 
nafaqah mereka diwajibkan kepada para orang tua 
dengan tiga syarat: 

Salah satunya adalah fakir dan masih kecil. Sehingga 
anak yang kaya dan sudah besar, maka tidak wajib 
diberi nafaqah. 

Atau faqir dan lumpuh. Sehingga anak yang kaya dan 
kuat, maka tidak wajib diberi nafaqah. 

Atau faqir dan gila. Sehingga anak yang kaya dan 
mempunyai akal, maka tidak wajib diberi nafaqah. 

Nafkah Budak dan Binatang Ternak 

Mushannif menyebutkan sebab yang kedua di dalam 
perkataan beliau, "memberi nafaqah kepada budak dan 
binatang ternak hukumnya wajib." 

Sehingga, barang siapa memiliki budak, baik budak laki- 
laki, perempuan, mudabbar, ummu walad atau memiliki 
binatang ternak, maka wajib baginya untuk memberi 
nafaqah pada mereka. 

Sehingga wajib baginya memberi makan budaknya 
dengan makanan pokok penduduk setempat dan lauk 
pauk yang biasa mereka konsumsi dengan kadar 
kecukupan. Dan wajib memberi pakaian sesuai dengan 
pakaian penduduk daerah setempat. 




Ijic. (jlj bail) 


ji JU fit. jkj pfl (Jalll 

(jjlaJI j jl j) l. 

4 jLaJ) AjUaJjll j 

1 l\ 


\ l>'l f L- iklS j! jLa IjjbS (j- 


_iaaj 


C_I'V 1^ I J)hn.1 do1 J j 

(Jajljjoi 

> . 

4^QQ \ 




4 ^QQ \ 




4 'QQ ' 


4jja i_uUl dilLajjl yLi j 

** ** i» o \ ^ 

(<l^lj -biijj) 


^ J J ^ J dlLa 

A VoQ \ A j k- A \ d j 


4ll! JaI t -r4lc. (j-a 4ij3j 

0 ' ° O ^ | o 

^_ya b jj ^ 3 -a.d l—lllc- j 

j * .k c_ iTlc. 


278 



Di dalam memberi pakaian terhadap budak, tidak cukup 
memberi pakaian yang hanya menutupi aurat saja. 

Budak dan binatang ternak tidak boleh dipaksa 
melakukan pekerjaan yang tidak mampu mereka 
lakukan. 

Ketika majikan mempekerjakan budaknya di siang hari, 
maka wajib mengistirahatkan di malam hari. Dan ketika 
musim kemarau, wajib mengistirahatkan di waktu 
qailulah (tengah hari). 

Majikan juga tidak boleh memaksa binatang ternaknya 
memuat barang yang tidak mampu dimuat oleh 
binatang tersebut. 

Nafkah Istri 

Mushannif menyebutkan sebab yang ketiga di dalam 
perkataan beliau, 

Nafaqah untuk seorang istri yang telah memasrahkan 
dirinya hukumnya wajib bagi seorang suami. 

Karena nafaqah untuk istri itu berbeda-beda sesuai 
dengan keadaan sang suami, maka mushannif 
menjelaskannya di dalam perkataan beliau, 

Nafaqah untuk istri itu dikira-kirakan. Sehingga, jika 
sang suami adalah orang kaya, kayanya sang suami 
dipertimbangkan saat terbitnya fajar setiap hari, maka 
wajib memberikan nafaqah bahan makanan sebanyak 
dua mud yang wajib ia berikan setiap hari hingga 
malam harinya kepada istrinya, baik beragama islam 
atau kafir dzimmi, merdeka ataupun budak. 

Dua mud tersebut diambilkan dari makanan pokok sang 
istri. 

Yang dikehendaki adalah makanan pokok daerah 
setempat, baik gandum putih, gandum merah, atau 
selainnya hingga susu kental bagi penduduk pedalaman 
yang menjadikannya sebagai makanan pokok. 


-laSS ojjiJI jlilu OjluSi ^k /giSj Y j 


V ha J-akli (j-a (jjilSj Vj) 


ill! 4_kl jl I jlgj lAW all lill 

- o ^ £ J. ^ 9 f. 9 _S 9 o 

IjQ U L ' * 1 Q y ^ j ^ " 


A \xi~s (jhlaj Y La LLaji Alillc J al£.i Y j 


j2 Lllllall i—hldl tLilLaAil j 

j Ig A ik.a.a\l <aijj) 

(Jlk. L- 4_kjJ>ll 4aij Cl isnkl Lalj 
dllc LaiCaAll (jjj ^ JJ>1I 

u l Cr^. is *j (cP is^j) 

OjLuil 1 j ^JJ>]I U 1 ^) 

glkia (j-a ((jl-laS) (JS jilaj 

<D)k.LLa]l 4liL] JS 4iic- (jldadj 

AjJaC jl Cllilii 4likjJ)l <lc- 

jl Cllil£ 

(jlgjjS (_jj) (jljLall j 


jl A J-i°i LL1I ClijS ipllh clyjjJlj 

JaI JaSYl LaAjJC- jl 


279 



Dan wajib memberikan lauk pauk dan pakainya yang 
biasa terlaku kepada sang istri. 

Sehingga, jika daerah setempat biasa memakai lauk pauk 
dengan miyak zait, miyak wijen, mentega dan 
sesamanya, maka kebiasaan tersebut diikuti. 

Jika di daerah setempat tidak ada lauk pauk yang 
dominan, maka wajib memberikan lauk pauk yang layak 
dengan keadaan sang suami. 

Lauk pauk berbeda-beda dengan berbeda-bedanya 
musim. 

Sehingga di setiap musim wajib memberikan lauk pauk 
yang biasa dikonsumsi oleh masyarakat pasa saat itu. 

Istri juga wajib diberi daging yang sesuai dengan 
keadaan suaminya. 

Jika kebiasaan daerah setempat dalam urusan pakaian 
bagi orang sekelas sang suami adalah dengan bahan 
katun atau sutra, maka wajib untuk memberikan 
pakaian dengan bahan tersebut pada sang istri. 

Jika sang suami adalah orang miskin, ukuran miskinnya 
dipertimbangkan saat terbitnya fajar setiap harinya, 
maka wajib memberikan makanan satu mud. 

Maksudnya wajib bagi suami memberikan makanan 
satu mud dari makanan pokok yang dominan di daerah 
setempat kepada istrinya setiap hari hingga malam 
harinya. 


Lis ojiuSlIj pVI p.jjp (L. j.j) 
1 p P 3^ 33 JjoLliJ! p dip*, 
dup aaVI p 33l oLlc- dp. <ji® 
oLlkll dud I ^pdj 

L PpP ^ 33l pa (j£j p (jlj 
jjll jLkj 

JjLaal! i—aiLikp pVI L d'ik j j 


oLlc- p dpi. La 3S da ip-N ft 

pVI ps P® (jP3l 

jLkj LLaji ppj3 j j 

(JiLal ojLiSII pi oLlc. dps. (j]j 

4-J pp J> £ jP 


jlikjj jhpPP) (pis u]i) 

(-^ 4 ®) 3^ ps^i ^ jllaj o^^L-aC-j 

(_pJ p*Ja JLa 4p.j3J pic- L_lpp-® pi 

pill pa gjJ 3* (pill dj3 i—JlL 

Pc. opAPslI 


Dan memberikan lauk pauk yang biasa dikonsumsi oleh 
orang-orang miskin daerah setempat. 

Dan memberikan pakaian yang biasa digunakan oleh 
mereka. 

Jika sang suami adalah orang yang tengah-tengah, dan 
ukuran tengah-tengahnya ini dipertimbangkan saat 
terbitnya fajar setiap harinya hingga malam harinya, 
maka wajib satu mud setengah, maksudnya wajib bagi 
sang suami memberikan satu mud setengah dari bahan 
makanan pokok yang dominan daerah setempat. 

Dan wajib memberikan lauk pauk dan pakaian yang 


p dpa. Pus Jpppi*Ja]l pUJ Lap 

pVl p« pjLlc- 

pa pjLlc. p d-sjpp LLa (PpLpy) 

jppj (UaPjPs) £jjll (pLa u!i) 
pa 3S ps^ p PLusijJ 

pic- L_ippli pi (P^) Aic- S_pt3a3l 
l—lllc. pa 3»ks pa (PiPajp Ps 4lik.j3i 

331 dja 

p? (j) -^ 3 ^' (,pVI D-a) Ip (j) 


280 



tengah-tengah pada sang istri. 

Yang dimaksud dengan tengah-tengah adalah sesuatu 
yang berada di antara sesuatu yang wajib bagi suami 
yang kaya dan yang wajib bagi suami yang miskin. 

Bagi sang suami wajib memberikan milik berupa bahan 
makanan biji-bijian kepada sang istri. 

Dan bagi sang suami wajib untuk menggiling dan 
membuat roti bahan makanan tersebut. 

Sang istri berhak diberi alat makan, minum dan 
memasak. 

Sang istri juga berhak mendapatkan tempat tinggal yang 
layak baginya secara adat. 

Jika sang istri termasuk orang-orang yang biasa dilayani, 
maka bagi suami wajib mencari pembantu untuk sang 
istri. 

Baik pembantu wanita merdeka, budak perempuannya, 
budak perempuan sewaan, atau dengan memberi nafkah 
kepada wanita yang menemani istrinya baik wanita 
merdeka atau budak karena untuk melayani sang istri, 
jika memang sang suami rela dengan wanita tersebut. 

Jika Suami Gak Mampu Menafkahi 

Jika sang suami tidak mampu memberi nafkah sang istri, 
maksudnya nafkah di hari-hari yang akan datang, maka 
bagi sang istri diperkenankan bersabar atas 
ketidakmampuan sang suami dan menafkahi dirinya 
sendiri dari hartanya sendiri, atau dari hutang dan apa 
yang ia nafkahkan itu menjadi tanggungan hutang sang 
suami. 

Dan dia juga diperkenankan merusak nikah. 

Ketika sang istri merusak nikah, maka terjadilah 
perceraian. Dan ini adalah perceraian sebab merusak 
nikah, bukan perceraian sebab talak. 

Sedangkan masalah nafkah hari-hari yang sudah lewat, 
maka tidak ada hak bagi sang istri untuk merusak nikah 
sebab sang suami tidak mampu memberikannya. 


jj k>*pll a j) * .iSli J 
_p*jj^a]l ipy j La (jjj La J&J 

pjjjaJul j 

tillLaJ ^ jj)]l ( _ 5 i& *•. '> ] j 

ik 

^ ^ A L» A jit-. ^ 




oLlc- 1§J (jjlL (j^k-a ipy 1 j 


1 g liLa (plLa Clljlfii (j]j) 

(4_al'-lLl) £ jjl' 


ji o^kLiLLs 4 J 1 I ji <S 4 J 1 I ji 

opk. jpll (_)y 1st 

.l^j ^ jj)ll ul 4-lal jl 


(IgJs) (jlgjaaL Jjluc.1 (jjj) 

qa 1 ^ (jiLij opLuic-J 

Lk La j (jiapjaj ji IgJLa 

ic. 


4ii_p9 43jlLa]! CllL^>y C ikluS lilj 

. j , J „ 

JjJiUa Y ^LLaS 


\ ±±uil jjpil ^LLiS Jills 4lliCaLall Lai 


281 



Begitu juga bagi sang istri berhak merusak nikah jika 
suaminya tidak mampu memberikan mas kawin 
sebelum berhubungan intim. 

Baik sebelum akad sang istri sudah tahu bahwa sang 
suami tidak mampu memberikannya ataupun tidak. 


£lLu 3 4_kjj3 

(3 3=31! 3^ (jliLailj) j 
V JiaiJSI (_Jj 3 ojUmJ dl.a\c. 


BAB HADLANAH (MENGASUH ANAK) 


(Fasal) menjelaskan hukum-hukum hadlanah. 

Secara bahasa, hadlanah diambil dari lafadz "al hadln" 
dengan terbaca kasrah huruf ha'nya, yaitu bermakna 
lambung. Karena ibu yang merawat anak kecil akan 
menempelkan anak tersebut ke lambung sang ibu. 

Dan secara syara' adalah menjaga anak yang belum bisa 
mengurusi dirinya sendiri dari hal-hal yang bisa 
menyakitinya karena belum tamyiz seperti anak kecil 
dan orang dewasa yang gila. 


AjLCaaJ! (Jka9) 

jlukj 11 Ail j 

43! 333! 4_LCaLkJ! ^iC3 L_liaJ! j 


lie. 4 (JiioiJ V (_j-a JaL*. 

(jjik-* jjjlS j (jllaS ojyiaj ^33 


Ketika seorang lelaki bercerai dengan istrinya dan ia 
memiliki anak dari istri tersebut, maka sang istri lebih 
berhak untuk merawat sang anak. 


3j lg3a 4jj 4likjJ) 33j-^ c3d^ !dj j) 

g -j ^ y. 

(<Ajbd=tkj (Jk.1 


Maksudnya merawat sang anak dengan sesuatu yang 
positif padanya dengan mengurusi makanan, minuman, 
memandikan, mencuci pakaian, merawatnya saat sakit 
dan hal-hal positif yang lain bagi sang anak. 


4-alkJaJ oC| jLL 4_kiLaJ UaJ 41333 £ 5 ! 
4 ..--i ~ _y^~ j 4j3 3*. ;C - j 4jl^jdj 


4_3ll*sus ^ya 33 


J^J 


Biaya Asuh 

Biaya hadlanah ditanggung oleh orang yang wajib 333! 413 Ajlc. ^ ^Jk AlUCakJ! 4jyij 
menafkahi anak tersebut. 


Ketika sang istri enggan merawat anaknya, maka hak 
asuh berpindah pada ibu sang istri. 

Masa Asuh 

Hak asuh sang istri terus berlangsung hingga melewati 
usia tujuh tahun. 

Mushannif mengungkapkan tujuh tahun karena 
sesungguhnya tamyiz biasanya sudah wujud pada usia 
tersebut, akan tetapi intinya adalah hingga tamyiz, baik 


l&3j Ajl. Jtn 4_k^j3 ciut-iil 13 j 

l g jl g AV AjliCakJ! cl mi i! 


£^C3s A_kjJ>l! 4jl jAilij 

(dyAv 1 £*->) 

1^3 £1j jlidl 3lICs=i3! jkj 
^Jk l-aj! (j3 131c- 


282 



wujudnya sebelum tujuh tahun atau setelahnya. 

Kemudian setelah itu, bocah yang sudah tamyiz tersebut 
disuruh memilih di antara kedua orang tuanya. Mana 
yang dia pilih, maka sang anak diserahkan padanya. 

Lalu, jika salah satu dari kedua orang tuanya memiliki 
kekurangan seperti gila, maka sang anak diserahkan 
pada orang tua yang satunya selama sifat kurang 
tersebut masih ada pada orang tua yang satu itu. 

Jika ayahnya sudah tidak ada, maka sang anak disuruh 
memilih di antara kakek dan ibunya. 

Begitu juga sang anak disuruh memilih di antara ibu dan 
orang-orang yang masih memiliki hubungan nasab dari 
jalur samping seperti saudara atau paman dari ayah. 

Syarat-Syarat Hadlanah 

Syarat-syarat hadlanah ada tujuh : 

Salah satunya adalah berakal. Sehingga tidak ada hak 
asuh bagi orang gila, baik gilanya terus menerus atau 
terputus-putus. 

Lalu, jika gilanya sang istri hanya sebentar seperti sehari 
dalam satu tahun, maka hak asuhnya tidak batal sebab 
penyakit tersebut. 

Yang kedua adalah merdeka. Sehingga tidak hak asuh 
bagi seorang budak wanita walaupun majikannya 
memberi izin padanya untuk mengasuh. 

Yang ketiga adalah agama. Sehingga tidak ada hak asuh 
bagi wanita kafir atas anak yang beragama islam. 

Yang ke empat dan kelima adalah 'iffah (terhormat) dan 
amanah. Sehingga tidak ada hak asuh bagi wanita fasiq. 

Di dalam hak asuh, sifat adil yang bathin tidak 
disyaratkan harus nampak nyata, bahkan sudah cukup 
dengan sifat adil yang dhohir saja. 

Yang ke enam adalah bermuqim di daerah sang anak. 


jl (_JJ ] X ll £jlil Jj3 J i.SI'y Jljjul 

4jjjS (jJj) JjjjaAll l&Jikj (jLi) 


-Luj 




^ up 1 

^ ^ ^ o ** ^ ~ O 0£ ^ 

4j DdlJ La ^k.iU 


^jjj ^_lid J 


(_>*j (jJJ jlrLj]l lifij 

"■zb-j L_ilail! 4j>1il~s 


4jI Jajlj)2uj^ 
(jjjlai (jj)ik.a\ 4jl ill l&Aki 


Ljk ^ 4 jLj isk g.3* dP 

dlkli 4jl 


4jl >>»•*> iU (j) 

4jL«kiJ! ^3 IaLLjj (jii (jjj 


4jl iU (yjdll) Cldlul! 

^ Y. 

ill j4_jLaSMj 4j|*J!) jji.1^1 k\l j £j!Jll Jjjj) 

4 . 9 amIs .1 4 jl_aixi. 

(JpVl 4jl JajLuiJ ill 

4JI.1*JI (J| 4p->li\l 


j_jlj Jj ^3 J‘Lalli/1^ 


283 



Dengan artian kedua orang tuanya muqim di satu 4^.1 j k 3? 3 3 * 3'!? * “Jji 

daerah. 


Sehingga, seandainya salah satu dari keduanya ingin 
bepergian karena ada hajat seperti haji dan berdagang, 
baik jarak perjalanannya jauh atau dekat, maka anak 
yang sudah tamyiz atau belum diserahkan kepada orang 
yang muqim dari kedua orang tuanya hingga yang 
sedang bepergian telah kembali. 

Seandainya salah satu dari kedua orang tuanya ingin 
pindah daerah, maka sang ayah lebih berhak daripada 
sang ibu untuk mengasuh, sehingga sang anak diambil 
oleh sang ayah dari tangan sang ibu. 

Syarat ketujuh adalah sepi, maksudnya sepinya ibu sang 
anak yang tamyiz dari seorang suami yang bukan 
termassuk dari mahramnya sang anak. 

Sehingga, jika sang ibu menikah dengan seorang lelaki 
dari mahramnya sang bocah seperti paman, anak laki- 
laki paman, atau anak laki-laki saudara laki-laki sang 
bocah, dan masing-masing dari mereka rela dengan sang 
bocah, maka hak asuh ibunya tidak bisa gugur sebab 
pernikahan. 

Jika salah satu tujuh syarat tersebut tidak terpenuhi oleh 
sang ibu, maka hak asuhnya menjadi gugur 
sebagaimana penjelasan yang telah diperinci. 


ojlkjj 4 kl k LaA-lki 31 j)\ jia 
.djil llf-* jl jkJI i?3jk 
33 j^' 03 




1 La 33*-) 


3_3/il <Sij 3^3* oio^^ .iki 313! jJj 

* g 2 o'" 4 0 ' “i- 

l^La kc-3q3 klijl 33 


jk [^\ (3^£4^31! -Ldjki (j^) 
(JLkl' 03 CoQ (jF 33 03) 33**^' 

kxa jlkJs (3* 1 t-ok. >1i i" ikki q\£ 
3 -■kj J klki 3^ J “Lac- 3^ ji 3^ kill 
i3113j -Lull JyjLn ill 333 IL 1 ^4-k? L& 


^1 33 kjLjld' 3? (Ig' 1 * 3a3di Jkl 3 !^) 
kk. 3 ^ LaS 1 g'iil ..ox (V'ikuu) 

lL=k 


KITAB HUKUM-HUKUM KRIMINAL (JINAYAT) 


Jinayat yang menjadi bentuk jama' dari lafadz "jinayah" 
mencakup pada bentuk membunuh, memotong anggota 
badan atau melukai. 


LxJaS jl ilk 33^ 3' 3^ jLI kjbk 

Ik3k jl 


Macam-Macam Pembunuhan 


Pembunuhan ada tiga macam, tidak ada yang ke empat. 
-pertama- pembunuhan 'amdun mahdun (murni sengaja). 
Lafadz 'amdun adalah bentuk masdar dari fi'il madli 
"'amida" satu ivazan dengan lafadz "dlaraba", dan 
maknanya adalah sengaja. 


I4J I3 ^ 3^1) 

3j3 OaC- j,*u.o.a j& j 1 One- I 


v.-id l olii-a 


284 



-kedua dan ketiga- khatha' mahdlun (murni tidak 
sengaja), dan 'amdun khatha' (sengaja namun salah). 

Mushannif menjelaskan tafsiran al 'amdu di dalam 
perkataan beliau, 

‘Amdun Mahdlun 

Al 'amdu al mahdu adalah pelaku sengaja memukul 
korban dengan menggunakan sesuatu yang biasanya 
bisa membunuh. 

Dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa, "di 
dalam kebiasaannya." 

Dan pelaku sengaja untuk membunuh korban dengan 
sesuatu tersebut. 

Dan ketika demikian, maka sang pelaku wajib di-qishash. 

Penjelasan mushannif bahwa harus mempertimbangkan 
kesengajaan untuk membunuh adalah pendapat yang 
lemah. Sedangkan pendapat yang kuat adalah tidak 
perlu ada kesengajaan untuk membunuh. 

Penetapan qishash disyaratkan bahwa orang yang 
terbunuh atau terpotong anggota badannya harus islam 
atau memiliki ikatan aman. 

Sehingga untuk kafir harbi dan orang murtad, maka 
tidak ada kewajiban qishash ketika dibunuh oleh orang 
islam. 

Kemudian, jika korban memaafkan pelaku di dalam 
kasus 'amdun mahdlun, maka pembunuh wajib 
membayar diyat mughaladhah (yang diberatkan) dengan 
seketika dan diambilkan dari harta si pembunuh. 

Mushannif akan menyebutkan tentang penjelasan 
taghlidh diyat tersebut. 


(1 Its AaC. j a 


<1^3 M .AajlII d du-olll jSI j 


(Aa*J U 1 3^ a\ 1 jLAJtlll^ 

^nln (jLajj) dill ij?\ (AA^yJa 




L- l\l» 11 j 

.‘.'ll 

(dlP ~ j 

(j^»l (djlll l-y ft) j 

(Jjlll d <k.^-»a11 Laj 

Aiilk. d di» >>i 


(_^u£U Jajldjj 

(jUai ji ^la3 j! (JjjH1 

aIulaII (Jjk. j j.'ig _ft 


(jc- 4jlc- ^ik-all lie. £ 5 ! (Aic. lie. (jll) 
(i"nk j) a\I Juudl ojjLa 

(jLa £^1 <Ulk. A loll a 4ja) (Jjllll ^gic- 


Ig )VilaM U 1 * d <h^»a\I 


285 



Khatha' Mahdlun 


Khatha' mahdlun adalah seseorang melempar sesuatu 
seperti binatang buruan, namun kemudian mengenai 
seorang laki-laki hingga menyebabkan meninggal dunia. 
Maka tidak ada kewajiban qishash bagi orang yang 
melempar, akan tetapi ia wajib membayar diyat 
mukhaffafah (yang diringankan) yang dibebankan kepada 
ahli waris ashabah si pelaku dengan cara ditempo 
selama tiga tahun. Dan mushannif akan menyebutkan 
penjelasannya, 

Setiap satu tahun dari masa itu diambil kira-kira 
sepertiga dari seluruh diyat. 

Bagi waris ashabah yang kaya dan memiliki emas, maka 
setiap akhir tahun wajib membayar setengah dinar. Dan 
bagi yang memiliki perak wajib membayar enam dirham 
sebagaimana yang telah jelaskan oleh imam al mutawalli 
dan yang lain. 

Yang dikehendaki dengan al 1 aqilah adalah ahli waris 
ashabah si pelaku, bukan orang tua atau anak-anaknya. 

‘Amdul Khatha' 

'Amdul Khatha’ adalah pelaku sengaja memukul korban 
dengan menggunakan sesuatu yang biasanya tidak 
sampai membunuh seperti si pelaku memukul korban 
dengan tongkat yang ringan, namun kemudian korban 
yang dipukul meninggal dunia. 

Maka tidak ada kewajiban had atas si pelaku, akan tetapi 
wajib membayar diyat mughalladhah (diberatkan) yang 
dibebankan kepada waris 'aqilah si pelaku dengan cara 
ditempo selama tiga tahun. Dan mushannif akan 
menyebutkan penjelasan sisi berat diyat tersebut. 

Kemudian mushannif beranjak menjelaskan tentang 
orang yang berhak mendapatkan qishash. Qishash 
diambil dari iqtishashul atsar yang bermakna meneliti 
jejak, karena sesugguhnya (keluarga) korban akan 
meneliti kasus kriminal kemudian akan mengambil 
balasan sepadannya. Mushannif berkata. 


(c5^ crl' <j' ilkaJlj) 


4 I'i'Vh iLkj d jolaS 

4jir. ii 3 ^ l s' (^aic. ijs 31 

jli d I'k^illl jS-ljluj (4qqk.a 4 jJ) 

jlc. (4l3jjl 1 g VijlVi 

ClDlj 


4jJ dllii jll ■<iui 3S 

L- ll ijfA UHidl QA j 

Qaj d Aalii 3^ 33' 

, s ^ i ' o'' 'o 

“dls UaS 4 juu 4 L- ll 1.0i 

2 ? 0 '. - -J t ^1. % tt 

OJJC-J 


4U.3 V 4 4 jjl. 3 t.Ilj 

> > O', 

_ 4£- jSj 


jiaj Y Du (jl Ikikll .dac-j) 

(Clijiua) 4ilik 1 tsvt \ 4j£jj_ia (jlS ^13113 


4 xi 4j^ r_iaj 33 ‘QAc. djj 31^) 
((jjiui l1i3j 4i3.jJi 4 j 9 l. 3 t.ll 

Ig IV)!*' 1 (3-S >_ 


43c- d ik^-all ^"3*^ fA 

£ 5 ! jjYI (__>-£aL^aliSl Ijkl .all (j<ol 

llkldl 4jllaJl ^jIu 4jIc. 3 j?~ ^stn'i 

3ll9 


286 



Syarat Kewajiban Qishah 

Syarat kewajiban qishash dalam kasus pembunuhan ada 
empat. 

Di dalam sebagian redaksi dengan menggunakan 
bahasa, "(fasal) syarat-syarat wajibnya qishash ada 
empat." 

Pertama, si pembunuh sudah baligh. Sehingga tidak ada 
kewajiban qishash atas anak kecil. 

Seandainya si pembunuh berkata, "saya saat ini masih 
bocah (belum baligh)", maka ia dibenarkan tanpa harus 
bersumpah. 

Kedua, si pembunuh adalah orang yang berakal. 

Sehingga qishash tidak boleh dilakukan pada orang gila 
kecuali gilanya terputus-putus, maka dia di qishash pada 
waktu sembuh. 

Qishash wajib dilaksanakan pada orang yang hilang 
akalny sebab meminum minumam memabukkan akibat 
kecorobohan saat meminumnya. 

Maka mengecualikan orang yang tidak ceroboh, seperti 
ia meminum sesuatu yang ia kira tidak memabukkan, 
namun ternyata kemudian akalnya hilang, maka tidak 
ada kewajiban qishash atas dirinya. 

Ketiga, si pembunuh bukan orang tua korban yang 
dibunuh. 

Maka tidak ada kewajiban qishash atas orang tua yang 
membunuh anaknya sendiri, walaupun anak hingga ke 
bawah (cucu). 

Ibn Kajj berkata, "seandainya seorang hakim memutuskan 
menghukum mati orang tua yang telah membunuh anaknya, 
maka putusan hukum hakim tersebut batal." 

Ke empat, korban yang terbunuh statusnya tidak 
sebawah status si pembunuh, sebab kafir atau status 


J311 ^ 

i^j'i 

JajJlLaS ^laill 

QA isi°i ill (jlidlj Jills!! ,j!) JjVI 
(jxaj ill ^ nst JVI HI Oil jlj 


(lalb) (Jjlail (jjSj (j! 

^Ja£l (j! V) (jjikla (jxi QA i-^dl 

•***1*1 ' ' '• ^ * * •**’•-** * • o*-* 

4_l9l3J (j-aj 4_La (_j^aliaj3 


4_lac- <30 LQAl^sW 

JlklLa jSliixs 

Ola 1 j nil i_l^jjoi (jll .Smi ^1 (j-a 

AjIc- il3 A. lie- jj!j)3 jjc- 


131 j) (JjUii i 0 ) (j) 


Jala (jjj o3j 03u -30 ils 

11 > 


o.J jj 30 0^3 k jlj ^3 ,ji! oil 

A (_paai 


(J-oskii JJjLall <jj£j V (j!) £j'J>l' (j) 
(Jjj J' JjOll <_>a 


287 



budak. 


Sehingga orang muslim tidak boleh dihukum mati sebab 
membunuh orang kafir harbi, dzimmi atau kafir 
mu'ahhad. 

Orang merdeka tidak boleh dihukum mati sebab 
membunuh seorang budak. 

Seandainya korban yang terbunuh memiliki nilai 
kekurangan dibanding dengan si pembunuh sebab tua, 
kecil, tinggi, atau pendek semisal, maka semua itu 
tidaklah dianggap. 

Sekelompok orang wajib dihukum mati sebab 
membunuh satu orang, jika satu orang tersebut sepadan 
dengan status para pembunuhnya, dan perbuatan 
masing-masing dari mereka seandainya hanya sendirian 
niscaya akan bisa membunuh si korban. 

Kemudian mushannif memberi isyarah satu bentuk 
kaidnh dengan perkataan beliau, 

Setiap dua orang yang bisa terlaku hukum qishash di 
antara keduanya dalam kasus pembunuhan, maka 
hukum qishash -pun terlaku di antara keduanya dalam 
kasus pemotongan anggota badan. 

Sebagaimana disyaratkan orang yang membunuh harus 
mukallaf, orang yang memotong anggota badan juga 
disyaratkan harus mukkalaf. 

Kalau demikian, orang yang tidak dihukum mati sebab 
membunuh seseorang, maka tidak berhak dihukum 
potong sebab memotong anggota orang tersebut. 

Syarat Hukum Potong Anggota Badan 

Syarat wajibnya qishash di dalam kasus memotong 
anggota badan ada dua, setelah mempertimbangkan 
juga syarat-syarat yang disebutkan di dalam qishash 
pembunuhan. 

Salah satunya adalah isytirak (sama) di dalam nama 
khusus bagi anggota yang dipotong. 


ji liai ji (jlfi uJjk (Jjsj ila 

Ikklkla 


jL V j 


ji jjSLi (Jills!! (Jjliakll jjlii j!j 

# '.p S; - -i * -s 

j! (Jjia J* 


y&iliii (j] ^.i^.! j]\j 

(jlS ijiul jJ i.a .li.! j <j£ (J *3 


4jjiL C jUii 13 


j hi (j-aLkaall jk (jlkakdi J)£j) 

ufSj^ 
(jjiLill dllli! 

Jajldu laika jfi (Jlila!! JaJlLHi IkSa 
Igikxs 4j j£ i-J) jiai ^lallJ! 


& V 


Of 




9J V ■ 


IjjaV! ^3 (jyil L_)j^j Jk! jkij) 

(_yalkaS (IsjjSkall Jajl^uil! 

(gUiil) (j^uiil! 


y ^ k%Q d i . Q _j !! 


288 



Mushannif menjelaskan hal itu dengan perkataan beliau, 
" anggota sebelah kanan dipotong sebab anggota yang 
kanan juga, maksudnya anggota sebelah kanan semisal 
telinga, tangan, atau kaki hams dipotong sebab 
memotong sebelah kanan dari anggota-anggota badan 
tersebut. Dan bagian kiri dari anggota-anggota badan itu 
berhak dipotong sebab memotong bagian kiri dari 
anggota-anggota badan tersebut. 

Kalau demikian, maka anggota sebelah kanan tidak 
boleh dipotong sebab telah memotong anggota sebelah 
kiri, dan tidak boleh juga sebaliknya. 

Yang kedua, salah satu dari dua anggota yang dipotong 
tidak bermasalah (masih berfungsi). 

Sehingga tangan atau kaki yang sehat tidak boleh 
dipotong sebab memotong tangan atau kaki yang syala'. 
Anggota yang syala’ adalah anggota badan yang sudah 
tidak berfungsi. 

Adapun anggota badan yang syala’ berhak dipotong 
sebab memotong anggota yang sehat menurut pendapat 
al masyhur. 

Kecuali jika ada dua orang adil dari ahli khubrah (pakar 
ahli) yang berkata bahwa sesungguhnya anggota yang 
tidak berfungsi tersebut ketika dipotong maka darahnya 
tidak akan berhenti, bahkan ujung-ujung urat akan 
terbuka dan tidak bisa tertutup dengan di cos. 

Di samping hal ini, orang yang berhak atas anggota 
tersebut mau menerima dan tidak menuntut ganti rugi 
karena cacatnya anggota tersebut. 


£ 5 ! DiidDsil 4Jnjj 

jl Al jl £pl YlDs AJafij 

Dus Ulli ^3/silD 

Dus (jDYuDlj) 


4 I Ac- Y j YU j 


gjSjldl Akb (jJ^J Y (jl) Jj-jUll (J) 

j <sYDjsJ 4 A jl A} ^Ja£s YU 

4 ] 


Jt. 4 A t^i\D pYCuslI Dsi 

j j|lDsl l 


(jl ojUkll JaS ja (jY^C- JjAJ <j^ YM 
^Dajj (Jj ^tll! flails Y d \* Ys^ D] pYCuslI 

^uiiklD AusVi Yj 


Yj l&UjiDs 1 $j jl IYa 

J&J1 Dijl DDk 


Kemudian mushannif memberi isyarah suatu bentuk ,4JjSj Sic-lal DilADsl! jlDi 

kaidah dengan perkataan beliau. 


Setiap anggota badan yang bisa diambil, maksudnya (jAaDs ^iaa £ 5 ! (Ak! jA ac. cJfsj) 
dipotong dari persendian seperti siku dan pergelangan jaa) J£j gjaj^Ss 

tangan, maka pada anggota tersebut berlaku hukum 
qishash. 


Sedangkan anggota yang tidak memiliki persendian. 


4^9 D-a£ Y 4j Y Ds j 


289 



maka tidak berlaku hukum qishash pada anggota badan 
tersebut. 

Luka di Wajah dan Kepala 

Ketahuilah sesungguhnya luka di kepala dan wajah ada 
sepuluh macam. 

Harishah dengan menggunakan huruf-huruf yang tidak 
memiliki titik. Harishah adalah luka yang menyobek kulit 
se dikit. 

Damiyah, yaitu luka yang mengeluarkan darah di kulit. 

Badli'ah, adalah luka yang hingga memotong daging. 

Mutalahimah, yaitu luka yang hingga masuk ke dalam 
daging. 

Simhaq, yaitu luka yang sampai hingga ke kulit diantara 
daging dan tulang. 

Mudlihah, yaitu luka yang hingga menampakkan tulang 
yang berada di balik daging. 

Hasyimah, yaitu luka yang hingga memecahkan tulang, 
baik sampai menampakkan tulang ataupun tidak. 

Munaqqilah, yaitu luka yang memindahkan posisi tulang 
dari satu tempat ke tempat yang lain. 

Ma'munah, yaitu luka yang sampai ke kantong otak yang 
disebut dengan ummu ra's (pusat kepala). 

Damighah dengan huruf ghin yang diberi titik satu di 
atasnya, yaitu luka yang sampai membenyobek kantong 
otak tersebut dan sampai hingga ke ummu ra's. 

Dari sepuluh bentuk luka ini, mushannif mengecualikan 
apa yang terangkum di dalam perkataan beliau, 

Tidak ada hukum qishash di dalam kasus luka, 
maksudnya luka-luka yang tel ah disebutkan di atas, 
kecuali luka mudlihah saja, tidak yang lainya dari 


a^yjiC- (ji 

is^J * 21 )^-ag .ai 

±la 

<ixsLj <lalL j 
4 » ilj j 
hua jju 4-a^blia j 


jjjj ^ijj JjLk-kujj 

- 1'j 


V A 11 j .1 *CaLjlA j 

(jliLa (jlfLa Cy? (Ja±j A In a j 

^1 4Jalaxi]l ^-LaLil ^ijj sLaj 

dlL A -a 4jt-a!Lj 


La aii qm L an^»xi\l jglllojl j 

> » 0 r* 

£ 5 ! £s 4 (J-saL-£i3 Vj) 

(_j-a IAjjc. V -lals (A k >>i^al' £gi Vjj) 

/ajjlaad' 


290 



sepuluh luka tersebut. 


BAB DIYAT 

(Fasal) menjelaskan tentang diyat. gtu Jji (<JJLa3) 

Diyat adalah harta yang wajib dibayar sebab telah ^ jk. AjIIsJIj iL±a.1j]l JUJI ^ J 
melukai orang merdeka baik nyawa atau anggota badan. j! 


291 



Pembagian Diyyat 


Diyat ada dua macam, mughaladhnh (yang berat) dan 
mukhaffah (yang ringan), dan tidak ada yang ketiga. 

Diyat mughallah, sebab membunuh laki-laki merdeka 
yang beragama islam dengan sengaja, adalah seratus 
ekor onta. 

Seratus onta tersebut dibagi tiga. Tiga puluh ekor berupa 
onta hiqqah. Tiga puluh ekor berupa onta jadz'ah. 
Pengertian kedua onta ini telah dijelaskan di dalam kitab 
"ZAKAT". Dan empat puluh ekor berupa onta khalifah. 
Lafadz khalifah dengan membaca fathah huruf kha'nya 
yang diberi titik satu di atas, membaca kasrah huruf 
lamnya, dan menggunakan huruf fa'. 

Mushannif menafsiri onta khalifah tersebut dengan 
perkataan beliau, "di dalam perut onta tersebut terdapat 
anaknya." 

Yang dikehendaki, empat puluh ekor onta tersebut 
adalah onta-onta yang sedang hamil. Kehamilan onta 
tersebut bisa ditetapkan dengan ucapan pakar ahli 
tentang onta. 

Diyat mukhaffah sebab membunuh laki-laki merdeka 
yang muslim adalah seratus ekor onta. 

Seratus dibagi lima. Dua puluh ekor berupa onta hiqqah, 
dua puluh ekor berupa onta jadz'ah, dua puluh ekor 
berupa onta bintu labun, dua puluh ekor berupa onta ibn 
labun, dan dua puluh ekor berupa onta bintu makhadl. 

Proses Pengambilan Diyyat 

Ketika onta wajib dibayar oleh si pembunuh atau waris 
‘aqilah, maka onta diambil dari ontanya orang yang 
wajib membayarnya. 

Jika ia tidak memiliki onta, maka diambilkan dari onta 
yang paling banyak di kota orang yang hidup di 
perkotaan, atau pedukuan orang yang hidup di 
pedesaan. 


Yj (4 qqka j 4 a jjjjda 4jill jj 

lagj dldlj 

^Imall jjiJI (J3S L- libn ^4jalkalll) 

(j(JjYI ja I .lab 

jjiijljj 4iLi. jjjjlA 4'ilia 4jlallj 

^55 _ * _ J* ^ o 


^3^=4 csf) 


lis jla3j 

(UiYji 


l_Ull j 


(Jaljb. j«jjYI jl 

o ' ' \ 0 0 ■? ^ * 

.(JjYIj ojikll (JaI (JjSj ig \ak 


jilaal! jjkll ^}fll]l t-ulaj (j4 qqkall jj 

((JjYI (ja 4jla) 

jjjdc-j 4ii. jjjdcj 4 maka 4jLallj 
jjl jjjjdc. j jjj] dih jjj>b^j 4b. Ab. 

((J^-il ka Clnj jjjab j jjj 


kialb ji (Jjla (JjYI dn> j laj 

^ " O O O O 'i * 

4-lIc. dj ja Jjl ja dlhbl 


(Jjj L-lIlb ja Abjji3 (_Jjj 4_i j£j jl j 

jjlj 4 JLS jl oliL 


292 



Jika di kota atau desa tersebut tidak ada onta, maka 
diambilkan dari onta yang paling banyak di kota atau 
desa yang paling dekat dengan tempat orang yang wajib 
membayar diyat. 

Kemudian, ketika tidak ada onta, maka ia beralih 
mengeluarkan uang seharga onta tersebut. 

Dalam redaksi yang laing disebutkan, "jika onta tidak 
ditemukan, maka beralih mengeluarkan uang seharga 
onta tersebut." 

Ini adalah pendapat di dalam qaul jadid, dan ini adalah 
pendapat ash shahih. 

Ada satu pendapat di dalam qaul qadim yang 
mengatakan, "beralih mengeluarkan seribu dinar, bagi 
orang yang memiliki emas. 

Atau beralih membayar dua belas ribu dirham, bagi 
orang yang memiliki perak. 

Di dalam semua yang dijelaskan tersebut baik diyat al 
mughaladhdhah atau diyat al mukhaffah. 

Berdasarkan pendapat qaul qadim, jika diyat tersebut 
diberatkan / mughaladhdhah, maka ditambah sepertiga 
dari jumlah semuanya. 

Sehingga, dalam permasalahan dinar, harus membayar 
seribu tiga ratus tiga puluh tiga lebih sepertiga dinar. 

Dan di dalam permasalahan perak, harus membayar 
enam belas ribu dirham. 

Diyyat Khatha' Yang Mughaladhah 

Diyat pembunuhan khatha' menjadi berat / 
mughaladhdhah di dalam tiga tempat. 

Salah satunya, ketika membunuh di tanah Haram, 
maksudnya tanah Haram Makkah. 


(_JjI a jdl j! oalill (jSL (jli 
J) jS (Jj) 4-4^- (Df 


(l^juua Jj Jalj! (JjYI i" lajc. (jli) 


iijl <JjYI (jli cs^j 

J) 


jA j Juaid! (Jjlll <ji La IjlA 


Ja! 

CJ j-? l&Ij (ji) 

4 jJaall (Ja i (ja>. 

j 4at 4jill j£i Lais 


Igjlh ijj) ls^" (*•" '4i]c. (jl 


ojaa £ 5 ! 


4jiijj 4jl_a ClJjj djlli ^yjUall (jis 
jlLa ciiijj \ juja (jjjliijj 

C all 4lLuj 4 


jA 4jilj £^i Uakil 4 jA jalxj j) 


4jLa £ 5 ! cs 4 lJjs lij) Ia. 


293 



Adapun pembunuhan yang dilakukan di tanah Haram 
Madinah, atau membunuh saat melaksanakan ihram, 
maka tidak sampai memberatkan diyat menurut 
pendapat al ashah. 

Yang kedua dijelaskan di dalam perkataan mushannif, 

Atau membunuh di bulan-bulan Haram, maksudnya 
bulan Dzul Qa'dah, Dzul Hijjah, Muharram, dan Rajab. 

Yang ketiga disebutkan di dalam perkataan mushannif, 

Atau membunuh kerabat sendiri yang masih memiliki 
ikatan mahram. Lafadz "mahram" dengan membaca 
sukun huruf ha'nya yang tidak diberi titik. 

Sehingga, jika kerabat yang dibunuh tersebut bukan 
mahramnya, maka tidak sampai memberatkan diyat. 

Diyyatnya Wanita & Khuntsa 

Diyat melukai wanita dan khuntsa musykil adalah 
separuh dari diyat melukai laki-laki, baik membunuh 
atau melukai saja. 

Sehingga, di dalam diyatnya wanita merdeka yang 
muslim dalam permasalahan membunuh secara sengaja 
atau syibih ‘amdin adalah lima puluh ekor onta -yang 
dibagi menjadi tiga-. Lima belas onta hiqqah, lima belas 
onta jadz'ah dan dua puluh onta khalifah yang sedang 
mengandung. 

Dan di dalam membunuh khatha', wajib membayar 
sepuluh ekor onta bintu makhadl, sepuluh ekor onta bintu 
labun, sepuluh ekor ibn labun, sepuluh ekor onta hiqqah 
dan sepuluh ekor onta jadz'ah. 

Diyyat Orang Kafir 

Diyatnya orang yahudi, nasrani, kafir musta'man, dan 
kafir mu'ahad adalah sepertiga diyatnya orang islam, 
baik membunuh atau melukai saja. 

Adapun orang majusi, maka diyatnya adalah dua 


JLk ji AJuCaI! £s^ ^ 

4j 3 Jajliu I 

i llLaLlI £^4 J J 

££C £ 5 ! £ 5 ! JjI ji) 

C. A jj j 4 k£^£ j 

4jja j jSaa cidlull j 

gjiku 

3 Cl(jSL) ki (jll 

^^ic.) (jSliAI! j 4_jcj) 

lluil 4 jC 1 _aLaill 

4 g °i t*li ji Cac. (JliS 4.,a\hiA a jjk. 4 jC 
4ii. jdc. 4 LaS. JjYI (_ja £jjxuAA CaL 
Id aIIL (jjjdc-j 4i.jA jdc- 4l«Ak j 

£JaI jA 

jdc-j (_paLk-<s Cl llVl jdc- UaA JuS £ s ij 
ULi. j)Clc- j (jjJ £sA j S." 


a (<J^ jl) 


(£jaI.'u«aII j Qjgjl j Cj£_jll 4jCj) 


IkjAj Hall 4 jC Clllj) CAliJii! j 


4jC jdc- iMj 4 aAs £gjqijk a\1 IaSj) 


294 



sepertiga sepersepuluhnya diyat orang muslim. 

Ungkapan yang lebih ringkas daripada ini adalah 
sepertiga seperlima diyatnya orang muslim. 

Diyyat Melukai 

Wajib membayar diyat nafsi secara sempurna, dan 
sudah dijelaskan bahwa sesungguhnya diyat tersebut 
adalah seratus onta, di dalam kasus memotong masing- 
masing dari kedua tangan dan kedua kaki. 

Sehingga di dalam setiap satu tangan atau kaki, wajib 
membayar lima puluh onta. Dan di dalam kasus 
memotong dua tangan atau kaki, wajib membayar 
seratus onta. 

Wajib membayar diyat secara utuh di dalam kasus 
hidung, maksudnya memotong bagian hidung yang 
lentur, yaitu janur hidung. 

Dan di dalam kasus memotong satu dari kedua bagian 
tepi janur hidung dan pembatas dua lubangnya, wajib 
membayar sepertiga diyat. 

Wajib membayar diyat secara utuh/ sempurna di dalam 
kasus memotong atau mencabut kedua telinga yang 
tidak sampai menampakkan tulang yang berada di 
baliknya. 

Jika pencabutan keduanya sampai menyebabkan 
terlihatnya bagian tulang di baliknya, maka juga wajib 
membayar ursyu -nya (ganti rugi hal itu). 

Di dalam memotong satu daun telinga, wajib membayar 
separuh diyat. 

Penjelasan di atas tidak ada bedanya antara telinga 
orang yang bisa mendengar atau bukan. 

Seandainya kedua telinga tidak bisa digerakkan lagi 
sebab dilukai, maka keduanya berhak mendapatkan 
ganti rugi diyat. 

-wajib membayar diyat secara utuh- di dalam kasus 






-all Aj.} (J-a-ak CLiti 


AjLa Igji (qjJq]! Aj.} j) 

i °J) JrV' 


D-? cJ^j j' 3^ k 

O * "l* ^ " "o _ o 


is* Aj' 3' (j) 

(jjLall j A_La (jV La ^la3 


ClJj AaS 


!>? 3^ 

AjJl 


j! ,*3aa AjLII cJJaSL (j) 

^LLaj! 1 ag »la 


AjjjjS C l> j ^LLajI l^ag »h ^a (jll 


AjJi L «a I.^-» i (jiS £]£ 


ajgc-j a-iaLdl (jjl (jjj L<u 3 V j 

l.ag jAA 1 AjLlsj (JjUj! jlj 

' ' ' i« _ 


Aj^ C L-^'i 1 ixa 3£ (u )\°)* " j) 


295 



kedua mata. Dalam kasus melukai sal all satunya, wajib 
membayar separuh diyat. 

Dalam hal itu baik matanya orang yang juling, yang jl jjc.1 jS J jk.1 pjc. dUj pi £ljluj 
tidak bisa melihat salah satu matanya, atau yang selalu pi^cd 

berair. 

Dan wajib membayar -diyat secara utuh- di dalam kasus pap 3^ pi (AajjVI py3dl) pi (j) 
kelopak mata yang berjumlah empat buah. Masing- lyia 

masing dari ke empatnya berhak mendapatkan ganti 
rugi seperempat diyat. 

Dan wajib membayar -diyat secara utuh- dalam kasus plii (pUPil j) 

lidah yang bisa bicara dan sehat perasanya, walaupun CijS j IjIV pUJJl 

lidahnya orang yang gagap dan orang yang tidak jelas 
kata-katanya. 

Dan wajib membayar -diyat secara utuh- dalam kasus .p- c‘ s I -Ai LaAljkl pij ( pjihd l jj 
kedua bibir. Di dalam kasus memotong salah satunya, 
wajib membayar separuh diyat. 

Dan wajib membayar -diyat secara utuh- dalam kasus 4 . >>»i t-ilii pa j L-il&ij) 

hilangnya kemampuan bicara seluruhnya. Dan di dalam kjjJl 

kasus hilangnya kemampuan bicara sebagian saja, wajib 
membayar diyat sesuai dengan prosentase yang hilang. 

Huruf yang menjadi tolak ukur pembagian diyat kljUaii 

0 *5= o 

sebanyak dua puluh delapan huruf di dalam bahasa ijjj pi lipp j 

arab. 

Dan di dalam kasus hilangnya penglihatan, maksudnya 
menghilangkan penglihatan dari kedua mata. 

Adapun menghilangkan penglihatan dari salah satunya, 
maka wajib membayar separuh diyat. 

Di dalam kasus mata, tidak ada perbedaan antara mata ojjjS j aj liki - a pjj pPJl pi ^ j 

yang kecil dan yang besar, antara mata orang tua dan pLLj pj& j 

anak kecil. 

Dan wajib membayar -diyat secara utuh- dalam kasus ppiVl p-? (p^-dl L-jl&ij) 

hilangnya pendengaran dari kedua telinga. 

Jika daya pendengaran kurang dari satu telinga saja, JaxLbj dijiu od^lj pji P-aij plj 

9 ' 0 ^-| o ^ a 

maka telinga tersebut ditutup dan dibatasi seberapa Jal«3 C ik j J tipkV' ^ y i A 


pnj» \1 pxi 4jl&jl pi (p-saJl 


4ja J Q UaAyki pxi 4jl& jl Uai 


1 g jIc. 4jj]l p jjJ ppl i-lajpsJlj 


296 



daya pendengaran telinga yang satunya, maka dlli (ja AjSLuj ikl J 

perbedaan diantara kedua telinga tersebut wajib diberi 

ganti rugi dan diambilkan sebagian dari diyat tersebut 

dengan mempertimbangkan perbandingan yang hilang 

dan yang masih ada. 

Dan wajib membayar -diyat secara utuh- dalam kasus (jjj kul l (ja i-jlAij) 

hilangnya daya penciuman dari kedua lubang hidung. 


Jika daya penciuman berkurang dan kira-kiranya bisa 4-kdJa CxL j ojca Ja-uia J ilid! U uakj q\j 

'C • ''J/ 

dibatasi, maka wajib membayar kadar kekurangan j '(ja 

tersebut dari sebagian diyat secara utuh. Jika tidak bisa 
dibatasi, maka wajib membayar diyat hukumah. 


Dan wajib membayar -diyat secara utuh- dalam kasus 
hilangnya akal. Sehingga, jika akal hilang sebab luka 
pada kepala dengan bentuk luka yang menetapkan ursy 
(ganti rugi) atau diyat hukumah, maka wajib membayar 
diyat sekaligus ursy-nya. 

Dan wajib membayar -diyat secara utuh- dalam kasus 
penis yang masih berfungsi, walaupun penisnya anak 
kecil, lansia dan lelaki imponten. 




(jjjc-J 


Memotong hasyafah sama seperti memotong penis. lAAkj \ g»3i3 *Ja5j 

Sehingga wajib membayar diyat secara utuh sebab 
hanya memotong hasyafah saja. 


Dan wajib membayar -diyat secara utuh- dalam kasus 
kedua pelir, walaupun miliknya lelaki impoten dan 
orang yang dipotong penisnya. 






OH 


allll 


cs' (<j-£“^'j) 

0 *o „ „ 

k_J J 


Wajib membayar separuh diyat sebab memotong salah d < il Wi LaAl^k.! ( *Ja3 

satu dari keduanya. 

Wajib membayar lima onta di dalam kasus mudlihah 
terhadap lelaki muslim yang merdeka, dan dalam kasus 
giginya. 

Dan wajib membayar hukumah di dalam kasus 
menghilangkan setiap anggota yang tidak memiliki 
manfaat. 

Hukumah adalah bagian dari diyat, yang mana nisbat (jjiil' <3 J) k±i Lu kjdJl qa I jL j 

° " 0 ^ ° ■? o „ y 

bagian tersebut pada diyatnya nyawa adalah nisbat 4JuS qa Aj ILJ I fj\ Wai 4_iLij 

kurangnya harga korban yang dilukai seandainya ia 


3-^ jSjJI ^ja (a k >>>3^11 

JfVI (JA <ia (<jluJI) (j) 

AjiAxa^ jjJaE. 3S) 

(4 


297 



adalah seorang budak dengan sifat-sifat yang ia miliki. 
Sehingga, seandainya harga korban sebelum dilukai 
tangannya semisal sepuluh, dan setelah dilukai menjadi 
sembilan, maka kurangnya adalah sepersepuluh, 
sehingga wajib membayar sepersepuluh dari diyatnya 
nyawa secara utuh. 

Diyyatnya Budak 

Diyat seorang budak laki-laki yang dilindrmgi adalah 
harga budak tersebut, begitu juga diyat budak 
perempuan, walaupun harga keduanya lebih dari 
diyatnya orang merdeka. 

Seandainya penis dan kedua pelir seorang hamba 
dipotong, maka wajib mengganti dua harga menurut 
pendapat al adhhar. 

Diyyat Janin 

Diyat janin merdeka yang berstatus islam karena 
mengikut pada salah satu kedua orang tuanya, jika 
ibunya adalah wanita yang terjaga saat terjadinya kasus, 
adalah ghurrah, maksudnya satu orang budak, laki-laki 
atau perempuan, yang bebas dari cacat yang parah. 

Budak tersebut disyaratkan harus mencapai separuh 
sepersepuluhnya diyat secara utuh. 

Kemudian, jika tidak ada budak, maka wajib membayar 
gantinya yaitu lima ekor onta. 

Budak tersebut wajib dibayar oleh waris ‘aqilah si pelaku. 

Diyat janin yang berstatus budak adalah sepersepuluh 
dari harga ibunya di hari saat sang ibu dilukai. 

Sesuatu yang wajib dibayarkan menjadi milik majikan si 
ibu. 

Di dalam kasus janin yang berstatus yahudi atau 
nasrani, wajib membayar ghurrah dengan ukuran 
sepertiga dari ghurrah -nya janin muslim, yaitu satu lebih 
dua pertiga ekor onta. 


1 g j \c. /gill ills j 

c. £g.laJall AAu3 jia 

Aid!) ojjuiC- IxLa &Aj ^glc- 

**tt *t s ^ i* •*:..* 

(jjjajll AjA jjjiC. p l-yjA jjmC. 


AjaSlIj (Allnaj ill ^Aj*\ 1 Aji?j) 

AjA 1 Ag 1 a AJua cIiaIJ) jlj dUSS 

(jlliuS cilia.J alllilj Aje- j£1a 


Ak^j Uuj ( aludi]l (jjlaJI Aj-?j) 

AjllaJ! (JliL A-Ajl-^>» 1 Ajal eliilS (j! Ajjjl 

i* -g ^ > __ ^ 

(Al\ jl AlC-) Alujj ^ojc.) 

epic, i^ye I ( 


AjaII pjuiC- C opill pL JaplAoJ j 
A bilk jA J I^Jaj C. l> J eliAaS (jll 

op*j! 

JjjlkJI llalc. e_laj j 

(A_li AAu3 ^yjiC- (jgjSplI (jllaJ! Aj-?j^) 
1 ^llc. Ajljsdl 
l Jb AjIuI c l-l 


j! ^A^glll (jllaJl ^ el 1>Jj 

^ W jl W ^ y, 

ISfij J)j»j jAj 0 jt- e" ihS opC. 


BAB QASAMAH 


298 



(Fasal) menjelaskan hukum-hukum qasamah. Qasamah 
adalah beberapa sumpah atas pembunuhan. 

Ketika tuduhan pembunuhan bersertaan dengan hints. 
Lafdz "lauts" dengan menggunakan huruf tsa' yang 
diberi titik tiga. 

Lauts secara bahasa adalah lemah. Dan secara syara' 
adalah qarinah (tanda-tanda) yang menunjukkan atas 
kebenaran penuduh dengan gambaran, qarinah tersebut 
menimbulkan dugaan atas kebenaran si penuduh di 
dalam hati. 

Pada gambaran inilah, mushannif memberi isyarah 
dengan perkataan beliau, " lauts tersebut menimbulkan 
dugaan kebenaran si penuduh di dalam hati." 

Semisal korban pembunuhan atau sebagian anggotanya 
seperti kepalanya ditemukan di dusun yang terpisah 
dari kota yang besar sebagaimana keterangan di dalam 
kitab ar Raudlah dan aslinya kitab ar Raudlah. 

Atau korban ditemukan di desa luas yang dihuni oleh 
musuh-musuh korban dan tidak ada selain mereka di 
desa tersebut. 

Maka penuduh disumpah sebanyak lima puluh kali. 

Tidak disyaratkan sumpah tersebut diucapkan secara 
terus menerus menurut al madzhab. 

Seandainya antara sumpah-sumpah tersebut terpisah 
oleh gila atau pingsannya orang yang bersumpah, maka 
setelah sadar ia tinggal meneruskan sisa dari sumpah 
yang sudah diucapkan, jika qadli yang menjadi juru 
hukum saat sumpah qasamah yang sudah diucapkan 
tersebut belum dipecat. 

Sehingga, jika qadli tersebut telah dipecat dan telah 
diganti qadli yang lain, maka wajib mengulangi sumpah 
qasamah- nya lagi. 

Dan ketika penuduh telah bersumpah, maka ia berhak 
mendapatkan diyat. 

Sumpah qasamah tidak berlaku dalam kasus memotong 


$.LaLl! 

Ajjjkj (djjl jC-Lj j) jjijl Iijj) 
^^ic. Ic-jxuij d V» Ajd j& j 

% „ o 9 0 ^ JJ ° 0 

<11^11 dlii £iijj jjlj ^c-AaS! a 

i_llaJl 


<ls ^j) <Jj£j d-allxaAll jLuii IIa ^jj 

A \~vxi 4_uii jS A \ ji (Jjj 3 Aa.j (ju 

<Lbjj)ll ^gk Lafi -iJj (_jC- 31 .■ od d 

j 


<j!ac.V ojlafi 3jjii ji 




n<aj (jnudk ^C-aH! C q A j 
(_gkc- jd iajiLCaj Vj 

1—allkJI (_ja (jjik. (jJJ jjj 

La ^^gic- A*J ^g!u <lxs £La£-j ji 

A-Aallil Jj*J kl (jl l^la Lad 

** " " ' ' o \ 

oAic- Adllukll Clut3j 
l^iLmlal Lak.j o jlc. j j <jjc. (jll 


(3ja 1I Jg£-Juill C ‘iW lil ^j) 


,<_aj]a ^JaS ^gk AdlLikll V j 


299 



anggota badan. 

Dan jika di Sana tidak terdapat hints, maka bagi orang 
yang tertuduh hams bersumpah. maka ia bersumpah 
sebanyak lima puluh kali. 

Kafarat Pembunuhan 

Wajib membayar kafarat bagi orang yang telah 
membunuh nyawa yang diharamkan secara sengaja, 
khatha' atau syibh 'amdin. 

Seandainya si pembunuh adalah anak kecil atau orang 
gila, maka wali keduanya harus memerdekakan budak 
dari harta keduanya. 

Kafaratnya adalah memerdekakan budak mukmin yang 
selamat dari cacat-cacat yang bisa berbahaya, 
maksudnya mencacatkan amal dan pekerjaan. 

Kemudian, jika ia tidak menemukan budak, maka wajib 
melaksanakan puasa dua bulan dengan perhitungan 
tanggal secara berturut-hirut disertai niat kafarat. 

Tidak disyaratkan niat tatabu' (berturut-turut) menurut 
pendapat al ashah. 

Kemudian, jika orang yang membayar kafarat tidak 
mampu untuk berpuasa dua bulan karena lanjut usia, 
terdapat kesulitan yang terlalu berat padanya sebab 
berpuasa, atau khawatir sakitnya bertambah parah, 
maka ia wajib membayar kafarat dengan memberi 
makan enam puluh orang miskin atau faqir. 

Masing-masing dari mereka ia beri satu mud bahan 
makanan yang cukup digunakan untuk zakat fitri. 

Tidak diperkenankan baginya memberi makan orang 
kafir, Bani Hasyim dan Bani Muthallib. 


(jlkilll Clsj] dll jA (j£j -kl (j)j) 
IaLaj puuAk d sl-y (A jib ^^IiaI! 


jl I-Iac- (4Ji^) : v a\I Quiill (Jill! j) 

-Aac- 4_ldi jl 1 kik 


ljJ) \y a ji 1 ]u^i (Jjldll 

\ Ag \Ia (jA 1 Ag 1C. 


D? 4 a°;1>« “CIaja 4j3j 

(JaxILj 4 Ik a\I j , A-dU L-ljjill 

y-iLoillj 

JilgJlj Ia ^1 ,jll) 

ojlaSlI 4 a1j 
^jIjoII 4jj ^ j 


C <>\ k jl oijJujj 4 .s1ma 4 S~vl jl 

1 jj$lu A (jjloi odljJ) 


oDlaal! 

. ill U y j iIa^u ij ijaii vj 


KITAB HUKUM-HUKUM HAD (HUDUD) 

Lafadz al hudud adalah bentuk jama' dari lafadz "had". 


£ii]l 4jd JAJ £A^. 


300 



Had secara bahasa bermakna mencegah. 


Disebut dengan nama Had, karena bisa mencegah dari 
melakukan perbuatan-perbuatan keji. 

Had Zina 

Mushannif memulai penjelasan macam-macam had 
dengan had zina di dalam pertengahan perkataan beliau. 

Zina ada dua macam, zina muhshan dan gairu muhshan. 

Zina muhshan hukumannya adalah diranjam dengan 
batu yang standar, tidak dengan kerikil kecil dan tidak 
dengan batu yang terlalu besar. 

Dan sebentar lagi akan dijelaskan bahwa sesungguhnya 
orang yang muhshan adalah orang yang sudah baligh, 
berakal, dan merdeka yang telah memasukkan 
hasyafahnya atau kira-kira hasyafahnya orang yang 
terpotong hasyafahnya ke vagina di dalam nikah yang 
sah. 

Hukuman zina ghairul muhshan dari orang laki-laki atau 
perempuan adalah seratus kali cambukan. 

Disebut dengan jaldah, karena pukulan itu mengenai 
kulit. 

Dan mengucilkan selama setahun ke tempat yang 
berjarak masafatul qasri atau lebih sesuai dengan 
kebijakan imam. 

Masa setahun terhitung dari awal perjalanan orang yang 
zina, tidak sejak sampainya dia ketempat pengucilan. 

Yang lebih utama pengucilan tersebut setelah hukuman 
jilid dilaksanakan. 

Syarat-Syarat Muhshan 

Syarat ihshan ada empat. 

Yang pertama dan kedua adalah baligh dan berakal. 
Sehingga tidak ada had bagi anak kecil dan orang gila, 
bahkan keduanya berhak diberi pengajaran dengan 


L-jlfsjjl ^_yi 1 g» dllij ClU aLmj 


IjJjll Ckj Cj-lkll J kh.o.a\l icjj 

Jf- J 

IajCS ji i—iic. £)kll 

■* ^ > 1*^0 
o-lk) ^IfLj (JJu l^-C- 

Y kljjjc a o£)l •% 

j-\ i-0.1 Yj 0 j 1»I^» 


o-lk) jl (j-? j) 

^oCik 4 jL« 

jlaJL 1 \ \1 kaliY CiUiu dlkala 


Biliks ^slc. 

e UYlJjf 

Y Jflk (Jjl Ska L_lllikj j 

Ckj <j' JjYlj 


(jll^i^Yl 

3jYi 

Lk (jljCJjj (Jj (jjWxij £gjika ^ic. Ck Yls 


301 



sesuatu yang membuat keduanya jerah untuk 
melakukan zina. 

Yang ketiga adalah merdeka. 

Sehingga budak, budak muba'adl, mukatab, dan ummi 
walad bukan orang yang muhshan, walaupun masing- 
masing dari mereka pernah melakkan wathi' di dalam 
nikah yang sah. 

Yang ke empat adalah wujudnya wathi' dari orang islam 
atau kafir dzimmi di dalam nikah yang sah. 

Dan di dalam sebagian redaksi menggunakan lafadz, "fi 
an nikah ash shahih ." 

Yang kehendaki mushannif dengan wathi' adalah 
memasukkan hasyafah atau kira-kira hasyafahnya orang 
yang terpotong hasyafahnya ke dalam vagina. 

Dengan keterangan, "di dalam nikah yang sah," 
mengecualikan wathi' di dalam nikali yang fasid. Maka 
ihshan tidak bisa hasil dengan wathi' tersebut. 

Had budak laki-laki dan perempuan adalah separuh had 
orang merdeka. 

Sehingga masing-masing dari keduanya dihukum 
sebanyak lima kali cambukan dan dikucilkan selama 
setengah tahun. 

Seandainya mushannif mengatakan, "orang yang memiliki 
sifat budak, maka hadnya ....", niscaya akan lebih baik, 
karena mencakup budak mukatab, muba'adl, dan ummu 
walad. 

Sodomi 

Hukum sodomi dan menyetubuhi binatang adalah 
seperti hukumnya zina. 

Sehingga, barang siapa melakukan sodomi dengan 
seseorang, dengan arti mewathinya pada dubur, maka ia 
berhak dihad menurut pendapat al madzhab. 

Dan barang siapa menyetubuhi binatang, maka harus 
dihad sebagaimana penjelasan mushannif, akan tetapi 
menurut pendapat yang kuat sesungguhnya orang 


Ujll (j c. lk* 3 ^Jy 


(4j3kl!) CldUill (j) 
j i_nlS-all j j-all j 3^3^ 

3 ^ ^£_La Lr^J L)\j du^ik.a 


ji ^ 3'® (f.ja3^ £^3^ (j) 

(c4=^ cs4) <3^ 

^ikLall 3 ? (jiakJ 3 ? j 


3-* IAjAS ji AiiitaJI L- n i»~i f-Ja^d 3 


. i 


Yli AjjjII 33 fJa^l ^ ^ 3 kj 

(JjLaaj 

(3^ 3k d lk&.Ak. 4jaYlj 

0.3k. 1 kg 3 -Ak. 3 

ale. 1 ' 


o-Ak. 3 ^ <j 3 ‘kail^akll 

dll j CjjliLdl U 1 ^ 


(Id 3 ]! ^jlg_d! 3 ^ 3 ) J - 3 l jill ^aSLkj) 


dk ojjA 33 < 3 aj 3 W U ^kdn -LY 3 ka 

L_S& kail ( _ s ik 

3SI ikaiksakll (Jll Ikk Ak. 3^ 3*® j 

33 *-; ^^1351 


302 



tersebut berhak dita'zir. 


Barang siapa mewathi wanita lain pada anggota selain 
farji, maka ia berhak dita'zir. 

Bagi imam tidak diperkenankan menta'zir hingga 
mencapai minimal had. 


UJ-> L>°j) 






Sehingga, jika imam menta'zir seorang budak laki-laki, 
maka di dalam menta'zirnya, wajib kurang dari dua 
puluh cambukan. 

Atau menta'zir orang merdeka, maka di dalam 
menta'zirnya wajib kurang dari empat puluh cambukan, 
karena sesungguhnya itu adalah batas minimal had 
masing-masing dari keduanya. 


/gi jAaijj j_jl C. ikJ l-ilc- /jf- (jll 
o'-lik (jjJjulC- (jc- 

J 44 -J 'j 4 jjb. j! 
1 °l.a 3 ^ o-lik (jjajji (jc- 


BAB QADZAF 


(Fasal) menjelaskan tentang qadzaf. 

Qadzaf secara bahasa adalah menuduh secara mutlak. 
Dan secara syara' adalah menuduh zina atas dasar 
mencemarkan nama baik, agar supaya mengecualikan 
persaksian zina. 

Ketika seseorang menuduha orang lain telah berbuat 
zina seperti ucapannya, "engkan telah zina/' maka ia 
berhak mendapatkan had qadzaf berupa delapan puluh 
cambukan sebagaimana yang akan dijelaskan. Lafadz 
"qadzaf" dengan menggunakan huruf dzal yang diberi 
titik satu. 


qilail gUj jgi ( JJkaa) 

^gic- ^aj^\ Ic-jkij 4 jlJ j 

jikjll 


jjllj ojjc-) 4 -akJua (Jlju (j—il 4 i lijjj 

Jlk Clujj 

Jgjliui LaS o-lLk 


Hal ini jika memang si penuduh bukan ayah atau ibu 
orang yang dituduh, walaupun keduanya hingga sampai 
atas sebagaimana yang akan dijelaskan. 


Syarat Had Qadzaf 


Dengan delapan syarat. Tiga syarat di antaranya pada 
orang yang menuduh. Dalam sebagian redaksi dengan 
menggunakan lafadz, " tsalatsun ." 

Yaitu, si penuduh adalah orang yang sudah baligh dan 
berakal. 


(jJa*J 


(ialk Ijdlj u' -Fj 


303 



Sehingga anak kecil dan orang gila tidak berhak dihad 
sebab keduanya menuduh zina pada seseorang. 

Si penuduh bukan orang tua orang yang dituduh. 

Sehingga, seandainya seorang ayah atau ibu walaupun 
keduanya hingga ke atas menuduh zina terhadap 
anaknya walaupun hingga ke bawah, maka ia tidak 
berhak mendapat had. 

Dan lima syarat pada maqdzuf (orang yang dituduh). 

Yaitu, orang yang dituduh adalah orang islam, baligh, 
berakal, merdeka dan terjaga dari zina. 

Sehingga tidak ada hukum had sebab seseorang 
menuduh zina pada orang kafir, anak kecil, orang gila, 
budak atau orang yang pernah melakukan zina. 

Jumlah Had Qadzaf 

Orang merdeka yang menuduh zina dihukum had 
sebanyak delapan puluh cambukan. 

Dan seorang budak -yang menuduh zina- mendapat had 
empat puluh cambukan. 

Gugurnya Had Qadzaf 

Had qadzaf menjadi gugur dari orang yang menuduh 
sebab tiga perkara, 

Salah satunya mendatangkan saksi, baik yang dituduh 
adalah orang lain atau istrinya sendiri. 

Yang kedua disebutkan di dalam perkataan mushannif, 
"atau orang yang dituduh memaafkan", maksudnya 
pada orang yang menuduh. 

Yang ketiga disebutkan di dalam perkataan beliau, 
"melakukan sumpah li'an di dalam haknya istri." 

Li'an telah dijelaskan di dalam perkataan mushannif, 

"fasal, ketika seseorang menuduh ." 


jlakj Y jjik.a\l j 

(t.—!ill^ j jki Y ji^) 

qIj Ylc. ,j]j £YI ji HYI Lila jii 

jk. Y jLui 


i_jjaLall j3 j) 

! jai. Ylalc- Ijdlj IxiU.Y jjfL) (j' 3^3 

jc- (lilac- 


jl I 


j! ! jalii (jHLuJ! -H. YLa 


Hi! i ol Ha 


j jl UUSIj jl 


o-ilk ((jjjLaj) diillil (3H! -iklj) 
o-lik ( jjjujl Hd!) Jkj (j) 

4 jYH 1_sial! -H) 1_aiLaii jC- (iailujj) 

( c-Lulii 

dijHd! jlfi (Hull i-ala!) li-ik! 

4 k.j ) j! Ij nk! 
ji) 4 i^a ja j ^ S' v x. 

J .** - 0 •? '* £ O 0 

Halil l (jc. j! (t-ijaLdl 
jsk ja jlkil! j) ja _j ciillill j 

l\lj O^a Hi. ■Hi! J ja ja 4 jlij jjLuij 
.(9j cHjl' cs^J 


304 




BAB MINUMAN KERAS 


(Fasal) menjelaskan hukum-hukum minuman keras dan 
menjelaskan had yang terkait dengan meminumnya. 
Barang siapa meminum khamr, yaitu minuman yang 
dibuat dari perasaan anggur basah, atau meminum 
minuman yang memabukkan dari selain khamr seperti 
nabidz yang terbuat dari anggur kering, maka si 
penimum tersebut dihukum had. 

Jika dia orang merdeka, maka dihad sebanyak empat 
puluh cambukan. Dan jika budak, maka dihad sebanyak 
dua puluh cambukan. 

Bagi imam diperkenankan memberi hukuman had 
hingga delapan puluh cambukan. 

Lebihan dari empat puluh cambukan pada orang 
merdeka dan dari dua puluh cambukan pada budak 
adalah bentuk ta'ziran. 

Ada yang mengatakan bahwa lebihan dari had yang 
telah disebutkan tersebut adalah had. 

Berdasarkan pada pendapat ini, maka tidak 
diperkenankan mengurangi dari tambahan tersebut. 

Penetapan Had Minuman Keras 

Had ditetapkan kepada orang yang meminum minuman 
keras dengan salah satu dua perkara. 

Yaitu dengan saksi, maksudnya dua laki-laki yang 
bersaksi atas perbuatan seseorang yang meminum 
minuman yang telah disebutkan. 

Atau pengakuan dari orang yang meminum bahwa 
sesungguhnya ia telah meminum minuman keras. 

Sehingga had tidak bisa ditetapkan dengan persaksian 
satu laki-laki dan satu perempuan, tidak dengan 
persaksian dua wanita, tidak dengan sumpah yang 
dikembalikan -pada penuduh-, tidak dengan 
pengetahuan sang qadli dan tidak juga dengan 
pengetahuan selain qadli. 




l^ye, o 4 k'i.a\l cs^j LHj) 

(4kj) <—<3? a4kjkll A 

iL jiiii 


u\j 


skik 


u! 

oklk. 333 


4 k. <31 £lkYi (<*44 u' j3?4j) 

oklk ((jjjlku) c_j 3"3 
3 *^' cs^) 3 ? 


4 k jkk Ik o 4 ljj 3 £J 3 j 


3 ^kil! ^jlkj l 4 A j 


jklukll kkJI 3*. '>J j) 

gj3kYl 4k-W) 

£)k 4 Ik l_j 3*-A (j 3 g >«j £5! (Amllj 


i—Jjku kjlj L-ljJujl! jl) 


oklg jou Yj e!3klj 333 4kj 3i 

^alaj Yj o4j43k (jjAlj Yj 

OJJC- ij £^31! 


305 



Orang yang meminum juga tidak bisa dihukum had bjjbik Udoji (akj Vj) 

sebab memuntahkan minuman keras dan sebab istinka', Akjlj <Ls jb [J\ ( f . Kn!A flj 

maksudnya dengan gambaran dari dia tercium bau 
khamr. 

BAB PENCURIAN 

(Fasal) menjelaskan hukum-hukum memotong anggota 
badan pencuri. 

Sariqah secara bahasa adalah megambil harta dengan 
sembunyi-sembunyi. 

Dan secara syara' adalah mengambil harta dengan 
sembunyi-sembunyi secara dhalim dari hirzi mitsli-nya 
(tempat penyimpannya barang yang sesamanya). 

Syarat Orang Yang Mencuri 

Tangan si pencuri berhak dipotong dengan tiga syarat. <^ij (JajljA ADlA (jjlldl A 
Dalam sebagian redaksi, ",dengan enam syarat." Jajl jli Ci.„i ^bull 

Yaitu, si pencuri adalah orang yang sudah baligh, IjliLi (Able. iklbj (jjtldl <j') 

berakal, dan atas kemauan sendiri, baik dia orang islam Ilia jl rJS UILds 

atau orang kafir dzimmi. 

Sehingga tidak ada hukum potong tangan terhadap anak j j 

kecil, orang gila, dan orang yang dipaska. 

Tangan orang islam dan orang kafir dzimmi berhak cs^J (4^® (JAj -4 (*4ak}j 

dipotong sebab mencuri harta orang muslim atau orang 
kafir dzimmi. 

Adapun orang kafir mu'ahad, maka tidak ada hukum 
potong tangan atas dirinya menurut pendapat al adhhar. 

Apa yang telah disebutkan di depan adalah syarat orang 
yang mencuri. 

Syarat Barang Yang di Curi 

Mushannif menyebutkan syarat hukum potong tangan Jajki rlaiLsakll jfil j 

ditinjau dari barang yang dicuri di dalam perkataan Jj j jLiil 

beliau. 







306 



Pelaku mencuri barang yang telah mencapai nishab 
sariqah, yang harganya telah mencapai seperempat dinar, 
maksudnya dinar murni cetakan, atau mencuri barang 
campuran dengan emas yang mana kadar emas 
murninya telah mencapai seperempat dinar cetakan atau 
seharga dengan itu, dari tempat penyimpanan barang 
sesamanya. 

Jika barang yang dicuri berada di area bebas ( shahra'), 
masjid, atau jalan, maka di dalam penjagaannya 
disyaratkan selalu diperhatikan. 

Jika barang yang dicuri berada di dalam gedung seperti 
rumah, maka cukup pengawasaan yang biasa dilakukan 
pada barang sesamanya. 

Pakaian dan barang yang diletakkan seseorang di 
dekatnya di area bebas semisal, jika ia mengawasi 
dengan memandang pada barang tersebut waktu demi 
waktu, dan di Sana tidak dalam keadaan berdesakan, 
maka barang tersebut dianggap berada di tempat 
penjagaan semestinya. Jika tidak demikian, maka belum 
terjaga di tempat yang semestinya. 

Syarat orang yang mengawasi adalah ia mampu 
mencegah pencuri. 

Di antara syarat-syarat barang yang dicuri adalah 
sesuatu yang disebutkan oleh mushannif di dalam 
perkataan beliau, 

Tidak ada hak milik dan tidak ada syubhat bagi si 
pencuri di dalam hartanya orang yang ia curi. 

Sehingga tidak ada hukum potong tangan sebab 
mencuri harta orang tua dan anak si pencuri. Dan tidak 
juga sebab seorang budak mencuri harta majikannya. 

Proses Hukuman 

Tangan kanan si pencuri di potong dari persendian 
pergelangan tangan setelah memisahkannya dengan tali 
yang ditarik dengan keras. 


4'i,aj3 UlLaj U^j) 

lljjJ)Ijlii ji ljILaJlk. 

4l<u3 j! jUj. 3 4 k 


jS .ji (j (jlis. 

Jalklll oJ)l £^3 JajICu! p^Luj 

C' \\f\ (j)j 

is* 


o is ® -" j . ^ ^ \ ' -- o C » ,, 

AjuJaj p Lxa j j 

U3j <1 4 (jl illLa 

(jjSjUa j)\ dlljA laljS 

ill V)j 


JjjlU! £X<s 4li _j33 Jajjuij 


d.ail*aA]l oLa 

Jjjlliil] £ 5 ! (4 g J >1i V j 41s 4j dlLa V) 
j4_La hi .all <_]La 

gjjlluil p£)Sj jLai (_]La 43^)luJ pJaS ils 
£]La JjjSj 43^)1*11 j 


Cy? (_g-bu]l obj) (Jjjlldl £^a 
£}kj 4 lxs 1 g »\k (p-j^ll 


307 



Tangan kanan dipotong pada pencurian pertama. 
Kemudian, jika pelaku mencuri yang kedua setelah 
tangan kanannya dipotong, maka kaki kirinya dipotong 
dengan besi yang tajam sekali tebas setelah 
memisahkannya dari persendian telapak kaki. 

Kemudian, jika ia mencuri untuk ketiga kalinya, maka 
tangan kirinya dipotong setelah memisahkannya dari 
persendian. 

Kemudian jika ia mencuri untuk ke empat kalinya, maka 
kaki kanannya dipotong setelah memisahkannya dari 
persendian telapak kaki sebagaimana yang dilakukan 
pada kaki kirinya. 

Tempat bekas potongan dimasukkan ke miyak zait atau 
minyak yang mendidih. 

Kemudian jika setelah itu, maksudnya setelah yang ke 
empat, ia mencuri lagi, maka ia berhak dita'zir. Ada 
yang mengatakan bahwa ia dihukum mati dengan cara 
pelan-pelan. 

Hadits yang menjelaskan perintah membunuh pencuri 
pada pencurian yang kelima tel ah di -Nnsakh. 


A3jldl ^3 ^JaSll Lkijj 

4=3) Ckj (jll) 


oAodj Ak3C 4 J u>iLa oCjAkj Alk^) 

^ya l g »Ckj 

-ikj oil Cl ik hh lallj (jll) 


A_lkj dik ki°i Ikjlj C$) 

IkS ^ya l g »Ckj 

jluAlL 


^,1* a ji dlljj ihdl (jjikkjj 


AkJ 


Ckj (dllc Ckj Jjjjoi (jll) 
(IjlCa cJ^J jji) 


Aln/slkJ! o_j>k]! CluCk j 


■j o > ; , 


BAB BEGAL JALANAN 


(Fasal) menjelaskan hukum-hukum qathi' ath thariq. 
Disebut demikian karena manusia enggan melewati 
jalan sebab takut padanya. 

Qathi' ath thariq adalah orang islam mukallaf yang 
memiliki kekuatan. 

Maka tidak disyaratkan harus laki-laki atau lebih dari 
satu. 


(c*L>^' £4=*^) (Ji^) 

dljlui ^_ya dlli 

aIxs lljk. 

Afo^Cj aJ '_kifLo jA j 


CCc. V j ojjSi Aa3 -Ljldj '^k 


Dengan bahasa "qathi' ath thariq'", mengecualikan 
penjambret yang mengincar rombongan yang paling 
belakang dan mengandalkan lari. 




ACikjj Alallll 


Macam-Macam Begal 


308 



Qathi' ath thariq ada empat bagian. 

Yang pertama disebutkan di dalam perkataan 
mushannif, "jika mereka (para begal) membunuh orang 
sepadan, maksudnya dengan sengaja dan dhalim, dan 
tidak mengambil harta, maka mereka hams dihukum 
mati. 


Ajuj)\ 

IjUC- £ 5 ! (IjIjS £j)) 4 ? jjSi-a JjVl 

4L4! Ij44j 


Dan jika mereka membunuh dengan tidak sengaja, syibh 
‘amdin atau membunuh orang yang tidak sepadan, maka 
mereka tidak dihukum mati. 


^1 O® ji JUiC- Ajjuj ji 1Jrv (j]j 


Yang kedua disebutkan di dalam perkataan mushannif, 
"jika mereka membunuh dan mengambil harta, maksudnya 
harta yang mencapai nishab sariqah atau lebih, maka mereka 
hams dihukum mati dan disalib di atas kayu dan sesamnya, 
akan tetapi setelah mereka dimandikan, dikafani dan disholati. 
Yang ketiga disebutkan di dalam perkataan mushannif, 
"jika mereka mengambil harta dan tidak sampai 
membunuh, maksudnya mengambil harta yang 
mencapai nishab sariqah atau lebih dari tempat 
penjagaan semestinya dan tidak ada unsur syubhat bagi 
mereka dalam harta tersebut, maka tangan dan kaki 
mereka dipotong selang seling 

Maksudnya, pertama tangan kanan dan kaki kiri mereka 
dipotong. 

Jika mengulangi lagi, maka tangan kiri dan kaki 
kanannya mereka dipotong. 

Jika tangan kanan atau kaki kirinya tidak ada, maka 
dicukupkan dengan yang ada menurut pendapat al 
ashah. 

Yang ke empat disebutkan di dalam perkataan 
mushannif, "jika mereka hanya menakut-nakuti orang- 
orang yang lewat di jalan tanpa mengambil harta dari 
mereka dan tidak membunuh siapapun, maka mereka 
dipenjara di selain daerah mereka dan dita'zir, 
maksudnya imam memenjarakan dan menta'zir mereka. 

Barang siapa dari mereka telah bertaubat sebelum 
terkangkap oleh imam, maka hukum-hukum had gugur 


I jilij I jjjl £jlij 4 jii 43 jjioi 
Ijlia) jjSU fijlaH 4 A Zst'i £ 5 ! (4411 

4)11 A (1 J 

a 3-441 j h.ifi 

4-^4 o4) ,4^3 4 ^ j 44144 

jjSli lull C A i^»i £ 5 ! (Ijiiki ^1 j LJL4! 
a£ij a g J 4 Yj 4 J 1 L/S 4 y? 


^ of 


°4 ^4-4' 


111 Yji ^ 4 -^® £ 5 ! 

044411 

4)lklaaj ^&Liaj j (jll 


001411 4 I 4 II jl t 5 Iiil! 4411 4 I 3 
41 4 4410^4^® 


(I 4 H-II o4) f-ljS 4 ? oj^>4® ^ 1 -ollj 
4-1.3) <^ol4' 4 I (J4411) 43 (jjjl-^l' 
44 j (1 j lb 1 4I0 YLij 4 i*® (4-^iLi 
(IjjjC-j) Jf. 43 (I 3 IA) 

^LaY' t Lghnl 4' 


l!^) ^Ua3 £5! (444 4^ 44j) 


309 



dari dirinya, maksudnya hukuman-hukuman yang 
khusus dengan qathi' ath thariq. 

Hukuman tersebut adalah kewajiban membunuh, 
mensalib, memotong tangan dan kakinya. 

Dan tidak gugur had-had yang lain yang menjadi 
haknya Allah Ta'ala seperti zina dan mencuri setelah 
bertaubat. 


4ac. i" 44^) ^LiVl (_ja (ajpsll 
lj 4jLaikJill CAjjaitll ^5*1 

4dkjj o4 4 4llia jlikj ^A j 


4JU 3 ^ 4j42>JI 3^4 I'd 1 m j V j 
^yll CeJ 43 ^ 01 ^ 


Dari perkataan mushannif, "hak-hak yang berhubungan 
dengan anak Adam seperti qishash, had qadzaf, dan 
mengembalikan harta, di ambil kembali," dapat diambil 
pemahaman bahwa sesungguhnya semua bentuk hak- 
hak tersebut tidak bisa gugur dari qathi' ath thari sebab ia 
telah bertaubat, dan hukum yang benar memang 
demikian. 


4 I 3 4 J 3 o-a 3 a * 

<jjiaLVL (jis*JJ (j\ ((jjaaJb) 

liSmi V 4ji (jLa 4 j j 1 _4^ j 

jA j 4jjjlu ^lall (jC. l^Xa ^JjJu 


BAB SHIYAL (MEMBELA DIRI) 

(Fasal) menjelaskan hukum-hukum shiyal dan kerusakan 
yang dilakukan binatang. 

Barang siapa hendak disakiti badan, harta, atau 
wanitanya, semisal ada seseorang yang hendak berbuat 
jahat padanya, ia hendak membunuhnya, mengambil 
hartanya walaupuN hanya sedikit, atau menodahi 
wanitanya, kemudian ia mempertahankan diri, harta 
atau wanitanya, dan ia membunuh orang yang 
melakukan hal tersebut karena untuk menolak 
kejahatannya, maka bagi dia tidak wajib memberi ganti 
rugi dengan qishash, diyat dan tidak juga dengan kafarat. 

Orang yang naik binatang tunggangan, baik ia adalah 
pemiliknya, meminjam, menyewa atau mengghasabnya, 
maka dia wajib mengganti barang yang telah dirusak 
oleh tunggangannya. 

Baik kerusakan tersebut dengan kaki depan, kaki 
belakang atau yang lainnya. 

Seandainya tunggangannya kencing atau berak di jalan 




ji 4 ^3 (_£41 j) 4lji A3 

juak .ui 44 I& (Jl-La (_jlj (4-aJ^y*. ji 4lLa 
i-1 aj ji (Jfl (j]j 4jLa 4k.i ji 4ju3 4 jjj 
ji <xuiu qc- [_g\ (dlli jjf. 3^) 4-aj^jk. 

dlli ( _ 5 ic- 3^ ‘■'iH (J^j) 4-aj^k. ji ^JLa 
aLi-aiJ (4jic- 3-LLaiU) 4lLu^al lk94 
0 jlafi V j 4-}4 V j 


ji lg*dLa idj-au (kjGlI L_lSil j ^^ic-j) 
\gju-alc- ji Ia 3 ?.LiLa-a ji Ia jjjLLca 
(AidL 4 jHjI La 3 


^yc. jS \gIkj ji IaCj (jl£ Jljla 

din 


dllc Calia (jjjlaj Cul j ji Cilia jlj 


310 



kemudian hal itu menyebabkan nyawa atau harta 
menjadi rusak, maka tidak ada beban ganti rugi pada 
dirinya. 




BAB BUGHAT (PEMBERONTAK) 


(Fasal) menjelaskan hukum-hukum bughat. 

Bughat adalah sekelompok orang muslim yang 
menentang imam yang adil. 

Bentuk kalimat mufradnya lafadz "bughat" adalah 
"baghin" dari masdar "al baghyi" yang mempunyai arti 
perbuatan dhalim. 






311 



Cara Mengatasi Bughat 


Para pemberontak berhak diperangi, maksudnya imam 
berhak memerangi mereka dengan tiga syarat. Lafadz 
"yuqatalu" dengan membaca fathah huruf sebelum yang 
terakhir. 

Salah satunya adalah mereka mempunyai kekuatan. 

Dengan gambaran mereka memiliki kemampuan 
menyerang dengan kekuatan, pasukan dan pemimpin 
yang dipatuhi oleh mereka, walaupun panutan tersebut 
bukan orang yang mereka angkat sebagai imam. 

Sekira dalam mengembalikan mereka untuk patuh pada 
pemerintahan yang sah, imam yang adil butuh berusaha 
keras dengan mengeluarkan biaya dan mengerahkan 
pasukan. 

Sehingga jika pemberontak itu hanya segelintir orang 
yang mudah untuk ditaklukkan, maka mereka bukan 
dinamakan bughat. 

Yang kedua, mereka keluar dari kekuasaan imam yang 
adil. 

Adakalanya dengan tidak patuh padanya, atau 
mencegah hak yang tertuju pada mereka. 

Baik hak tersebut berupa harta atau yang lainnya seperti 
had dan qishash. 

Yang ketiga mereka, maksudnya bughat, memiliki alasan 
mendasar, maksudnya masih bisa diterima sebagaimana 
yang diungkapkan oleh sebagian al ashhab. 

Seperti tuntutan ahli Shiffin atas nyawa Sayidina 
Utsman Ra karena mereka menyaqini bahwa 
sesungguhnya Sayidina ' Ali Ra mengetahui orang yang 
membunuh Sayidina 'Utsman. 

Sehingga, jika alasan mereka sudah dipastikan salah, 
maka alasannya tidak bisa dianggap, bahkan dia adalah 
orang yang menentang kebenaran. 


JaI) ojA' <1^3 i-® 


(4itxa IjjjfL jl^ li-lki 

ka.aJ j j a j jij 

lj jj-*axa ULa! ^-1 A .ail (j£j ^1 (j|j CV' 


(ji ^I'ik i Clnk-J 

(Ju^nUij (jLa (JYj (jxi 4jli£i 4Yc.l_la] 

Ji-k J 

Ijmjh >, IYI j9l Ijjlii j)lj 


^LaYi 4 jjc. IjijiL) j)i) (jjliill 

Jiidl 

4Ajj jjk. ji <1 dljli Ual 


.as ojjc- ji uiUs <3^i 

olilil £ 5 ! Jjkj (ji) dJlill (j) 

4j jjc. Lafl (Jo'ikxi £^i (Jjju) 

L_ll IAVI {_yakj 
Cnk. jjl a JC. (j Ji i 4 \W AYS 

dijaj <Uc 4ji)l (jj-iaj lllc. (ji lj.iUuc-1 

jjLaiic. (jj3 


jm 1 ^1 jjliliajl! (JjjlYll (jlfi jjll 

Ajliua 4 i^i (jj 


312 



Bagi imam tidak diperkenankan memerangi bughat ^$13) d' .i kVj C5 lk olilll ^UsVl Vj 

kecuali sc tel ah mengutus seseorang yang dapat U Xgllkh 1 u-.g ilia I Vjlo 

dipercaya dan cerdas pada mereka untuk menanyakan 
apa sebenarnya yang membuat mereka tidak suka. 


Kemudian, jika mereka mengatakan pada utusan 4 ^<5 IjjSl Sjli 
tersebut suatu bentuk kedhaliman yang menjadi 41c.Ua °_f- 

penyebab mereka tidak mau patuh terhadap sang imam, 
maka imam hams menghilangkannya. 


Dan jika mereka tidak menyebutkan sesuatu, atau 
mereka tetap tidak mau kembali patuh setelah bentuk 
kedhaliman tersebut dihilangkan, maka sang menasihati 
mereka, kemudian memberitahukan bahwa mereka akan 
diperangi. 


411^1 .Iti ji 1 j nli <j]j 

kl.M ^inll ^ 1<~- 4 

. jijaSb 


Tawanan dari pihak bughat tidak boleh dibunuh. 

Namun, ketika ada seorang adil yang membunuhnya, 
maka tidak ada beban dlamman baginya menurut 
pendapat al ashah. 

Tawanan dari mereka tidak boleh dilepaskan walaupun 
berupa anak kecil atau wanita kecuali peperangan telah 
selesai dan pasukan mereka bercerai berai. 


oUull jxuii JjL V j) 

4 k ill 

oij-al jS 1 (j]j j 

L3J&J 4-0^' (ls-4 3 ^ C5-^ 


Kecuali jika tawanan mereka mau tunduk atas kemauan 
sendiri dengan mengikuti sang imam. 


■jdol y\A\ lAjjjjl 


)\ VI 


Dan harta mereka tidak boleh dijarah. 

Senjata dan kendaraan mereka dikembalikan pada 
mereka setelah pertempuran selesai dan serangan 
mereka sudah dirasa aman sebab mereka bercerai berai 
atau telah kembali taat kepada imam. 


(^JU Vj) 

I1I jll ^ dj ^ j ^ ^ ^ hi.. 

kAJj jS 1^3 ~ DIM r. CliLaSj 4-0^ 

4rlU! 


Mereka tidak boleh diperangi dengan senjata berat ( jjhk u >j .*>3 b*! V j 

seperti api dan manjaniq. 


Kecuali karena keadaan dlarurat, maka mereka boleh 
diperangi dengan alat-alat tersebut seperti mereka 
memerangi kita dengan alat tersebut atau mengepung 
kita. 


4j (jiii illlli (jjIiULiS Vj 

Hi I jk»l ki jS 


313 



Korban luka mereka tidak boleh dihabisi sekalian. Tadzfif 
adalah menyempurnakan pembunuhan dan 
menyegerahkan. 


■axLii d VAVillJ Jb d-iaju Vj^) 


BAB MURTAD 

(Fasal) menjelaskan hukum-hukum murtad. 

Murtad adalah bentuk kekafiran yang paling jelek. 
Makna murtad secara bahasa adalah kembali dari 
sesuatu pada sesuatu yang lain. 

Dan secara syara' adalah memutus islam dengan niat, 
ucapan atau perbuatan kufur seperti sujud kepada 
berhala. 

Semua itu baik atas dasar meremehkan, menentang atau 
menyaqini seperti orang yang menyaqini baru 
datangnya Sang Pencipta. 

Barang siapa yang murtad dari agama islam, laki-laki 
atau perempuan seperti orang yang mengingkari 
wujudnya Allah, mendustakan satu rasul dari rasul- 
rasulnya Allah, menghalalkan perkara yang diharamkan 
secara ijma' seperti zina dan minum khamr, atau 
mengharamkan perkara yang halal secara ijma' seperti 
nikah dan jual beli, maka ia wajib disuruh taubat 
seketika menurut qaul al ashah dalam dua perkara 
tersebut (wajib disuruh taubat dan seketika). 

Sedangkan muqabil al ashah (pendapat pembanding al 
ashah) dalam permasalahan yang pertama adalah 
sesungguhnya orang tersebut sunnah disuruh taubat. 
Dan dalam permasalahan kedua adalah sesungguhnya 
orang tersebut diberi tenggang waktu tiga, maksudnya 
hingga tiga hari. 

Jika orang tersebut mau bertaubat dengan kembali ke 
islam dengan cara mengikrarkan diri dengan 
mengucapkan dua kalimat syahadah secara tertib 
dengan mengucapkan iman kepada Allah pertama kali 
kemudian kepada rasul-Nya. 


(?4J) 

pljjl J 

o Jc- Jl ^Jlill (jc- jk/)4 kil lAliabaJ 

j! klL JlLi^l lb Jbuj 

JkS Jl 

jl jjc. illjaJJ 

^jlLall ClljAk. Aslic-1 jl 

j' J=-J Cy (JlluJ J- bijl Cy J) 
14ji)| ly^^J 

^-LbkVlj UajJbJs jik Jl <4)1 (JjoiJ Cy 
Vila. jjja _y j-aall L-J^jbuJ Ujlil 
IjJaJ blihl) ^jnllj ^ISLlllii ^-UAVIj 
kaj £LbaVI J JlbJI J 


<jj 4jl JjVl J £tl*aVI JULaJ 

£5! Jiij) Jg-aj ^ kjjlall Jj kiljjjusVl 

,'jl Jl 


Jijj (jlj JlLuVI Jl iOjij Jjll) 

<4)U Dfjj J-? c-iiijall Jc. (jjjilJillj 

" " \ f " • s= J 


314 



Sehingga, jika ia membalik, maka tidak syah Is All DA ^1 ^uAc- jli 

sebagaimana yang diungkapkan imam an Nawawi di jlbjJ! 33 i _ 5 _lc. l_3%a 1! r- ji 

dalam kitab Syarh al Muhadzdzab di dalam pembahasan 
niat wudlu'. 


Jika tidak, maksudnya jika orang murtad tersebut tidak 
mau taubat, maka ia berhak dibunuh, maksudnya imam 
membunuhnya jika ia adalah orang merdeka dengan 
memenggal lehernya tidak dengan membakarnya dan 
sesamanya. 


3 ' (3P) A 3 AI l_UJ -A jlj (VI j) 

V 13 ^ tjlA 3 ] ^L«VI Ails 


Sehingga, jika selain imam membunuh orang murtad jjc- j»AVI Jlc. Aia 3 II 

tersebut, maka orang tersebut berhak dita'zir. 


Dan jika orang murtad tersebut adalah budak, maka bagi 
majikannya diperkenankan membunuhnya menurut 
pendapat al ashah. 


3 ! 31-k l ^ 4®3 A3A ! 3 ^ l)\j 


Kemudian mushannif menyebutkan hukum 
memandikan orang murtad dan yang lainnya di dalam 
perkataan beliau. 


32 I3I&3 Jlaadl Ad d < H^l A! p 


Dan orang murtad tersebut tidak wajib dimandikan, 
tidak boleh dishalati dan tidak boleh dimakamkan di 
pemakaman kaum muslimin. 


3^3 Ale- JdsiJ Jiuij ^ 3 ) 
(j^aluLAll ^jjULa 


BAB ORANG YANG MENINGGALKAN SHALAT 


Selain mushannif menyebutkan hukum tarikus shalat 
(orang yang meninggalkan sholat) di dalam 
permasalahan ubudiyah (ibadah). Sedangkan mushannif 
menyebutkannya di sini, beliau berkata. 

(Fasal) orang yang meninggalkan sholat yang telah 
diketahui ada dua macam, dan bisa diarahkan terhadap 
meninggalkan salah satu dari sholat lima waktu saja. 


oliliLal! dljlj i_aiLsxxiil jp. 3^jj 

IjSia d USj 2^3 32 

.Jill li& 

jjljl t.^11 olilLall dl^ljj (JJLaSl) 


Salah satunya, seseorang meninggalkan sholat dan ia 
adalah orang mukallaf dan tidak meyaqini terhadap 
kewajiban shalat tersebut, maka hukumnya, maksudnya 
orang yang meninggalkan shalat tersebut adalah 
hukumnya orang murtad, dan baru saja dijelaskan 
hukumnya. 


Jlc-) d dSd jAJ (IgAjl-! 31 l-aA-lki 
IgJ dljlill tjp\ (^JAki jkjl Alii-a 
4-Ak 331 Ikjl 3133 ( 1 j 3 A 1 f Ad. j 


315 



Yang kedua adalah ia meninggalkan sholat karena malas C 5 -^ <j' Jjjllil'j) 

hingga waktu shalat tersebut keluar, namun ia tetap djlliLua 1 $j jl <0 jfl 3-k 1 §j 5j 

menyaqini kewajibannya, maka orang seperti ini 
disuruh bertaubat. 

Sehingga, jika ia mau bertaubat da melaksanakan sholat, 4 jjjll JA J ( cs Il*aj ul^ 

-maka hukumnya jelas-. Dan ini adalah penjelasan cara 

taubat. 


Jika tidak, maksudnya jika ia tidak mau bertaubat, maka 
berhak dibunuh sebagai hukuman bukan karena kufur. 

Dan orang ini hukumnya adalah orang islam di dalam 
masalah dimakamkan di pemakaman muslimin dan 
makamnya tidak boleh dihilangkan. 


\yL i (i^ cji) dz p cj\j $ (y\j) 


ojtfS Y j ^A jjULo 


KITAB HUKUM-HUKUM JIHAD 


Hukum jihad Di masa Rasulullah Saw setelah hijrah 
adalah fardlu kifayah. 


cs Al^> 4l)l JjJLj 4j jkYl <j“J 

(jla^}3 * jk g 11 Jbu illuj <llc- 4ji)l 


Keadaan Orang Kafir 


Sedangkan setelah masa beliau, maka kaum kafir 
memiliki dua keadaan. 

Salah satunya adalah mereka berada di daerahnya 
sendiri. Maka hukum jihad adalah fardlu kifayah bagi 
kaum muslimin di dalam setiap tahun. 

Sehingga, ketika sudah ada orang yang melakukannya 
dan ia bisa mencukupi, maka hukum dosa gugur dari 
yang lainnya. 


(jYbk jla^lla o.A*J Usi j 


„ > » „ 


g -N 111 ^A^YLu (ji UaA 
4_a1jj 3 S (jjAilakll 4jlaS> 


(jc- 3-^qlj.i 4 j 3 (_jls 4_ik3 lill 


Kedua, orang-orang kafir masuk ke salah satu daerah 
kaum muslimin, atau mereka berada di dekat daerah 
tersebut, maka ketika demikian, hukum jihad adalah 
fardlu 'ain bagi kaum muslimin. 


(jlc- 


Sehingga, bagi penduduk daerah tersebut wajib menolak 
kaum kafir dengan apapun yang mereka bisa. 


Uj jliill £& 1 ! M\ dU> cJa! £jLl 

o * • 



316 



Syarat-Syarat Jihad 


Syarat wajibnya jihad ada tujuh perkara. 

Pertama adalah islam, sehingga tidak wajib jihad bagi 
orang kafir. 

Yang kedua adalah baligh, sehingga tidak wajib jihad 
bagi anak kecil. 

Yang ketiga adalah berakal, sehingga tidak wajib jihad 
bagi orang gila. 

Yang ke empat adalah merdeka, sehingga tidak wajib 
jihad bagi seorang budak walaupun majikannya 
memerintahkan, dan walaupun dia adalah budak 
muba'adl. Dan tidak wajib pula bagi budak mudabbar 
dan budak mukatab. 

Yang kelima adalah laki-laki, sehingga tidak wajib jihad 
bagi orang perempuan dan khuntsa musykil. 

Yang ke enam adalah sehat, sehingga tidak wajib jihad 
bagi orang yang sakit yang menghalanginya untuk 
berperang dan naik kendaraan kecuali dengan 
menanggung kesulitan yang berat seperti demam yang 
terus menerus. 

Yang ke tujuh adalah mampu berperang sehingga tidak 
wajib jihad bagi semisal orang yang tangannya 
terpotong, dan tidak wajib bagi orang yang tidak 
menemukan / memiliki bekal berperang seperti senjata, 
kendaraan dan nafaqah. 

Macam-Macam Tawanan 

Tawanan dari pihak kaum kafir ada dua kelompok : 

Satu kelompok adalah kelompok yang tidak ada hak 
bagi imam untuk memilih kebijakan, bahkan mereka 
langsung menjadi budak dengan penawanan tersebut. 
Dalam sebagian redaksi menggunakan lafadz "yashiru" 
sebagai ganti dari lafadz "yakunu". 

Mereka adalah anak-anak kecil dan para wanita. 


jig Ml j j) 

jc. '±#x x (pxX) xx 
x (j) 

(jjikxi alg-a. ill ( dXll (j) 


C3^J X-?- X (AjjAJI) (j) 


Jc. ilg-a. Xl j) kll 

(J^jold j oljjJal 

Y g ^ ill (jjjjllull 

j JX (_jc- 4jtOAJ 

4 qjkixi ^ ojj jd <a 2 iAJ Y) 

Yil) Jlaflll £glldl 

^ jC. ^gic- Yj Xo Yj ^Jasi ^glc- 

<aijj (JlYill 


gjj.X s cs-X jXll (ja yJ -j-aj) 

XaX “US jjjVi Y fa_P>lia 

(jjfLl YJYj (_uak j 

YkYI (_^1 (JjjAJu 


]ii/i (dlknll j (jLndall 


317 



maksudnya anak-anak kecil dan para wanita dari pihak 
kaum kafir. 



Kaum khuntsa dan orang-orang gila disamakan dengan 
mereka. 

Dengan keterangan "pihak kaum kafir", mengecualikan 
para wanitanya kaum muslimin. Karena sesungguhnya 
penawanan tidak bisa diberlakukan pada kaum 
muslimin. 

Dan satu kelompok adalah kelompok yang tidak 
langsung menjadi budak dengan penawanan tersebut. 


.gjllkl! Uu (jkli j 
kxill j 

(jjjib jjJ Y l_jJ jdaj) 


Mereka adalah orang-orang kafir asli yang laki-laki, 
baligh, merdeka dan berakal. 

Bagi imam diperkenankan memilih kebijakan pada 
mereka di antara empat perkara : 

Salah satunya adalah membunuh dengan memenggal 
leher tidak dengan membakar dan menenggelamkan 
semisal. 


(d jJduii ^jii) jiliii (?k 3 

(Yliuji 4juj! (jjj Jjj'v.a ^»L«YIj) 

Yu-« Y j 


Yang kedua adalah menjadikan budak. Hukum mereka 
setelah dijadikan budak adalah seperti hukum harta- 
harta ghanimah. 

Yang ketiga adalah memberi anugerah kepada mereka 
dengan membebaskan jalan mereka. 


\ 4 ^ (j) 

A .am \l (Jl^Jal JjlljlLuYl 


llii u aIILjj && (oiii) (j) 


Yang ke empat adalah meminta tebusan adakalanya j' 
dengan harta atau dengan kaum laki-laki, maksudnya 
dengan tawanan dari kaum muslimin. 


(jLallj) Ual ^4-i.iaiV) 


Uang tebusan mereka hukumnya seperti harta rampasan 
yang lain. 

Satu orang kafir boleh ditebus dengan satu orang islam 
atau lebih, dan boleh beberapa orang kafir ditebus 
dengan satu orang muslim. 

Dari semua itu, sang imam melakukan apa yang 
mendatangkan kemaslahatan pada kaum muslimin. 


A .am \l Jl^Jai A <_]La j 

aIuIA 1 dl^JjULa /jl J 5~>} 3 

A J.1^ 1 3 




oil! 


Sehingga, jika yang lebih bermanfaat masih samar bagi 




318 



sang imam, maka ia menahan para tawanan tersebut 
hingga jelas baginya mana yang paling bermanfaat 
kemudian ia lakukan. 

Dengan keterangan saya di depan "kafir asli", 
mengecualikan pasukan kafir yang tidak asli seperti 
orang-orang murtad, maka sang imam menuntut mereka 
agar masuk islam. Sehingga, jika mereka tidak mau 
melakukannya, maka sang imam membunuhnya. 

Barang siapa dari pihak kafir yang telah masuk islam 
sebelum tertangkap, maksudnya tertangkap oleh imam, 
maka harta, nyawa, dan anak-anak kecil mereka hams 
dijaga dari penawanan. 

Anak-anak kecil tersebut dihukumi islam sebab 
islamnya orang tua mereka karena mengikut padanya, 
berbeda dengan anak-anak mereka yang sudah baligh, 
maka status islam orang tua mereka tidak bisa 
melindungi mereka. 

Islamnya kakek juga bisa melindungi cucu mereka yang 
masih kecil. 

Islamnya laki-laki kafir tidak bisa melindungi istrrinya 
dari hak untuk dijadikan sebagai budak walaupun 
istrinya tersebut dalam keadaan hamil. 

Sehingga, ketika sang istri menjadi budak, maka status 
pernikahannya menjadi terputus seketika. 

Anak Kecil Hukumnya Islam 

Anak kecil dihukumi islam ketika wujud tiga sebab. 

Salah satunya adalah salah satu dari kedua orang tuanya 
masuk islam, maka anak tersebut dihukumi islam 
karena mengikut pada orang tuanya. 

Adapun anak yang baligh dalam keadaan gila, atau 
baligh dalam keadaan berakal namun kemudian gila, 
maka ia seperti anak kecil. 

Sebab kedua disebutkan di dalam perkataan mushannif, 
"atau anak kecil tersebut ditawan oleh orang islam ketikaa ia 




jjc- jllSLl! (jjJJLaSn ULliu £>kj 
fUVI 

i 1^ ly)3f jllxl 

iuSh 3^) jllfli! QA (^LS (j-aj) 

J Jjoii 

‘ill 


'M.svx \ ■ wll pUj 


(jc. AlkjJ) 1 V 

!iLalk. CliilS jl j 


.(JLaJI A klSj CLlijjliiil (jll 


(c-jULd 
jij lA^tkS 
L&3 Ijuj 




(jk ilslc- j! Ijjik/i i^ya Uai j 

r^iLallia 


jij) <44*31j 


319 



tidak bersamaan dengan kedna orang tuanya." 

Sehingga, jika anak kecil tersebut ditawan bersama 
dengan salah satu kedua orang tuanya, maka sang anak 
tidak mengikuti agama orang yang menawannya. 

Maksud dari keberadaan sang anak bersama dengan 
salah satu dari kedua orang tuanya adalah mereka 
berada dalam satu pasukan dan ghanimah yang satu 
juga, tidak hams orang yang memiliki keduanya adalah 
orang satu. 

Seandainya anak kecil tersebut ditawan oleh orang kafir 
dzimmi dan ia membawa anak tersebut ke daerah islam, 
maka sang anak tidak dihukumi islam menurut 
pendapat al ashah. 

Bahkan anak tersebut mengikuti agama orang yang 
menawannya. 

Sebab yang ketiga disebutkan di dalam perkataan 
mushannif, "atau anak kecil yang ditemukan terlantar di 
daerah islam, walaupun di Sana ada penduduk kafir 
dzimmi. Maka sesungguhnya anak tersebut adalah 
islam." 

Begitu juga -hukumnya islam- seandainya anak kecil 
tersebut ditemukan terlantar di daerah kafir dan di Sana 
ada penduduk muslimnya. 


(_jc- lAjiilj) Ml 3-k 

kflj 4 jjjl Akl <jli 

M ^g. nMI 

(jS 4jjjl Aki £a Ik a j 

j_jl V oAMj A a)]c.j aM j 

IaMj 


^1 jl'A ^J 1 A ^^aA al V* J 


M Jgjlldl (jjA 3^ 


( Ak jj ji) 4-lja 34 AldlMl ilhldlj 

3)j jlA 1 M?' ) 3; * ^ ' 

IMlul (jjki Mil m«a JaS (jlS 


_^Luj-a Ig j jIa As*^ ^1 Ia^j 


BAB SALAB & GHANIMAH 


(Fasal) di dalam menjelaskan hukum-hukum salab dan 
pembagian ghanimah. 




Midi JiLkl /'jUj 


U4J 34 


(3^) 

A .am \1 


Salab 

Barang siapa membunuh seseorang dari pihak kafir, Mik (Mlk I lllia 315 (ja j) 

maka ia berhak diberi harta salab kafir tersebut. Lafadz 
"salab" dengan membaca fathah huruf lamnya. 

Dengan syarat orang yang membunuh adalah orang ji jll I jf*A UaiLl JliLaJl yjS, -Lj-M 
muslim, laki-laki atau perempuan, merdeka atau budak. 


320 



imam telah mensyaratkan salab itu padanya ataupun 
tidak. 

Salab adalah pakaian yang dikenakan oleh orang yang 
terbunuh, muza, ar ran yaitu muza yang tanpa alas dan 
dikenakan pada beds saja (kaos kaki), peralatan perang, 
kendaraan yang ia gunakan bertempur atau ia pegang 
kendalinya, pelana, alat kendali, penutup tunggangan, 
gelang, kalung, sabuk yang digunakan mengikat perut, 
cincin, bekal nafaqah yang ada bersamanya, dan kuda 
serepan yang digiring bersamanya. 

Sang pembunuh hanya bisa menghaki salab-nya orang 
kafir ketika ia melakukan hal yang membahayakan 
dirinya dalam membunuh kafir tersebut saat 
pertempuran. 

Sekira dengan melakukan hal tersebut ia mampu 
menahan bahaya kafir tersebut. 

Sehingga, seandainya ia membunuh kafir tersebut saat si 
kafir dalam keadaan tertawan, tidur, atau ia 
membunuhnya setelah pasukan kafir melarikan diri, 
maka ia tidak berhak mendapatkan salab kafir tersebut. 
Mencegah bahaya orang kafir adalah menghilangkan 
kekuatannya, seperti membutakan kedua matanya, 
memotong kedua tangannya atau kedua kakinya. 
Ghanimah 

Ghanimah secara bahasa adalah diambil dari lafadz "al 
ghanmi" yang mempunyai makna laba / untung. 

Dan secara syara' adalah harta yang dihasilkan oleh 
kaum muslimin dari kaum kafir harbi dengan 
pertempuran dan mengerahkan pasukan berkuda atau 
onta. 

Dengan keterangan "ahli harbi", mengecualikan harta 
yang dihasilkan dari orang-orang murtad, maka 
sesungguhnya harta tersebut adalah harta fai' bukan 
ghanimah. 

Pembagian Ghanimah 


V jl ^La^l 4_iaJjui laic- jS Iji. 

" a-N.ll j AjIc. Jjjkll JjIjj J-llIulIj 

JaaS (jlldl JjjL ^»ba ib 1 _ik. j& j 

<jlc. jjl! C-jJkll cllVIj 

ajbaj jLkillj ^^)luilj AfLikal jl 

AlllaLdlj (jjjlall^ ^jl^juillj Ajlbll 
j jjhLIIj all 'll 

Ajua aljj ^ill A .LllaJl j AjtJi 

jc. lil ^lilll Cilia JjULII (JgVihn Lajlj 
L_jjkJI jLa. A xullj 


bilk Jjj jjill Iki L_ij£jj JjiSj Clnk-j 

J&1\ 


akl 4lla jl ^1 ^loi! jA -J *blla 
<1 ila jllfLlI 


i_jl4 <c.bial jljj (j* _jsblll Jdi 

A \\-V ^ jl y bo ' jl A 1 QQ * 


£ijjll jA j 33 II kjkLa Ail A 11 j 
IS (j^ jj-aluiAll Jj-al_kll (jLall Ic-JCuj 

Jjl jl Jji a al > j] j JUL L_jjk J*l 


(jxs J^aLkll JLall L_)jpJl JaL r-j)k.j 

%« ' ^ -j >”s -j J 0 

a iiic- V JLa Gli (jjJiJill 


321 



Setelah itu, maksudnya setelah mengeluarkan salab dari 
ghanimah, maka ghanimah dibagi menjadi seperlima. 


Jlkj (dlli Jlkj j) 

(jjjlkk! 4 ^glE) 1 g la L- lL-dl 


Empat seperlimanya, barang menetap atau bisa 
dipindah, diberikan kepada orang-orang yang hadir di 
medan laga, dari orang-orang yang ikut merampas harta 
tersebut dengan niat berperang walaupun belum sempat 
ikut berperang bersama pasukan. 

Begitu juga orang yang hadir tidak dengan niat 
berperang namun ternyata dia ikut berperang menurut 
pendapat al adhhar. 

Tidak ada bagian apa-apa bagi orang yang hadir setelah 
pertempuran usai. 


C >? (k*^ 1 ) 


o r., ' o -.7 „ Y 

JjlL ^1 (j| j (JlaSJI 4j_L) (jjAjljtJI 

S .0 - U 


c£llj JljflJl 4aijY 


JIjSI! c-l 






CA isr^ 3 ^3 


Tiga bagian diberikan kepada pasukan berkuda yang 
hadir ke medan pertempuran dan dia termasuk 
golongan yang memenuhi syarat-syarat berperang, 
dengan menggunakan kuda yang dipersiapkan untuk 
berperang, baik ia benar-benar sempat berperang 
ataupun tidak. Dua bagian diberikan untuk kudanya 
dan satu bagian untuk dirinya. 


AjIc- jail xi Jljill JaI 

Jjjdg joi (^>g jail 4 jYIj) V p I 

4j 1 dg * r j 4_du^ll 


Yang diberi hanya satu kuda saja walaupun ia 
membawa kuda yang berjumlah banyak. 


4jud .AaJj (jjjjil V) (Jailj Yj 


Bagi pejalan kaki, maksudnya pasukan yang berperang (f4^) J cs^ (Jlkjllj) 

dengan berjalan, maka mendapatkan satu bagian. iJj 


Yang diberi bagian dari ghanimah hanyalah orang yang 
memenuhi lima syarat, yaitu islam, baligh, berakal, 
merdeka dan laki-laki. 

Radlkh (Persenan) 


t iil&U ) [_§\ ((j-d Yj pi Iuj Yj) 

(jikilj p jilllj AYUjjYI Jajl uj (judk 

' w * ' 5 „ o **" 

4jjjS 31! j 4jjrsJl j 


Jika salah satu syarat tidak terpenuhi, maka ia hanya 
diberi radlukh (persenan) tidak diberi sahmun (bagian). 


Y 5 4J 




(_jd Jajhu JjlLI jl1 

4-i * M J 


Maksudnya, orang yang tidak memenuhi syarat 
adakalanya karena ia adalah anak kecil, orang gila, 
budak, orang wanita atau kafir dzimmi. 


4jjfd Idl 4a3 Jikl jhl i $^ 

'» '* 0 4 z Zo- t"', , o »' ' 

jl ,-ljl jl UiiSj jl U j1•yd jl I jl» r-O 

lldi 


Ar radlkh secara bahasa adalah pemberian yang sedikit. [ s l^> Ic-jhuj J^lall £lla*JI 4jd 
Dan secara syara' adalah sesuatu yang kadarnya di Ja.1 jlJ L s lakj p$Li j 

bawah bagian yang diberikan pada pasukan pejalan 


322 



kaki. 


Sang imam melakukan ijtihad di dalam menentukan 
ukuran persenan tersebut sesuai dengan kebijakannya. 

Maka sang imam memberi lebih orang yang ikut 
berperang dari pada yang tidak, dan memberi lebih 
pada orang yang lebih banyak berperangnya daripada 
yang lebih sedikit ikut berperang. 

Tempat pengambilan persenan adalah empat seperlima 
menurut pendapat al adhhar. 

Dan menurut pendapat yang kedua, tempat persenan 
tersebut adalah seluruh ghanimah. 

Seperlima yang tersisa setelah empat seperlima yang 
tadi, maka di bagi menjadi lima s ohm (bagian) 


Satu bagian diberikan kepada Rasulullah Saw. Bagian 
tersebut menjadi hak beliau saat beliau masih hidup. 

Kemudian setelah beliau meninggal dunia, maka 
ditasharrufkan kepada bentuk kemaslahatan yang 
berhubungan dengan kaum muslimin seperti para qadli 
yang menjadi juru hukum di daerah-daerah. 

Adapun qadli-qadli pasukan perang, maka diberi razqu 
dari bagian empat seperlima sebagaimana yang 
diungkapkan imam al Mawardi dan yang lain. 

Dan seperti penjagaan ats tsughur, yaitu tempat-tempat 
yang mengkhawatirkan, yaitu area-area batas daerah- 
daerah kaum muslimin yang bersambung dengan 
bagian dalam daerah-daerah kita. 

Yang dikehendaki adalah menjaga ats tsughur dengan 
pasukan dan peralatan perang. 

Kemaslahatan yang terpenting harus didahulukan, 
kemudian yang agak penting. 

Satu bagian -dari seperlima- dimiliki oleh orang-orang 


3 I 

dji j 

V12 31 YI 


A \l 3 -kai A \k.a j 


joii a iuxiS diu3Yi 


A lie. dlJl ^dlJl 3 ^ 9 — ) 3 ^) 

djldK 3 ^ 4-1 3 ^ 3^ 3^-5 ‘ — 

3 ? (jjxiSl kll oL-iaallS (jjAluiAllj 


3 ? oLlkaS lii 

3r?3jkall 3^ ka5i AjujYI 


I 334LdJ' ^ s-*'3^ 


Cj lYij 3^3^W ■d3-allj 

t_l3kJl 


ail 3 ikij ^35 31 (^ 3 ^ f 4 -^j) 


323 



yang memiliki ikatan kerabat, maksudnya kerabat 
Rasulullah Saw. 

Mereka adalah Bani Hasyim dan Bani Muthallib. 


^V*.1 j A lie. Ail ^ \ls~i 


Bagian tersebut dihaki oleh yang laki-laki, perempuan, 
kaya dan yang miskin dari mereka. 

Untuk yang laki-laki diberi dua kali lipat bagian 
perempuan. 

Satu bagian dimiliki oleh anak-anak yatim kaum 
muslimin. 

Lafadz "al yatama" adalah bentuk kalimat jama' dari 
lafadz "yatim". Yatim adalah anak kecil yang sudah 
tidak memiliki ayah. 

Baik anak kecil tersebut laki-laki atau perempuan, 
memiliki kakek ataupun tidak, ayahnya terbunuh saat 
berperang ataupun tidak. Namun disyaratkan ia adalah 
anak yang faqir. 






' a \ . ki | -_Y jll ^ 1 1 

ULA y 


jis Jajluuj Y ji jig ojjS Jja Y 


Satu bagian milik kaum miskin dan satu bagian untuk 
ibn sabil. Dan keduanya telah dijelaskan hampir 
mendekati KITAB PUASA. 


(i u .i 1' pUbY ^g *j ^.g *j j 

^IdLall L. ibiS (Jjj 3 l.ag iljj (jjJLul j 


BAB HARTA FAT 


(Fasal) menjelaskan pembagian harta fai' kepada orang- 
orang yang berhak. 

Fai' secara bahasa diambil dari kata "fa'a idza raja'a" 
(kembali ketika ia kembali). 

Kemudian digunakan untuk menunjukkan arti harta 
yang kembali dari orang-orang kafir kepada kaum 
muslimin. 

Dan secara syara' adalah harta yang dihasilkan dari 
orang-orang kafir tanpa peperangan, dan tanpa 
mengerahkan kuda dan onta seperti harta jizyah dan 
sepersepuluh harta dagangan. 


A pVim/i ^jkil ^JLuS (JJLaaj) 

^kjj) 1 il p.ll i^ki-a Ail j 
jUlSL]! ^^1^)11 (JUall ^gk 




Jl|Jii/i\ (_]La li-jkuj 

4 jJ>aJlii (Jjj Y j c_sLkjl Y j 


ojlkail 


Pembagian Harta Fai' 


324 



Harta fai' dibagikan kepada lima kelompok / golongan. 

Seperlimanya, yang dikehendaki mushannif adalah 
sc pc rlim a fai' di berikan / ditasharrufkan kepada orang, 
maksudnya lima golongan yang diberi seperlima 
ghanimah. Lima golongan tersebut baru saja telah 
dijelaskan. 


l33 J'- 4 f^j) 

3 C5^) CS^' di^Laj 

jlc. (jjill 4 Lixj-yll 


Empat seperlimanya fai' diberikan kepada golongan 
muqatilah (tentara). 




cs4j c5-^>*yj) 


Mereka adalah prajurit yang telah ditentukan oleh imam 
untuk berjihad, dan nama-namanya telah dicantumkan 
di dalam buku besar negara setelah mereka memenuhi 
kriteria islam, mukallaf, merdeka dan sehat. 

Imam membagikan empat seperlima tersebut pada 
mereka sesuai dengan kadar kebutuhannya. 

Sehingga imam meneliti setiap keadaan dari tentara dan 
keluarga yang wajib ia nafkahi serta apa yang menjadi 
kecukupan mereka. 

Maka imam memberikan kebutuhan yang mencukupi 
mereka berupa nafkah, pakaian, dan yang lainnya. 

Dalam ukuran kebutuhan, imam juga harus 
memperhatikan waktu, tempat, saat harga kebutuhan 
murah dan saat mahal. 

Dengan ungkapan, "dan ditasharrufkan untuk 
kemaslahatan kaum muslimin", mushannif memberi 
isyarah bahwa sesungguhnya bagi seorang imam 
diperkenankan mentasharrufkan lebihan dari kebutuhan 
pasukan untuk kemaslahatan kaum muslimin baik 
berupa memperbaiki benteng, ats tsughur, membeli 
senjata, dan kuda menurut pendapat ash shahih. 


•Aj LS^ ^AfrLkmi diniJ 

<- ViK'ill j ^slLaj! 

^ k . 

(jpj AjllULall ^_ya (Jlk. 3^ (j& l" ikVft 
U&l Laj 1 4jldc- 

dlL jjc. j <iij ^ya lUk A ft 


JSJA\j A kl k\l 

_ " o 

j fya^.jf \\j 
C jUiij 

A >1 k (jc- (JjJalll! 

^3lLal ^ya >.o.a 

^jlc- Jjlj ^3 Luj f-\^yl ^ya j 

?t iaJLall 


BAB JIZYAH 


(Fasal) menjelaskan h uku m -hu ku m jizyah. 

Jizyah secara bahasa adalah nama suatu kharraj (pajak) 


3a I i 3 s -‘ 4*1 ^a j 


325 



yang dibebankan kepada kafir ahli dzimmah. 




Disebut demikian karena sesungguhnya jizyah dapat 
melindungi nyawa mereka. 

Dan secara syara' adalah harta yang disanggupi oleh 
orang kafir dengan akad tertentu. 


CLliaLm 


(Jiall (jc. IgjV dliij 

j. a \‘A t ' 

(j-ajjLakJs , via j (_]La Ic- 


Proses Akad Jizyah 

Akad jizyah disyaratkan hams dilakukan oleh seorang 
imam atau wakilnya dengan tanpa ada pembatasan 
waktu. 

Maka seorang imam berkata, "aku mempersilahkan kalian 
bertempat di daerah islam selain daerah hijaz", atau, "aku 
memberi izin kalian untuk bermukim di daerah islam dengan 
syarat kalian memberikan jizyah dan tunduk pada hukum 
islam." 

Seandainya seorang kafir mengawali pada sang imam 
dengan berkata, “tetapkanlah aku di daerah islam", maka 
hal itu sudah mencukupi. 

Syarat-Syarat Wajib Jizyah 

Syarat kewajiban jizyah ada lima perkara: 

Pertama adalah baligh, sehingga tidak ada kewajiban 
membayar jizyah bagi anak kecil. 

Kedua adalah berakal, sehingga tidak ada kewajiban 
jizyah bagi orang gila yang gilanya terus menerus. 

Sehingga, jika gilanya terputus-putus dalam waktu yang 
sebentar seperti dalam satu bulan gilanya kambuh 
selama satu jam, maka ia wajib membayar jizyah. 

Atau gilanya terputus-putus dalam waktu yang lebih 
dari masa di atas seperti gila satu hari dan sembuh satu 
hari, maka waktu sembuhnya dijumlah, jika mencapai 
satu tahun, maka selama setahun wajib membayar jizyah. 

Ketiga adalah merdeka. Sehingga tidak ada kewajiban 
jizyah bagi seorang budak, dan juga tidak wajib bagi 


l '^ ^ ic. 1 /Ail' ^.3 l** ] Ql jl 


^)lij _j)3liLSl jij 


((Jl (jjixik. L-Jji. j jj 




(jij dlli j' 

(jll dml Ala (jjlaj j 4 _ia 

i—lk. j “GIm ClliL 


L_LllSJJIj lliajS oAilil c- 


326 



majikannya -atas nama si budak-. Budak mukatab, 
mudabbar dan muba'adl hukumnya seperti budak 
murni. 

Ke empat adalah laki-laki. Sehingga tidak ada kewajiban 
jizyah bagi seorang wanita dan khuntsa. 

Kemudian, jika nampak jelas kelaki-lakiannya, maka 
jizyah untuk tahun-tahun yang sudah lewat hams 
diambil dari orang khuntsa tersebut sebagaimana yang 
dibahas oleh imam an Nawawi di dalam tambahan kitab 
ar Raudlah, dan yang dimantapkan oleh beliau di dalam 
kitab syarh al Muhadzdzab. 

Kelima, orang yang diakadi jizyah adalah golongan ahli 
kitab seperti orang Yahudi dan orang Nashrani, atau 
orang yang memiliki syubhat kitab. 

Akad jizyah juga dilakukan pada keturunan orang-orang 
yang mengikuti agama Yahudi atau Nashrani sebelum 
kitabnya dinusakh, atau kita ragu-ragu terhadap waktu 
orang tuanya masuk agama tersebut. 

Akad jizyah juga diberlakukan untuk orang yang salah 
satu orang tuanya adalah penyembah berhala dan yang 
lain adalah kafir kitabi. 

Dan bagi orang yang menyangka bahwa dirinya 
berpegang pada kitab Shuhuf -nya nabi Ibrahim yang 
diturunkan kepada beliau atau kitab Zabur yang 
diturunkan kepada Nabi Dawud. 

Kadar Jizyah 

Minimal kadar yang wajib di dalam jizyah atas setiap 
orang kafir adalah satu dinar setiap tahunnya, dan tidak 
ada batas maksimal dalam ukuran jizyah. 

Dan diambil, maksudnya bagi sang imam disunnahkan 
untuk melakukan tawar menawar dengan orang yang 
melakukan akad jizyah dengannya. 

Kalau demikian, maka bagi imam sunnah menawar dua 
dinar dari orang yang bertaraf ekonomi menengah, dan 
empat dinar dari orang kaya, jika memang masing- 
masing dari mereka bukan orang safih. 



i 5 lj 


ill ( j) 

^TA j 

ALs d i, Ai AjjjSi djjlj (jll 
^3 A A j L <4 AldaLal! 

l_ i.*ig 3 ^ Aj fJAj eiilj j 


A Jia*j U') J 1 ’^^" ( 3 ) 

£5^3411 ^ JaI 3-?) 

4 g °i <1 3 ** _j ) j 

jl-An ji YjA 3 "® ^ItAiS Aakjj 

3 ^ 1 AS 3 

3 -Aj Aj^jI 3*1 Aakj llSj 


(Jjjxall 1 _tiLuduIl 

.Ailc. (Jj33 ijli jjjJw j' Ajk- 


(ajjaI') 3 ^ 4 a ( 31 'j) 
3&Y IkYj (JjA £4 34 j'a4) 


3* 34 '- 4 J 3 3 a £5' 

AjJ^I a 1 rli^flc. 

(JlAll (JaluJjll 3 "?^ ^ k 3 m^.j 

( 3 a '-*4 Aiu31 ^>^3*11 3 fj 3 '£Aa 4 ) 

\|jjhi 1* Jfi 3 a fl 3) 


327 



Sehingga, jika mereka adalah orang safih, maka sang ^LaYl ^ l|IL^ jlS jli 

imam tidak melakukan tawar menawar dengan walinya aLHII 

si safih. 


Yang menjadi acuan di dalam ukuran menengah dan 
kaya adalah di akhir tahun. 

Diperbolehkan, maksudnya ketika melakukan 
perdamaian dengan orang-orang kafir di daerah mereka 
bukan di daerah islam, maka bagi sang imam 
disunnahkan mensyaratkan pada mereka agar menjamu 
orang-orang islam yang sedang singgah di daerah 
mereka, baik orang-orang yang jihad ataupun tidak, 
dengan jamuan yang bukan termasuk dari kadar 
minimal jizyah, yaitu satu dinar setiap tahunnya, jika 
memang mereka rela dengan tambahan syarat tersebut. 
Kosekwensi Jizyah 


(J jLullIj klu jl! o jkl j 


jlllll lil (jluJ £ 5 ! Jjjjljjj) 
kjLuU jjl^ ^VLuiYl jli £^9 V £^9 

j).i.a.liu.a\' jk (jk Ail u>»\l Vic. 

lijlj £5! (VLLaSj) (jj j&l k.a\l 

3^ jlk-? j& j (AjJ^aJ!) 3sl (jlisLa (jc-) 
oLLj^l! o.Agj 1 jaia j u) Mk 


Akad jizyah setelah sah, maka mengandung empat 
perkara: 

Salah satunya, mereka harus membayar jizyah. Jizyah 
tersebut diambil dari mereka dengan cara yang baik 
sebagai-mana yang disampaikan oleh al Jumhur, tidak 
dengan cara menghina/ merendahkan. 


v •• —•' J 

jig La jk.jjj (AjjaJl IjLjj jlj lA^tkS 
Ajkj Y j jg x> >\ ' Jll LaSl 

.Ail j»i\ 


Kedua, hukum-hukum islam berlaku bagi mereka. 

Sehingga, mereka wajib mengganti milik kaum 
muslimin yang telah mereka rusak baik nyawa atau 
harta. 


u') 3 ^' (j) 
( e lLYl 

£^a (jaklokl Ajjalb La £jjLaLiva3 

jLa jl (_yij 


Jika mereka melakukan sesuatu yang mereka yaqini 
haram seperti zina, maka mereka berhak dihukum had. 

Ketiga, mereka tidak boleh menyebut-nyebut tentang 
agama islam kecuali dengan hal-hal yang baik. 


A-ajjkj (jjaaj* 1 La 1 jkii (jlj 

Jlkjl j g 

VI ^V 1 <jk Ijjfti V ji) dJlkl (j) 


Ke empat, mereka tidak boleh melakukan sesuatu yang 
bisa membahayakan orang-orang islam. 


jjjjjJa Aj 3 La I jkaj 


y L) yy? p) 

((j.l.a.lii.i'all C- 


Maksudnya dengan gambaran mereka menyembuyikan 
orang yang mencari-cari aurat/kelemahan orang islam 


CiljjL <^3- Aikj Ijji <jb £ 5 ! 

0 s - ^ " **0 

L-jjkJI jli Jl 1 g la \ 1 j (jlAllalll 


328 



dan memberitahukannya ke daerah kafir harbi. 

Setelah akad jizyah sah, maka bagi kaum muslimin wajib 
melindungi nyawa dan harta kafir dzimmi. 

Jika mereka berada di daerah kita atau di daerah 
tetangga kita, maka wajib bagi kita untuk melindungi 
mereka dari ahli harbi. 

Aksesoris Kafir Dzimmi 

Mereka diberi tanda pengenal dengan menggunakan al 
ghiyar. Lafadz "al ghiyar" dengan membaca kasrah 
huruf ghainnya yang diberi titik satu di atas. 

Al ghiyar adalah merubah pakaian dengan cara si 
dzimmi menjahitkan pada pakaiannya sesuatu yang 
berbeda dengan warna pakaiannya, dan sesuatu tersebut 
diletakkan di bagian pundak. 

Bagi orang yahudi yang lebih baik adalah warna kuning, 
bagi orang yahudi yang lebih baik adalah abu-abu dan 
bagi orang majusi yang lebih baik adalah warna hitam 
dan merah. 

Ungkapan mushannif, "diberi tanda pengenal", juga 
diungkapkan di dalam kitab ar Raudlah karena 
mengikut pada kitab aslinya ar Raudlah. 

Akan tetapi, di dalam kitab al Minhaj, beliau 
menggungkapkan bahasa, "dan dia, maksudnya orang 
kafir dzimmi diperintah." 

Dari ungkapan imam an Nawawi ini, tidak bisa 
diketahui apakah perintahnya adalah wajib atau sunnah, 
akan tetapi indikasi dari pernyataan al jumhur adalah 
yang pertama (wajib). 

Mushannif meng-athaf-kan perkataan beliau, "dan 
mengikat az zunar" pada lafadz "al ghiyar." 

Az zunar dengan menggunakan huruf za' yang diberi 
titik satu di atas adalah tali besar yang diikatkan di perut 
di atas pakaian, dan tidak cukup meletakkannya di balik 
pakaian. 

Mereka tidak diperkenankan naik kuda baik yang bagus 


3k c lulL Ag ic. t—flfLlI 

jjlk-a 3® ji Jg® Ijjlii (jjj 
ic. JaI ^3^ liajl 


(jldill jjjuL (j 3 ® 3 *ik) 


A .ak* .all 


^glc. knk j (jlj 'jjjaM ^Aj 

dlli 4jjj d 1-33 kjjj 

r Vi^ll C 5 lc- 


i ll ljJ ^jidaVI 


4j 1 _du.-i.all (JjSj 

IgJlaV Util I 3 ajl 

t^\ (Jll £rlgJL 3 
3 '®'^ 

xikll i^, >-k'i'q.a <— iVlH ji 

JjVI 

■lujj) jl-}*-^ t _ 5 Jc- d C-llaC-j 

/gi z 2 iil liilc. kiwi's A ,ak» -a 
Ig^iVi A 1 °» k £giSj V j 4 lljjll 33 ® ■kkuijll 


A hi pill (jjjkll O ' 4 j) 


329 



ataupun tidak bagus. 


l& jjc- j 


Mereka tidak dilarang untuk naik keledai walaupun 
bagus. 


dljlil jlj £^xs (jjklk) Vj 

A \ n tQ \ 


Mereka dilarang memperdengarkan ucapan kufur 
kepada orang-orang islam, seperti ucapan mereka, 
"allahu stalitsu tsalatsah (Allah adalah salah satu dari tiga 
tuhan)". Dan sungguh Allah dibersihkan dari semua itu, 
dengan keluhuran yang agung. 


^ c.Lal«j 

dill ^lij Cllllj dl)l dD)2j]! 

Ijlc. dlli (_jc- 


KITAB MENJELASKAN HUKUM-HUKUM BINATANG BURUAN, KURBAN 
DAN BINATANG YANG HALAL DIMAKAN 


Lafadz "ash shaid" adalah kaliamt masdar yang mana 
disini diungkapkan untuk makna isim maf'ul yaitu 
lafadz "al mashid" -bermakna binatang yang diburu-. 


^glc. U JILI J-lLaxs 


VwMI' 




Binatang, maksudnya binatang darat yang halal 
dimakan ketika mudah untuk disembelih, maka 
penyembelihannya dilakukan pada hah], yaitu leher 
bagian atas, dan pada labbah. Labbah dengan 
menggunakan huruf lam yang dibaca fathah dan huruf 
ba' yang diberi titik satu serta dibaca tasydid adalah 
leher bagian bawah. 


£5^! JjSlxJl tsjA cs' (Dsj) 

3*j (3^ A) u (Pallia) 

(Jjdxll Jluil oALus 


Adz dzakah dengan menggunakan huruf dzal yang diberi J njlvill AJd l&lLiJs 4-akJua Jll j 
titik satu di atas, maknanya secara bahasa adalah ^ JjAaII ~kll l J£l <._mil l$ja UJ 
membuat enak, karena di dalam penyembelihan 
terdapat unsur membuat enak pada daging binatang 
yang disembelih. 


Dan secara syara' adalah menghentikan al hararah al 
ghariziyah (nyawa) dengan cara tertentu. 


djJyjill o£)l£)kJ! (JUajl li-jjuij 


(_>-£> JX. 


.ok a 4_k 




Sedangkan binatang air yang halal dimakan, maka 
hukumnya halal tanpa disembelih menurut pendapat al 
ashah. 


(Jj^Lal! (jljjkll Uai 


Biantang yang tidak mudah untuk disembelih seperti 
kambing yang sulit dikendalikan atau onta yang lari 
tidak bisa dikendalikan, maka proses penyembelihannya 
dengan cara 'aqruhu (melukainya), dengan membaca 


(-)■% A) < 1 ?^ A 

jS dAuuii aU«fs kljl 

«jL (0 jfib. djlfLLs) ILjLuj L-iii jjxj 


330 



fathah huruf 'ainnya, dengan bentuk melukai yang bisa jdi hn-s j ^ jjll \1 a ji IjSc. 
menyebabkan kematian dengan cepat pada bagian . rJS £$l £sl £ 5 ' 

manapun yang mudah untuk dilukai, maksudnya pada 
bagian manapun luka tersebut. 


Proses Penyembelihan 

Kesempurnaan penyembelihan, dalam sebagian redaksi, y iklilLij ^Laull (SlSall jLa£ jj 

"dalam proses penyembelihan disunnahkan" melakukan (YUlii Slfkill 

empat perkara : 


Salah satunya adalah memotong al hulqum, dengan 
membaca huruf ha'nya yang tidak diberi titik. Al hulqum 
adalah otot jalur keluar masuknya nafas. 

Yang kedua memotong al mari' dengan membaca fathah 
huruf mimnya dan menggunakan huruf hamzah di 
akhirnya, dan boleh membaca tashil huruf hamzahnya. 


4 _La|_a]| plkJ! ^jJaj A-Lu j l&Aki 

LkjjiLj (_ 5 J 2 J 1 j 

“Ula (j) 

> l' » j, > „ f - y . r , - , - 


Al mar/' adalah otot jalur makanan dan minuman dari 
leher hingga lambung. Posisi al mari’ di bawah al hulqum. 
Semua yang disebutkan di atas hams dipotong sekaligus 
tidak boleh dengan dua kali pemotongan. Jika dengan 
dua kali pemotongan, maka hukum binatang yang 
disembelih adalah haram. 


(Jjladl c—^alxJall ^ ^ 

Cl Vi oJla-all ^1 

^gk Y o-lV j 4it3£ La (jjfL j 
jjjla. ^ jJ-IaII 4jll (jjjkaL 


Ketika dari al hulqum dan al mari' masih ada yang tersisa 
-tidak terpotong-, maka hukum binatang yang 
disembelih adalah tidak halal. 


ijA IglA [Jjl 


Yang ketiga dan keempat adalah memotong al wadajain, 
dengan menggunakan huruf wau dan huruf dal yang 
terbaca fathah. Al wadajain adalah bentuk kalimat 
tatsniyah dari lafadz "wadaj" dengan membaca fathah 
atau kasrah huruf dalnya. 


jijj ^Jaa t — 4 Li]l (j) 

Jl^ll ^Ilaj ■LLuj (jjjk.jlia JILj 

La j . A z 


Al wadajain adalah dua otot yang berada di lipatan leher 
yang meliputi al hulqum. 

Sesuatu yang sudah dianggap cukup dari 
penyembelihan, maksudnya sesuatu yang sudah cukup 
dalam proses penyembelihan adalah dua perkara, yaitu 
memotong al hulqum dan al mari' saja. 

Tidak disunnahkan memotong bagian dibalik al 


(jLLala^a (jjjiJI (jUPjC- La& j 


oLSill ^ J s i£j fj\ i L5^?Jdlj) 

JaiU ^laS (jl \ 


La ^Ia3 (jLu Y j 


331 



wadajain. 

Berburu 

Diperbolehkan, maksudnya halal berburu, maksudnya 
memakan binatang yang diburu dengan setiap binatang 
buas yang telah terlatih. 

Dalam sebagian redaksi dengan menggunakan bahasa, 
"dari binatang buas pemburu binatang ternak", seperti 
macan kumbang, macan tutul, dan anjing. 

Dan burung-burung pemburu seperti burung elang dan 
rajawali, pada bagian manapun luka yang diakibatkan 
oleh binatang atau burung pemburu tersebut. 

Al jarihah adalah lafadz yang tercetak dari lafadz "al 
jurh" yang bermakna berburu. 

Syarat-Syarat Binatang Pemburu 

Syarat binatang yang terlatih, maksudnya binatang- 
binatang pemburu ada empat: 

Salah satunya, binatang pemburu tersebut sudah terlatih 
sekira ketika dilepas, maksudnya dilepas oleh 
pemiliknya, maka binatang tersebut akan menurut. 

Kedua, ketika binatang tersebut dihentikan, dengan 
membaca dlammah huruf awalnya, maksudnya 
dihentikan oleh pemiliknya, maka binatang tersebut 
menuruti perintah / berhenti. 

Ketiga, ketika binatang pemburu tersebut berhasil 
membunuh buruannya, maka ia sama sekali tidak 
memakan bagian dari binatang buruannya. 

Ke empat, hal tersebut telah teruji berulang kali dari 
binatang pemburu tersebut, maksudnya ke empat syarat 
itu telah teruji berulang kali dari binatang pemburu 
tersebut sekira sudah ada dugaan bahwa binatang 
pemburu itu sudah benar-benar terlatih. 

Tikrar (berulang kali) tidak dikembalikan pada jumlah 
akan tetapi pada pakar ahli binatang pemburu. 


(JS! £ 5 ! (dU£ 5 ! (Jjidj) 


£>? ) £g^j 

L- l\S\l j j 


i si 33 s J cJj*- t>j) 

j pljlall ^3^ CS' 

'L. lu£ll jAj ^ 3 ?-^ £>? ^ j 


(^ 3 ') c cs' ( 4 - Jaj! jd j) 


1 _; 

1 - * 


' 


£ji) U 

1 ^ £^S (cjLjS lei) 

CilloJ^J-ojl) 

aIjI (jcik^j Icj) (j) 


<la 3 ^J ^ Cl \frft lil) IgJi Cullall (j 


£5! (IgXa ji) ^j! 3]I (j) 

4iu3Sn Jajl£)3i]! 

D j 3 \ l ' n -v \ 


3) CCkl ^)l£)Slill £gi ^3j V j 


332 



Kemudian jika salah satu dari syarat-syarat tersebut 
tidak terpenuhi, maka binatang yang berhasil ditangkap 
oleh binatang pemburu tersebut tidak halal dimakan. 

Kecuali binatang yang telah ditangkap binatang 
pemburu tersebut masih ditemukan dalam keadaan 
hidup kemudian ia menyembelihnya, maka kalau 
demikian hukumnya halal dimakan. 

Alat Penyembelihan 

Kemudian mushannif menjelaskan tentang alat 
penyembelihan di dalam perkataan beliau, 

Diperkenankan menyembelih dengan setiap perkara, 
maksudnya dengan setiap perkara tajam yang bisa 
melukai seperti besi dan perunggu. 

Selain gigi, kuku, dan tulang-tulang yang lain, maka 
tidak diperkenankan menyembelih dengan 
menggunakan barang-barang tersebut. 

Orang Yang Menyembelih 

Kemudian mushannif menjelaskan orang yang sah 
penyembelihannya dengan perkataan beliau, 

Hukumnya halal binatang sembelihan setiap orang 
muslim yang baligh atau tamyiz yang mampu untuk 
menyembelih. 

Dan -halal- binatang sembelihan setiap orang kafir 
kitabi, yaitu orang yahudi atau nasrani. 

Dan hukumnya halal binatang sembelihan orang gila 
atau orang yang mabuk menurut pendapat al adhar. 

Dan hukumnya makruh penyembelih yang dilakukan 
oleh orang buta. 

Dan hukumnya tidak halal binatang sembelihan orang 
majusi, orang penyembah berhala dan orang sesamanya 
yaitu orang-orang yang tidak memiliki kitab sarnawi di 


(_£.lkl) 1 g 'la (d \a\c. (jll) 

<k.jlkll (XjikJ La 
ilk.) 4_kjlkJI 4jLk.i La (dljlij (ji V) 


^jlll 1-SI L p 

j.lkJa JSL (La (JSL alllll jjidj) 

jjjjLkjj jjjk£ (^^)kj) 

% (jakilj VI) 

IgJ S&W jjk’i 


4j 5'Vill <ia All jSl p 




& 


:il! 


j' ^ (j) 


i'll aj&j 

(yi J Vj <kujj (J^jVj) 

<1 d il ; '5 V LaA^bj 


333 



dalam agamanya. 


Janin di Perut Induknya 

Penyembelihan janin -yang masih dalam kandungan ila (<U>i 4 _L^>Uv (^jiiaJl SlSij) 

induknya- sudah dicukupkan dengan penyembelihan 4 'i'KVi' 

induknya, sehingga tidak usah untuk disembelih lagi. 

Hukum ini jika janin tersebut keluar dalam keadaan ojinU* ollK 4 _ja j! Uni o) 

mati atau padanya terdapat hayat mustaqirah (hidup yang 

masih). 

Allahumma, kecuali janin tersebut ditemukan dalam 4 *j 'ijinUs a UKj (ULk <ji Ud) ^111 
keadaan hidup dengan hayyat mustaqirah setelah keluar VhU 4 J 5 I jJaj 4 ^.jji. 

dari perut induknya, maka kalau demikian harus 
disembelih. 

Bagian Tubuh Binatang Hidup 

Bagian yang terpotong dari binatang yang hidup maka gljUK (of ,*i=»3 L«j) 

hukumnya adalah bangkai, 

Kecuali bulu, maksudnya bulu yang terlepas dari JjSiLa g'jUK of ^ oi) jk2Jl V) 

binatang yang halal dimakan, dalam sebagian redaksi ^.hull ^gakj Ls*3 

menggunakan bahasa, "kecuali bulu-bulu", yang U, J±. j j jULdl 

dimanfaatkan untuk alas, pakaian dan yang lainnya. 


BAB BINATANG YANG DIMAKAN 

(Fasal) menjelaskan hukum-hukum binatang yang Iglf (4J«JaVl) ,diUki ^3 (jjLaa) 

dimakan, maksudnya yang halal dimakan dan yang Iajjc-J 

tidak halal dimakan. 


Setiap binatang yang dianggap enak oleh orang arab, 
yaitu orang arab yang kaya, memiliki keluasan dalam 
harta, tabiat yang selamat dan biasa mengkonsumsi 
makanan yang enak. 


O^^ (l—lgjdl 4’ill 1—«~i l ,il gljjK cJSj) 
4f&l3oj 4 a 1 \m £-lfL j i._ j ajjj JaI 

3 ^- J&2) 


Kecuali binatang yang telah diharamkan oleh syareat, (‘uUjkUb 3jj) o'j^- U?' (U* V) 

maka untuk binatang ini tidak dikembalikan pada 4 J W;h V 40 A^.jj dli 

penilaian mereka. 


334 



Setiap binatang yang dianggap menjijikkan oleh orang 
arab, maka hukumnya haram. 

Kecuali binatang yang telah dihalalkan oleh syareat, 
maka hukumnya tidak haram. 


ajac. £^l AyViVnd (jljjk. 

jjjSj Yil (Vikljlj Ljj La Y) 

Lai £}V 


Hukumnya haram binatang yang memiliki taring, y^ £s' (L-iL <5 La ^Uidl yA 
maksudnya gigi kuat yang digunakan untuk menggigit Ija. j j IJ'S gljLsJI (Aj jLkj g 

binatang lain seperti harimau dan macan tutul. 


Hukumnya haram burung yang memiliki cengkeram, - 
lafadz "mikhlab"- dengan terbaca kasrah huruf mimnya 
dan fathah huruf lamnya, maksudnya kuku kuat yang 
digunakan untuk melukai seperti burung elang, rajawali, 
elang hitam. 


gu£j ^ <1 La gjjkdl yA 

(Aj ££j3) 3“^ 


Keadaan Darurat 


Bagi orang yang mudlthar, yaitu orang yang khawatir 
terjadi sesuatu yang berbahaya jika tidak makan, saat 
terdesak, baik khawatir mati, sakit yang 
mengkhawatirkan, bertambah sakit, atau tertinggal 
rombongan dan ia tidak menemukan makanan halal 
yang bisa ia makan, maka baginya halal untuk memakan 
bangkai dengan ukuran yang cukup untuk 
menyelamatkan nyawanya. 


d k yA jAj (gjaldakil 

(J£'YI yA dJYlgJI A-yjSJ 

LU ') °qi lljk.a XjJayA jl lj_^a (A 


OJUj j 

1 


aMj La jUj Ajjs3 ^Uaiil ji yay a 
AjIc- (A-a£jk-al! A'i°i.a\l yA £JS\j YYlV 
Aaaj £51 (AiLa3 V JLuli) 1 j nli £51 ^La) 


Kita memiliki dua bangkai yang halal dimakan, yaitu 
bangkai ikan dan belalang. 


dLaldl) La& j ^gYYlV gLuLa liij) 

dl£)V]l j 


Dan kita memiliki dua darah yang halal dimakan, yaitu 
jantung dan limpa. 

Pembagian Binatang 


i£i!) LaAj (gYlV gUo) U1 (j) 

(jLkla]l j 


Dari penjelasan mushannif dan penjelasan di depan, 
maka diketahui bahwa sesunggrihnya binatang terbagi 
menjadi tiga, 

Salah satunya adalah binatang yang tidak halal 
dimakan. Sehingga yang disembelih ataupun yang 
berupa bangkai hukumnya sama. 


Lais j i_^»YlS yA d_a^jc. 

^»Lujal AjYLi jtjLaJt gl 


£, I ^ 1 0 ^ ^ ~*v Ipa Y U UdV 


Yang kedua adalah binatang yang bisa dimakan, namun 
tidak bisa halal dimakan kecuali dengan disembelih 


Aj£jj]Lj Y) ill Jfijj L« gjLillj 

Ajc-3^' 


335 



secara syar'i. 


Yang ke tiga adalah binatang yang bangkainya halal jljkJ!J ULaldlii 4 jjUs Us CldUlIj 

untuk dimakan seperti ikan dan belalang. 


BAB KURBAN 


(Fasal) menjelaskan hukum-hukum kurban. 

Al udhiyah, dengan membaca dlammah huruf 
hamzahnya menurut pendapat yang paling masyhur, 
yaitu nama binatang ternak yang disembelih pada hari 
Raya Kurban dan hari At Tasyriq karena untuk 
mendekatkan diri pada Allah Swt. 


^u!j Juc. 

dii ^gi\ Ujii 


Hukum Kurban 

Al udhiyah hukumnya adalah sunnah kifayah mu’akadah. 
Sehingga, ketika salah satu dari penghuni suatu rumah 
telah adalah yang melaksanakannya, maka sudah 
mencukupi dari semuanya. 

Al udhiyah tidak bisa wajib kecuali dengan nadzar. 

Binatang Kurban 

Yang bisa mencukupi di dalam Al udhiyah adalah 
kambing domba yang berusia satu tahun dan menginjak 
dua tahun. 

Dan kambing kacang yang berusia dua tahun dan 
menginjak tiga tahun. 

Dan onta ats tsaniyah yang berusia lima tahun dan 
memasuki usia enam tahun. 

Dan sapi ats tsaniyah yang berusia dua tahun dan 
memasuki usia tiga tahun. 

Untuk Siapa Kurban 111 

Satu ekor onta cukup digunakan kurban untuk tujuh 
orang yang bersama-sama melakukan kurban dengan 
satu onta. 

Begitu juga satu ekor sapi cukup digunakan kurban 
untuk tujuh orang. 


4jlifdl (odfijds <iiu 4 i-vIAY' j) 
(_jc. cimil lili 

* 3-?> 

jdlj Vj 4 j-U>s‘Y' d lad V j 

Us jA j ((jlUall (ja Aadl 1 ^j3 

4 VilMl (jklaj 4_dui 4d 

(jlUla 4d Us (_)U<dl Cy? Cs^j) 

4olUll ^jiJaj 

(jjlui (jUsk. 4d Us ((JAM qa csr^'j) 
4_UUJudl (jxJaj 

(jkiaj (jUllu 4dUs i^yc 1 ^jldl Jj 

4jO 


(4jtdlu (jc. 4jjdil 

Igj 4 i-s I>iMI 

UlSdfs (djUUs qE. ojidlj) (j) 


336 



Satu ekor kambing hanya cukup digunakan kurban 
untuk satu orang. Dan satu ekor kambing lebih afdlal 
daripada bersama-sama dengan orang lain melakukan 
kurban dengan onta. 

Kurban yang paling utama adalah onta, kemudian sapi 
lalu kambing. 

Binatang Yang Tidak Sah 

Ada empat binatang, dalam sebagian redaksi 
menggunakan bahasa, "arba'atun" yang tidak 
mencukupi untuk dijadikan kurban. 

Salah satunya adalah binatang yang buta satu matanya 
yang nampak jelas, walaupun bulatan matanya masih 
utuh menurut pendapat al ashah. 

Yang kedua adalah binatang pincang yang nampak jelas 
pincangnya, walaupun pincang tersebut terjadi saat 
menidurkan miring binatang itu karena untuk 
disembelih saat prosesi kurban sebab gerakan binatang 
tersebut. 

Yang ketiga adalah binatang sakit yang nampak jelas 
sakitnya. 

Dan tidak masalah jika hal-hal ini hanya sedikit saja. 

Yang ke empat adalah binatang al 'ajfa', yaitu binatang 
yang hilang bagian otaknya sebab terlalu kurus. 

Sudah dianggap cukup berkurban dengan binatang 
yang dikebiri, maksudnya binatang yang dipotong dua 
pelirnya, dan binatang yang pecah tanduknya jika 
memang tidak berpengaruh apa-apa pada dagingnya. 
Begitu juga mencukupi berkurban dengan binatang yang 
tidak memiliki tanduk, dan binatang seperti ini disebut 
dengan al jalja'. 

Tidak mencukupi berkurban dengan binatang yang 
terpotong seluruh telinganya, sebagiannya atau terlahir 
tanpa telinga. 

Dan tidak mencukupi binatang yang terpotong seluruh 


(<jc- ollidl) (j) 

jja-l AjSjUuLa (j a (JliaSl j 


JyU jai (_Jjl 4 i-s. 


jUlklidl Is jlj 




^LaYl ^3 CluSJ j_j) j 


J^j ( 1 )^' (j) 

l^C-Lad-bl -lie- IgJ ^jpl\ (jlS 

L-djoij 4j-y[>i'i\\ 


(Ig x>i j>a (jjjll 4 i>»yyall) Clillall ^ j) 


^ 1 ) is^J (£!, <)>» , I I) (ijl^l (j) 
(JI34JI (jx,) ca&i ig\ 

.IgJ Ji^aLkJI 

jki'^l l <_£ i ( ^ .j. ^k . 1 1 [sj^4.j) 

jijl ^ j! (<jj^ JjiA-all j) (j^ii 

4.xi>i.ik\i j sisli i;>iil iss^-i j 

s-lklklli 


Yj (dpYl) cJS (Ac. jAq ^ l l Yj) 

(jii ill ASjl^^ll Yj 1 g >>»» j 


4^a*j Y j (l-U^II) Ac-jA'q/all Y ^j) 


337 



atau sebagian ekornya. 


Waktu Pelaksanaan Kurban 

Waktu penyembelihan kurban dimulai dari waktunya £>«) kdSj) Jd-U (j) 

sholat Hari Raya, maksudnya Hari Raya Kurban. jUIl die. £$l (di*JI djaj 

Ungkapan kitab ar Raudlah dan kitab asalnya, "waktu CjSj JkU l^lLalj Uda jjll ojUc. j 
pelaksanaan kurban masuk ketika terbitnya matahari Hari jkill rv/U-. |j| 4 W°w;ti 

Raya Kurban dan telah melewati kira-kira waktu yang cukup j°r,Ll j cs ^dadj 

untuk melaksanakan sholat dua rakaat dan dua khutbah yang ^- t 

dilakukan agak cepat." Ungkapan kitab ar Raudlah dan 
kitab asalnya telah selesai. 

Waktu penyembelihan binatang kurban tetap ada (j- d a dd l l_sJj£- J)) Ci3j j d i ld j 

hingga terbenamnya matahari di akhir hari at Tasyriq. J (gjjjlilll ^ 

Hari at Tasyriq adalah tiga hari yang bersambung j, t.l,, U. UdU 

setelahnya tanggal sepuluh Dzil Hijjah. 


338 



Kesunnahan Kurban 


Disunnahkan melakukan lima perkara saat pelaksanaan 
kurban, 

Salah satunya adalah membaca basmalah. Maka orang 
yang menyembelih sunnah mengucapkan, "bismillah". 
Dan yang paling sempurna adalah, 
“bismillahirahmanirrahim," 

Dan seandainya orang yang menyembelih tidak 
mengucapkan basmalah, maka binatang kurban yang 
disembelih hukumnya halal. 

Yang kedua adalah membaca shalawat kepada baginda 
Nabi Saw. 

Dimakruhkan mengumpulkan diantara nama Allah dan 
nama Rasul-Nya. 

Yang ketiga adalah menghadapkan binatang kurbannya 
ke arah kiblat. 

Maksudnya, orang yang menyembelih menghadapkan 
leher binatang yang disembelih kearah kiblat. Dan ia 
sendiri juga menghadap kiblat. 

Ke empat adalah membaca takbir tiga kali, maksudnya 
sebelum atau setelah membaca basmalah, sebagaimana 
yang dijelaskan oleh imam al Mawardi. 

Yang ke lima adalah berdoa semoga diterima oleh Allah 
Swt. 

Maka orang yang menyembelih berkata, "ya Allah, ini 
adalah dari Engkau dan untuk Engkau, maka sudilah Engkau 
menerimanya." Maksudnya, " binatang kurban ini adalah 
nikmat dari-Mu untukku, dan aku mendekatkan diri pada-Mu 
dengan binatang kurban ini, maka terimalah binatang kurban 
ini dariku." 

Memakan Daging Kurban 

Orang yang melaksanakan kurban tidak diperkenankan 


(s-Ulii MUk Aic- tl A'nujj) 




"<4jI li 




^ V*j 4_iic- 


(Khali jU£ild) ClillSlI ( j) 


ji, 4 \Vq \1 Ig KjU 4_kjJ £ 5 ! 


jl ^Ll^joU ji (j) 

Jl US && UUu 


(j) 


dllljj dlU oai ^All" £ejI1i 1I JjaU 
du£jaj j dlLs 4 -a*j aU £51 

1 g \ jVh dhll Igj 


4 i~v!>>Y' (j-« 1 ljU Y j) 


339 



memakan apapun dari kurban yang dinadzari. 

Bahkan bagi dia wajib mensedekahkan semua 
dagingnya. 

Kemudian, seandainya ia menunda untuk 
mensedekahkannya hingga rusak, maka wajib baginya 
untuk mengganti. 

Ia diperkenankan memakan sepertiga dari binatang 
kurban yang sunnah menurut pendapat al Jadid. 

Sedangkan untuk dua sepertiganya, maka ada yang 
mengatakan harus disedekahkan, dan ini diunggulkan 
oleh imam an Nawawi di dalam kitab Tashhih at Tanbih. 

Dan ada yang mengatakan, bahwa ia menghadiahkan 
sepertiga dari dagingnya kepada kaum muslimin yang 
kaya dan mensedekahkan sepertiganya kepada kaum 
faqir. 

Di dalam kitab ar Raudlah dan kitab asalnya, imam an 
Nawawi tidak mengunggulkan salah satu dari dua 
pendapat ini. 

Menjual Daging Kurban 

Tidak boleh menjual, maksudnya bagi orang yang 
melaksanakan kurban diharamkan untuk menjual 
bagian dari binatang kurbannya, maksudnya dari 
daging, bulu atau kulitnya. 

Begitu juga haram menjadikan bagian dari binatang 
kurban sebagai ongkos untuk pejagal, walaupun berupa 
binatang kurban yang sunnah. 

Wajib memberi makan bagian dari binatang kurban 
yang sunnah kepada kaum faqir dan kaum miskin. 




4-aJ)] Cljla 


CjAaJI ^Jk. 

A kk j j j (Jjjis (jliillJI USj 

A jmil ^ 5 jjlll 


^ 0 - •'*/ J, jj 

Ig LS^ S."^-4 j 


(Jjg >3^' O'? 


££ ijk. j (^yjj Vj) 

jl i £5 1 Of) Is^ 

1 & d-N. Ia ^) y _.. 


jlj llCaji 

'Jaj A i-s aY' Cllilii 


Ac- jhi'ixill A Pja 1 ON 

((jjSLuuJIj Lgj 


Yang paling utama adalah mensedekahkan semuanya 
kecuali satu atau beberapa cuil daging yang dimakan 
oleh orang yang melakukan kurban untuk 
mengharapkan berkah. Karena sesungguhnya hal itu 
disunnahkan baginya. 

Ketika ia memakan sebagian dan mensedekahkan yang 
lainnya, maka ia telah mendapatkan pahala berkurban 
semuanya dan pahala sedekah sebagiannya saja. 


Yl U 


4jli Ig Kij 




J5COaljj ICjj 

ggYNill j ij a k \Ij ^ 


340 



BAB AQIQAH 


(Fasal) menjelaskan hukum-hukum aqiqah. 

Aqiqah secara bahasa adalah nama rambut yang berada 
di atas kepala anak yang dilahirkan. 

Dan secara syara' akan dijelaskan oleh mushannif 
dengan perkataan beliau, "aqiqah untuk anak yang 
dilahirkan disunnahkan." 

Mushannif mentafsiri aqiqah dengan perkataan beliau, 
"aqiqah adalah binatang yang disembelih sebab bayi 
yang dilahirkan pada hari ketujuh bayi tersebut, 
maksudnya pada hari ketujuh kelahirannya. 

Hari saat kelahirannya termasuk dalam hitungan tujuh 
hari tersebut. -kesunnahan tetap berlaku- Walaupun 
bayi yang tel ah dilahirkan itu meninggal dunia sebelum 
hari ketujuh. 

Kesunnahan aqiqah tidak hilang sebab ditunda hingga 
melewati hari ketujuh. 

Namun, jika aqiqah ditundah hingga anak tersebut 
baligh, maka hukum aqiqah gugur bagi orang yang 
melakukan aqiqah dari anak tersebut. 

Sedangkan bagi anak itu sendiri, maka diperkenankan 
untuk melakukan aqiqah untuk dirinya sendiri ataupun 
tidak melakukannya. 

Disunnahkan menyembelih dua ekor kambing sebagai 
aqiqah untuk anak laki-laki, dan menyembelih satu ekor 
kambing untuk anak perempuan. 

Sebagian ulama' berkata, "adapun anak khuntsa, maka 
masih ihtimal / dimungkinkan disamakan dengan anak laki- 
laki atau dengan anak perempuan." 

Namun, seandainya kemudian jelas kelamin prianya, 
maka disunnahkan untuk menambahi kekurangannya. 

Aqiqah menjadi berlipat ganda sebab berlipat gandanya 


(4qp*(jljj 

^Luil 4jJ j 

' ' ' # „ ^ 9 *0 - * ' . ° 

(4 jVh«.a) ^gic- (4 sV<i» \1 

" ''t * **" 9 o 9. S 

^4juUjj (_jc- 4 k°njlll 


1 g Jaalu di^i.Ui (jl! 

(_jc- 


dljll! j 4 _uiu ijp. j A.a 4 Uai 


(j (j^^ 1 (jc- j^) 

(ol2 4jjlaJI 


4 jjLkJI (Jxa'ik Uai ^ j jjlfl 

4jjLKJIj jS 


dljlillj y&\ 4jjj£i ciijU jla 


■j.fo'h 4 sV<i» \1 A*i»'h j 


341 



anak. 


Proses Aqiqah 

Bagi orang yang melaksanakan aqiqah, maka harus 
memberi makan kaum faqir dan kaum miskin. 

Ia memasak aqiqah tersebut dengan bumbu manis dan 
memberikannya sebagai hadiah pada orang-orang faqir 
dan orang-orang miskin. Dan hendaknya tidak 
menjadikan aqiqah sebagai acara undangan. Dan 
hendaknya tidak memecahkan tulang-tulangnya. 
Ketahuilah sesungguhnya usia binatang aqiqah, selamat 
dari cacat yang bisa mengurangi daging, memakannya, 
mensedekahkan sebagiannya, tidak boleh menjualnya 
dan menjadi wajib sebab nadzar, hukumnya adalah 
sesuai dengan hukum yang telah dijelaskan di dalam 
permasalahan binatang kurban. 

Adzan, Cetak & Nama 

Disunnahkan untuk mengumandangkan adzan di 
telinga kanan bayi yang baru dilahirkan dan 
mengumandangkan iqamah di telinga kirinya. 

Dan -disunnahkan- melakukan hanak (mencetaki : jawa) 
bayi yang dilahirkan dengan menggunakan kurma 
kering. Maka seseorang menguyah kurma dan 
mengoleskannya pada langit-langit bagian dalam mulut 
si bayi agar ada sebagian dari kurma tersebut yang 
masuk ke dalam perutnya. 

Kemudian, jika tidak menemukan kurma kering, maka 
dengan menggunakan kurma basah, dan jika tidak ada, 
maka menggunakan sesuatu yang manis. 

Dan -disunnahkan-memberi nama si bayi pada hari 
ketujuh kelahirannya. 

Dan diperbolehkan memberi nama si bayi sebelum atau 
setelah hari ke tujuh. 

Seandainya si bayi meninggal dunia sebelum hari ke 
tujuh, maka disunnah-kan untuk memberi nama 
padanya. 


Xj j ojC-3 L&.'iVn j 

lidJaC. 


r nc. 


4 Ip* \l 

j 1 gLa (JSVIj 1 g a~s\ (j-aijj 

jllllj Lgjjjuj \g xjj ^-ILuAlj n 

4 ^3 Jjjjui La 4 A^sk 


(AajI! JjIjaII D- 1 ' csl U* 

4j dllXij ^>a1ij dVjki (jij 

Alj*. fjjjj 4 oa (Jjpil 4 _a 3 4Vi's 


jik S- ikljjl jj)AJ (jll 


o-lkjj (Jj2 4j1aLoj j 


4*0 Ann £jlUl (_Jj3 CIjLa j 


342 



KITAB MENJELASKAN HUKUM-HUKUM PERLOMBA DAN LOMBA 
MEMANAH 


Maksudnya dengan menggunakan anak panah dan 
sesamanya. 


u 





Hukumnya sah melakukan perlombaan dengan 
menggunakan binatang tunggangan. Maksudnya sesuai 
dengan hukum asalnya. 

Maksudnya melakukan perlombaan dengan 
menggunakan binatang tunggangan berupa kuda dan 
onta. Dan ada yang mengatakan, "dan dengan 
menggunakan bighal dan keledai menurut pendapat al 
adhhar." 


£ 5 ! 4£jLuia 1I ^ > Aij) 

I jk U 

j Jjj j (Jlk (_ja l g j \c. AiLuiAll i^\ 

£s4 


Tidak sah melakukan perlombaan dengan 

menggunakan sapi, adu domba, dan adu ayam jago, 
baik dengan ‘iivadl (hadiah) ataupun tidak. 


J)Sl J 4'qil >«a\I Vj 

V 4iLiall <jui£)lgjs Vj (jiUSl! 

OJJC. Vj 


Dan hukum sah melakukan perlombaan panah dengan 
menggunakan anak panah, jika jarak, maksudnya jarak 
antara tempat orang yang memanah dengan sasaran 
yang dipanah, sudah maklum / diketahui. 


oLaI£>a1! i^\ (4 II^HaI') 

bo y dulfi lal 

** " .* 


4_J] 


Dan aturan perlombaannya juga maklum, dengan cara 
kedua orang yang melakukan lomba memanah itu 
menjelaskan tata cara pemanahan. 

Berupa qar', yaitu anak panah mengenai sasaran dan 
tidak menancap di Sana. 


1 lj -ill (4ji^ijtA 4 CllilS 

4 p ik nxill (jJJJ £jl_j 


V J yg kill 4jLLaJ J&J ^^)3 £)A 


4^ 


Khasaq, yaitu anak panah melubangi sasaran dan 
menancap di Sana. 

Atau marq, yaitu anak panah menembus sasaran. 


I j^-uill C 1 V 11 £jl j (£ja jS 

,jA aalj ji jA j JjjA £>* j! 

(_ja L_uladl 


Hadiah Perlombaan 


Ketahuilah sesungguhnya 'iivadl (hadiah) perlombaan 
adalah harta yang dikeluarkan dalam perlombaan. 


£^all JU1I AiLUill (_P a 3 i ?' u' 4^3 



343 



Terkadang 'iwadl tersebut dikeluarkan oleh salah satu 43 J 
dari dua orang yang melakukan perlombaan, dan 
terkadang dikeluarkan oleh keduanya secara bersamaan. 


U) 




43j 


l jLa 4jl_k^>kj 


Mushannif menyebutkan yang pertama di dalam 
perkataan beliau, 

Dan yang mengeluarkan hadiah adalah salah satu dari 
dua orang yang melakukan perlombaan, sehingga, 
ketika ia mengalahkan/mendahului yang lainnya, - 
lafadz "sabaqa"- dengan membaca fathah huruf sinnya, 
maka ia menariknya kembali, maksudnya hadiah yang 
telah ia keluarkan. 

Dan jika ia didahului, -lafadz "subiqa"-dengan membaca 
dlammah huruf awalnya, maka hadiah tersebut diambil 
oleh lawannya yang telah mengalahkannya. 

Mushannif menjelaskan yang kedua di dalam perkataan 
beliau. 


4 ji (jjLLuail! Akl 

(eApiul) ojjc. (jiuJ! (j£jjijj lit 

4_k£}kj £^411 


1 ^oAklj) (^£jjujj (j]j) 

(kl) £jjllull (A x-o j 

4_Jj3 £j3 d q'n.o.a\l £jfi4 j 


Jika 'iwadl dikeluarkan oleh keduanya bersama-sama, 
maksudnya dua orang yang berlomba, maka tidak 
diperbolehkan, maksudnya tidak sah jika keduanya 
mengeluarkan hadiah kecuali keduanya memasukkan 
muhallil (orang ketiga) diantara keduannya. Lafadz 
" muhallil" dengan membaca kasrah huruf lamnya yang 
pertama. 






La^_kl£pJ ^1 £ 5 ! (Jpj ^ Lt-a) 

(jilikJs iLkA) (jS 

JiVi^iii 


Dalam sebagian redaksi menggunakan bahasa, " kecuali 
ada muhallil yang ikut serta di antara keduanya." 


1-ai 1 i ] 


<-1^-4 u' V) 


0^*4 £s4j 

dLi 


Sehingga, jika muhallil tersebut mendahului / 
mengalahkan masing-masing dari dua orang yang 
melakukan perlombaan itu, maka ia berhak mengambil 
hadiahnya. 


Akij) (jjkjLuuLlI (Jjo, ilS (jJjjijj 

olk£)k.l £ 54 ]! 


Dan jika ia didahului/dikalahkan, -lafadz "subiqa"- L=4-^ D)j) 

dengan membaca dlammah huruf awalnya, maka ia JYY 

tidak mengeluarkan apapun untuk keduannya. 


KITAB MENJELASKAN HUKUM-HUKUM SUMP AH DAN NADZAR 


Lafadz "al aiman" dengan membaca fathah huruf (jl«j ^Jak. 0 jk$Jl jLLYI j 

hamzahnya adalah bentuk kalimat jama' dari lafadz 1 al4.l l c5 ic. cliLUai p c5 iL£ll lid I LL1 


344 



"yamin". Asalnya yamin secara bahasa adalah tangan 
kanan, kemudian diucapkan untuk menunjukkan 
sumpah. 

Dan secara syara' adalah menyatakan sesuatu yang 
mungkin untuk diingkari, atau menguatkannya dengan 
menyebut nama Allah Ta'ala atau sifat dari sifat-sifat 
Dzat-Nya. 

"an nudzur" adalah bentuk kalimat jama' dari lafadz 
"nadzar". Dan maknanya akan dijelaskan di dalam fasal 
setelah yamin. 

Yamin / sumpah tidak bisa sah kecuali dengan Allah 
Ta'ala, maksudnya dengan dzat-Nya seperti ucapan 
orang sumpah, " wallahi (demi Allah )." 

Atau dengan salah satu dari nama-nama-Nya yang 
khusus bagi Allah yang tidak digunakan pada selain- 
Nya seperti, "Khaliqulkahlqi (Dzat Yang Menciptakan 
Makhluk)." 

Atau salah satu sifat-sifat-Nya yang menetap pada Dzat- 
Nya seperti ilmu dan qudrat-Nya. 

Orang Yang Sumpah 

Batasan orang yang bersumpah adalah setiap orang 
mukallaf, kemauan sendiri, mengucapkan dan 
menyengaja sumpah. 

Barang siapa bersumpah untuk mensedekahkan 
hartanya seperti ucapannya, "lillah ‘alaya an atashaddaqa 
bi mali (hak bagi Allah atas diriku, bahwa aku akan 
mensedekahkan hartaku)." Sumpah seperti ini terkadang 
diungkapkan dengan nama "yamin al lajaj wal ghadlab", 
dan terkadang diungkapkan dengan nama "nadzar al 
lajaj wa al ghadlab", maka dia, maksudnya orang yang 
bersumpah atau bernadzar tersebut diperkenankan 
memilih antara memenuhi apa yang ia sumpahkan dan 
ia sanggupi dengan nadzar yaitu berupa bersedekah 
dengan hartanya, atau memilih membayar kafarat yamin 
(denda sumpah) menurut pendapat al adhhar. 

Menurut satu pendapat, wajib baginya untuk membayar 
kafarat yamin. 


jS 4 \W k.a\l La (JgYjVi Ic-jdj 

i 4 q jl 4jbl 

4jI j 

£^i olik-a ^jLjluj jAj 

oAxj £ 5 All 

4jILj £ 5 ! (Jtau Y) (jlfqll ASjlIjY) 
4jbl j i—kllkJI 

Y £ 3 ^^ 4j 4 tAikkll (4jLalul £^a ^ 1 ) 

£jlaJ! ojjc- £^i (Jkkjjoij 


4j 4JuUl]! (XjIa Cl )1 £^a 4 jL-s 3 ji) 

4jjA 3 j 4-ai*fa 


(jjJaU jl'i-vxi r (. dl k\l JaiLLaj 

_£jxajll 'i ■ A 'i 

^^ic- 4i) 4jjiafi (AlLa 4jd<aJ C ’<1A (j-aj) 
!a& (jc- JjJLaJ (jCjLaji £ji 

jYu ajUj (jiaij SJU 

jS alalLkll ^_^3) L-uCakllj 
4 j1c. C_ilk LaJ a-lljll j A<a) jilll! 

ji) 4 JLaj (4iLLLa]l) .a jclllj 

J3-i='Y' £s 4 (<j^' 


(jlaj 0 jLS 4js jL Jja j 


345 



Dan menurut satu pendapat lagi, wajib baginya 
memenuhi apa yang telah ia sanggupi. 

Tidak ada kewajiban apa-apa dalam laghwu al yamin 
(sumpah yang tidak jadi). 

Laghwu al yamin ditafsiri dengan lisan yang terlanjur 
mengucapkan lafadz yamin tanpa ada kesengajaan 
untuk melakukannya seperti ucapan seseorang saat 
marah, ghalabah ghadab (sangat emosi), atau tergesah- 
gesah, sesaat ia mengatakan "tidak demi Allah", dan 
sesaat kemudian mengatakan, "iya demi Allah." 

Barang siapa bersumpah tidak akan melakukkan sesuatu 
seperti menjual budaknya, kemudian ia memerintahkan 
orang lain untuk melakukannya, maka orang yang 
bersumpah tersebut tidak dianggap melanggar sumpah 
sebab orang lain melakukannya. 

Kecuali orang yang bersumpah itu menghendaki bahwa 
sesungguhnya ia dan orang lain tidak akan 
melakukannya, maka ia dianggap melanggar sumpah 
sebab perbuatan orang yang ia perintah. 

Seandainya seseorang bersumpah tidak akan menikah, 
kemudian ia mewakilkan pada orang lain untuk 
melaksanakan akad nikah, maka sesungguhnya ia 
dianggap melanggar sumpah sebab wakilnya telah 
melakukan akad nikah. 

Barang siapa bersumpah akan melakukan dua perkara 
seperti ucapannya, "demi Allah aku tidak akan memakai dua 
baju ini", kemudian ia melakukan, maksudnya memakai 
salah satunya, maka ia tidak dianggap melanggar 
sumpah. 

Kemudian, jika ia memakai keduanya bersamaan atau 
bertahap, maka ia dianggap melanggar sumpah. 

Jika ia mengatakan, "aku tidak akan memakai baju ini, dan 
tidak baju ini," maka ia dianggap melanggar sumpah 
dengan memakai sal all satunya saja. Dan sumpahnya 
belum selesai, bahkan ketika ia memakai baju yang 
satunya lagi, maka ia juga dianggap melanggar sumpah. 


4 J> jilll Lai f.li jll 4 js jli J js (j 3 j 


<1si is^ 3 y J) 


(j/s (jjAjll Jail ^Jl 4jLlul (join Lai ^)lu3j 
jl 4 jLk. (ji 4jjifl LAA^aij jji jjc- 

aJllj oJa 4l)lj V 4'ilko ji 4Tile. 

. j^l cii3j (ji oJa 


A'k Vnli jataj V (jl L <1A jjj) 

^Lj (jlj 4 (4i*ju ojiic- jAli) 

jkaj d kll dlli ^Clukj i. ilLk.ll die- 

OJJC- 


Vj > JkL V 4ji dilUll J (ji VI 

oj^ aLa Jkaj i" nk ft o jjc. 


(ji o jjc- Jk ja V (jl *■ ’qA jl LaI 
(ji 4l ftiiSij (JkfJ Cliikj 4 j\ 1 ^lioll 

^lllll 

4ji)lj 4jjaS (dyjdl Jka (^gic- i.' qA (jAj^) 

(jiul £ 5 ! (Jkaa) (jjjjlill jyiA (jjjli V 

ji LaA-AKI) 

Link. Ljjj-a jl Ula 1 .ag hi j (jli 

dnk 11 a Vj Iaa jjjll V Jli Jli 
jk.V I JkS I jl Jj 4 Via; Jkui Vj LaA-A^L 

Udaji d'nk 


346 



Kafarat Yamin 


Kafaratul yamin adalah orang yang bersumpah ketika 
melanggar sumpahnya, maka di dalam kafaratul yamin 
tersebut ia diperkenankan memilih di antara tiga 
perkara: 

Salah satunya adalah memerdekakan budak mukmin 
yang selamat dari cacat yang bisa mengganggu untuk 
beramal atau bekerja. 

Yang kedua disebutkan di dalam perkataannya 
mushannif, "atau memberi makan sepuluh orang 
miskin, masing-masing satu mud." 

Maksudnya satu rithl lebih sepertiga rithl berupa bahan 
makanan biji-bijian yang diambilkan dari makanan 
pokok yang paling dominan daerah orang yang 
membayar kafarat. 

Selain biji-bijian yaitu kurma dan susu kental tidak bisa 
mencukupi. 

Yang ketiga disebutkan di dalam perkataan mushannif, 
"atau memberi pakaian kepada mereka." Maksudnya 
orang yang membayar kafarat memberikan pakaian 
pada masing-masing dari orang-orang miskin tersebut. 

Maksudnya sesuatu yang disebut pakaian yaitu barang- 
barang yang biasa dipakai seperti baju kurung / khamis, 
surban, kerudung atau selendang. 


" lik lil d \W Ml (_£ I (jlxul! ejllSj) 

(jjj Igja jiklj 


U1C. (jj 4 AuLui (4_Lsjjs jjjcj I-& Aki 

i— imS jl (Jkij (jkj 


oj-Ac. x kil jl^ <lj5 jjf^AA 

(jjkLlUS gjS (jjSliiUS 

tllja L_lllk <jj d-lk (jj liiliij iUaj (jl 

jlfLall aL 


JaSlj (jj L_lkll jlc- j 

ls' j') jj^A® 

(Ajjj Ij jj) (jjSLmAll JS1 jlfLal! 


A . , A Lka a j . . k 1 1 ill) i 

aU4 jl jlkk jl Mabac. jl 


Tidak cukup dengan memberikan muza dan dua kaos 
tangan. 

Qamis yang diberikan tidak disyaratkan harus layak 
pada orang yang diberi. 

Sehingga cukup dengan memberikan pakaian anak kecil 
atau pakaian wanita pada orang miskin laki-laki. 


(jl jU 9 Y j d_ak j Y j 


1 Ml >ui 4j j£i (j-alAill JajjAij Yj 

^ja°Akll 

jl jjik-a l_ljj Li' 

eljjil L_jjj 


Pakaian yang diberikan juga tidak disyaratkan harus 
baru. 

Sehingga cukup dengan memberikan pakaian yang 
sudah pernah dipakai yang penting masih kuat. 

Kemudian, jika orang yang membayar kafarat tidak 


lAjAk jSAkll (jjS Ldajl jajlLuU Y j 


4jj3 Ai a! llujdLa MtSd j jikjS 


o > f - *• »> 


4jiSll jpa 1 j nli jlfLall (AiJ U^) 


347 



menemukan salah satu dari tiga perkara yang telah 
dijelaskan di atas, maka melakukan puasa, maksudnya 
wajib bagi dia untuk melakukan puasa tiga hari. 

Tidak wajib tiga hari tersebut dilaksanakan secara terus 
menerus menurut pendapat al adhhar. 


)i$ 

Igjuljj L i>j V j 


BAB NADZAR 


(Fasal) menjelaskan hukum-hukum nadzar. 




Lafadz "an nudzur" adalah bentuk jama' dari lafadz 3^-J A&lLi 4-akJtJi JIIj JA J j3 
"nadzru". Lafadz "nadzru" dengan menggunakan huruf 'jL jl jILj ic. jl! kkl oUkkJ 3aJia 
dzal yang diberi titik satu di atas dan terbaca sukun. Ada 
yang menghikayahkan dengan dzal yang terbaca fathah. 

Makna nadzar secara bahasa adalah berjanji dengan 
kebaikan atau dengan kejelekan. 


Dan secara syara' adalah menyanggupi perbuatan 
ibadah yang tidak wajib dengan dalil syara'. 


Aj sj^ jjc- 




Macam-Macam Nadzar 


Nadzar ada dua macam : 

Salah satunya adalah nadzar al lajaj dengan membaca 
fathah huruf awalnya, yang bermakna memperpanjang 
perseteruan. 

Yang dikehendaki dengan nadzar ini adalah nadzar 
yang mirip yamin dengan gambaran ia menyengaja 
untuk mencegah dirinya dari sesuatu dan tidak 
menyengaja untuk melakukan ibadah. 

Pada nadzar ini maka ia wajib membayar kafarat yamin 
atau melakukan apa yang telah ia sanggupi dengan 
mengucapkan nadzar. 


££^L<u]! JAJ *Ujl ^Ilaj jAj LaA-lkl 

*L<sjLakJ! ^3 

^3^-® 3 J^lI! I.A§j 

Yj c3? 4 .'uAi i jL jAill 

4jjil! .'uAi 1 

jjilllj La ji 03^-^ 


Nadzar yang kedua adalah nadzar al mujazah, dan ada 
dua macam : 

Salah satunya adalah nadzir (orang yang nadzar) tidak 
menggantungkan nadzarnya pada sesuatu seperti 
ucapannya pada permulaannya, "hak Allah atas dirikn, 
bahum aku umjib melakukan puasa atau memerdekakan 


jltji jA J SI3I >*11 ^gjlal! j 

4_ijjifi ^^Ic- jiUll 3^*4 ^ u' 3iAAkS 
3^- jl ^3^ cs^" ^ 


348 



budak." 

Yang kedua adalah nadzir menggantungkan nadzarnya 
pada sesuatu. Dan mushannif memberi isyarah pada 
nadzar ini dengan perkataan beliau, 

Di dalam nadzar al mujazah, nadzar bisa menjadi wajib 
pada bentuk nadzar mubah dan nadzar bentuk keta'atan 
seperti ucapannya, maksudnya ucapan orang yang 
bernadzar, "jika orang sakitku scrub uh," dalam sebagian 
redaksi menggunakan bahasa, " penyakitku" atau, "aku 
dilindungi dari kejelekan musuhku, maka Allah berhak atas 
diriku, bahwa aku akan melaksanakan sholat, berpuasa atau 
bersedekah." 

Dari semua itu, maksudnya perkara yang ia nadzari 
berupa sholat, puasa atau sedekah, maka wajib baginya, 
maksudnya bagi orang yang bernadzar untuk 
melaksanakan sesuatu yang sudah layak disebut dengan 
hal-hal tersebut. 

Yaitu dari sholat, minimalnya dua rakaat. 
atau puasa, minimalnya adalah sehari. 

Atau sedekah, yaitu minimal sedekah dengan sesuatu 
yang paling sedikit dari barang-barang yang berharga. 
Begitu juga seandainya ia bernadzar akan sedekah 
dengan harta yang besar sebagaimana yang 
diungkapkan oleh al Qadli Abu Ath Thayyib. 

Kemudian mushannif menjelaskan mafhum (pemahaman 
kebalikan) dari ungkapan beliau di depan yaitu, "nadzar 
perkara yang mubah", di dalam perkataan beliau, 

Nadzar Maksiat, Makruh & Wajib 

Tidak ada nadzar di dalam perkara maksiat, maksudnya 
tidak sah nadzar perkara maksiat, seperti ucapan 
seseorang, “jika aku membunuh fulan dengan tanpa alasan 
yang benar, maka Allah berhak atas ini pada diriku." 

Dengan bahasa "maksiat", mengecuali-kan nadzar 
perkara yang makruh seperti nadzarnya seseorang yang 
akan melakukan puasa sepanjang tahun. 

Maka nadzar perkara yang makruh tersebut hukumnya 
sah dan wajib baginya untuk memenuhi nadzarnya. 


;4jjjL d nu^Ull 4J 


jU oljUUil £J)L jullj) 

(jjj (4.1 jlS 4i.liaj 

j\ ^Uull q !akj £gij 

jl (jl £glc- 4ilaj £5 j-ic- jU CnqS 

(jY All ^1 y j t.^i\ 


ojU UU £ 5 ! (UUi L> 5 ^) L (4-aJ)Lj 

AjIc- Uj 4lUa ji ^jUa jl ^ya 

(p*i\ 


(jllikS j Igial j o!ilUa I 

4ial J ,3 ^ ..-o jl 

(Jjijj U/5 3^1 j jl 


Jl US 


(_]Ui (jU a< 11 j] Ij&j 

cuki jji ^uii 


Ujllu 4jja j^Uj d nn^Ull 

.^j* £sl 


U jjj UiU Y £5*! j‘UUui £^i jU Yj) 
4ilsj jjxj (IjYU (jj 4jjaSj 


jUS 0 j jS^ll jU 4 uA» xillj 

^ ^ ..o 1 

4j plljll 4jij)Lj 0 jU ,vi» Vh 


349 



Dan juga tidak sah nadzar perkara fardlu 'ain seperti 
sholat lima waktu. 

Adapun nadzar perkara yang fardlu kifayah, maka wajib 
baginya untuk memenuhi nadzarnya sebagaimana 
indikasi dari ungkapan kitab ar Raudlah dan kitab 
asalnya ar Raudlah. 


(jjjdl L- )>'j jAj HiajS ?r 1 Yj 

LaS 4jiJ)I}3 4jll£]l S 1 Usi 

4 \ i 


Tidak wajib, maksudnya tidak sah nadzar untuk 
meninggalkan atau melakukan perkara yang mubah. 


cs ic-) vj) 

4ik3 ji 


Yang pertama adalah seperti ucapan seseorang, "aku 
tidak akan memakan daging, tidak akan meminum susu" dan 
contoh-contoh sesamanya dari perkara-perkara yang 
mubah seperti ucapannya, "aku tidak akan memakai ini ." 


ill 4j ij ukJ &] v <ijaS) (U jvii 

Y 4.1 jlS ^liall (j a (Qlli 4 jujS Laj 

IjS 


Yang kedua adalah seperti, “aku akan memakan ini, dan ^ 4-0" 1 ' j cJ^' 

aku akan meminum ini." 

Kosekwensi nadzar 


Ketika seseorang melanggar nadzar perkara yang 
mubah, maka wajib baginya untuk membayar kafarat 
yamin menurut pendapat ar rajih menurut pendaat al 
Baghawi dan diikuti oleh kitab al Muharrar dan kitab al 
Minhaj. 

Akan tetapi indikasi dari ungkapan kitab ar Raudlah 
dan kitab asalnya adalah tidak wajib. 


(jjXLl ojl!£ 4kQl jill! C <111 k Ijjj 

4jtjjj Aic- ^gic. 


^ ' <yjS« 


KITAB MENJELASKAN HUKUM-HUKUM QADLA’ DAN PERSAKSIAN 


Al aqdiyah adalah bentuk kalimat jama' dari lafadz qadla' 
dengan dibaca mad (panjang). Qadla' secara bahasa 
adalah mengokohkan sesuatu dan meluluskannya. 

Dan secara syara' adalah menetapkan keputusan 
diantara dua orang yang berseteru dengan hukumnya 
All ala Swt. 


4jd AaIIj 4 k>»VY' j 

ojUjsixsl j 


^SLau iA (jjj 4Jsj£k^J] Ic-jjoij 

dl)l 


Asy syahadat adalah jama' dari lafadz syahadah, kalimat 
masdarnya lafadz syahida yang diambil dari kata asy 
syuhud yang bermakna hadir. 


y .. j CM gjjdl j 
A*v\l i» A jj)g > 1 i\l i^kLa 


350 



Hukum Qadla' 


Qadla' hukumnya adalah fardlu kifayah. Namun jika 
qadla' hanya tertentu pada satu orang saja, maka wajib 
baginya untuk memintanya. 

Syarat Qadli 

Tidak diperkenankan menjadi qadli kecuali orang yang 
memenuhi lima belas sifat. Dalam sebagian redaksi 
dengan menggunakan bahada "khamsa ‘asyarah." 

Salah satunya adalah islam, sehingga tidak sah 
kekuasaan orang kafir walaupun pada orang kafir yang 
sesamanya. 

Imam al Mawardi berkata, "mengenai kebiasaan para 
penguasa yang mengangkat seorang laki-laki dari ahli 
dzimmah, maka hal itu merupakan pengangkatan sebagai 
tokoh dan panutan bukan pengangkatan sebagai hakim dan 
qadli. Dan bagi penduduk ahli dzimmah tidak hams menuruti 
hukum yang telah ditetapkan laki-laki tersebut, akan tetapi 
bisa menjadi dengan kesanggupannya mereka." 

Yang kedua dan yang ketiga adalah baligh dan berakal, 
sehingga wilayah tidak sah bagi anak kecil dan orang 
gila yang gilanya terus menerus atau terputus-putus. 

Yang ke empat adalah merdeka, sehingga tidak sah 
wilayahnya seorang budak yang secara total atau 
sebagian saja. 

Yang ke lima adalah laki-laki sehingga tidak sah 
wilayahnya seorang wanita dan orang huntsa ketika 
masih belum jelas status kelaminnya. 

Dan seandainya ada seorang huntsa yang diangkat 
menjadi hakim saat belum diketahui kelaminnya lalu ia 
memutuskan hukum. dan kemudian baru nampak jelas 
bahwa ia adalah laki-laki, maka hukum yang telah ia 
putuskan tidak sah menurut pendapat al madzhab. 

Yang ke enam adalah adil. Dan adil akan dijelaskan di 
dalam fasal syahadah. 


If- (j- (jyajjSi pL-kaallj 


qm Y) f-Ldaall {Jh ,jS jjidYjj) 

f jdic- ^ diLaSliml 

(A o jdc- (jjikk ^r.kul' 

jij 4-jY j Yil (^YLldj) 

^Jlb- dlilfl 

oYj^ elite- Aj dlsjjk. Laj ££.ijjLal! (Jll 

.n JaI q 

Yj e-ldaSj Julki Y A-*kb- j j 

(Jj (JaI 


% (tJaiilj dJilll j (j) 

Y ji (j J) 1 •> AJ 4jYj 


4jYj YU (j) 

of > Vcr ^°**-' 

A >>>» \ jl 4_lk 


4jYj YU (ejjSUllIj) Q»a\K\\ (j) 
L Jtk t _ r ikk Yj el 3*' 


(jU p pk* 344^' iJ-k 

L_iAdal! £^3 A aK-\ -ill) p 


(*U!.i*J!j) (jj) 

ciillil ^ iiill j - 


351 



Sehingga tidak ada hak wilayah bagi orang fasiq dalam 
permasalahan yang sama sekali tidak ada syubhat di 
Sana. 

Yang ke tujuh adalah mengetahui hukum-hukum di 
dalam A1 Qur'an dan As Sunnah dengan metode ijtihad. 

Tidak disyaratkan hams hafal luar kepala ayat-ayat yang 
menjelaskan tentag hukum-hukum dan hadits-hadits 
yang berhubungan dengannya. 

Dikecualikan dari hukum-hukum, yaitu tentang cerita- 
cerita dan petuah-petuah. 

Yang ke delapan adalah mengetahui ijma'. 

Ijma' adalah kesepakatan ahlu hilli wal 'aqdi (pakar 
hukum) dari ummatnya Nabi Muhammad Saw terhadap 
satu permasalahan dari berbagai permasalahan. 

Tidak disyaratkan harus mengetahui satu-persatu 
permasalahan ijma'. 

Bahkan cukup baginya mengetahui permasalahan yang 
sedang ia fatwakan atau ia putuskan bahwa 
pendapatnya tidak bertentangan dengan ijma' dalam 
permasalahan tersebut. 

Yang ke sembilan adalah mengetahui perbedaan 
pendapat yang terjadi di antara ulama'. 

Yang ke sepuluh adalah mengetahui cara-cara ijtihad, 
maksudnya tata cara menggali hukum dari dalil-dalil 
yang menjelaskan tentang hukum. 

Yang ke sebelas adalah mengetahui bagian dari bahasa 
arab baik lughat, sharaf dan nahwu, dan mengetahui 
tafsir Kitabullah ta'ala. 


Yang ke dua belas adalah bisa mendengar walaupun 
dengan berteriak di kedua telingannya. 

Sehingga tidak sah mengangkat orang yang tuli sebagai 
hakim. 


4j3 A g °iY J dn ^01 4 jYj bl9 


(XluJIj l_ iTiSil ^IfLki (jjjj 

IgJu^LkS Yj ^liLkYi ClAjI JaLv JajldyY j 

l \\$ ^ ^ 1-. ^1 ^ \ l ' q \*\ m i 
sail! ^liLkYlj 

4jai ^ya \1 j (JiJl JaS (jljLlI jA j 

* 4 o ' ^ ' s 

jjiYl Q-o <llc. 4ji)l ^ 

•Slj9! (j^s MjS (JS1 4jta^)kis -LjiLij Yj 


1^j3 ^lAkYI d <111 k 1 Y ^JjS (jl I^jS 1 


(jjj ^Sljll ^1—aYlikYl ^\\ 

£ 5 ' J*-*) (j) 

e l£lYI aLi (> JY^YI ^ 

(jxi AS^kdj jjuiC- (jJlLad! (jj) 

^kjj AjJ (jxs tr-ijill (jllul 

4UI c > ili5 


bil 


352 



Yang ke tiga belas adalah bisa melihat, sehingga tidak 
sah mengangkat orang yang buta sebagai hakim. 
Diperkenankan jika dia adalah orang yang buta salah 
satu matanya sebagaimana yang diungkapkan oleh 
imam ar Rauyani. 

Yang ke empat belas adalah bisa menulis. 

Apa yang telah disebutkan oleh mushannif yaitu 
persyaratan bahwa sang qadli hams bisa menulis adalah 
pendapat yang lemah, sedangkan pendapat al ashah 
berbeda dengannya (tidak disyaratkan). 

Yang kelima belas adalah kuat ingatannya. 

Sehingga tidak sah mengangkat orang yang pelupa 
sebagai hakim. Dengan gambaran nadhar atau 
pikirannya cacat adakalanya karena terlalu tua, sakit 
atau karena yang lain. 

Setelah mushannif selesai dari penjelasan syarat-syarat 
qadli, maka beliau beranjak menjelaskan tentang etika 
seorang qadli. Beliau berkata, 

Etika Seorang Hakim 

Bagi qadli disunnahkan untuk duduk, dalam sebagian 
redaksi dengan bahasa, "untuk bertempat" di tengah 
daerah ketika batas daerahnya luas. 

Sehingga, jika daerahnya kecil, maka ia tidak masalah 
bertempat di manapun yang ia kehendaki, jika di sana 
tidak ada tempat yang sudah biasa ditempati oleh para 
qadli. 

Dan keberadaan duduknya sang qadli di tempat luas 
yang jelas, maksudnya nampak jelas bagi penduduk, 
sekira ia bisa terlihat oleh penduduk setempat, 
pengunjung, orang yang kuat dan orang yang lemah. 

Keberadaan tempat duduknya terjaga dari panas dan 
dingin. 

Dengan artian di musim kemarau tempat duduknya 
berada di tempat yang semilir angin, dan di musim 
dingin berada di tenda. 

Dan tidak ada pembatas baginya. Dalam sebagian 


Yil (jjfLj (ji) jdc. dldlllll (j) 

Lafi jjc-i Ajjfl jjkjj 


(Ujli (ji) jdtit. £jljll (j) 
(jJaljjdl d Laj 

’ aIya 


('1 ha y . II A (ji^j jdlC- (j«.al (j) 

jS o jj-d (Jikl (jU Ailjj 

ojjc- jl (jJbj-a j! Ual o jSi 


Jill AjII (ji ^ j2i 


Alaill J ((_)«)> 1 (ji i— 

Ijj Jaluj Lsty (j tAlslI (_£ i (ji 

A'llak di»in'll 

(j) i.\2i uja . (jjj jiiii diiis (jii 

oLdaall iaki dlloA (jfL 


(jl) Jgjdallil (J^jV UJ^J 
dlj-vj (^(jjjUll^ (ji ( jjW) 

j jlll j j (jla jlLiHl * ol jy 


i_jU: 


ddail o 


.ijj j jaw L>? llj)>-^>-a A_uiikd (jjSjj 

<jl S <j| UJ^ 

LP csl (jlj 


Yj ^c-uull (j>»» i (jij (aJ C )l k 'll) 


353 



redaksi menggunakan bahasa, "tidak ada penjaga saat 
hendak melapor padanya." 

Sehingga, seandainya ia mengangkat security atau 
penjaga pintu, maka hukumnya dimakruhkan. 

Sang qadli tidak duduk di masjid untuk memutuskan 
hukum. 

Sehingga, jika ia memutuskan hukum di masjid, maka 
hukumnya dimakruhkan. 

Namun, jika saat ia her ada di masjid untuk 
melaksanakan sholat dan yang lainya kebetulan 
bertepatan dengan terjadinya kasus, maka tidak 
dimakruhkan memutuskan kasus tersebut di masjid. 
Begitu juga seandainya ia butuh ke masjid karena ada 
udzur hujan dan sesamanya. 

Wajib Bagi Seorang Hakim 

Bagi qadli wajib menyetarakan kedua belah pihak yang 
berseteru di dalam tiga perkara : 

Salah satunya menyetarakan tempat duduk. 

Sehingga qadli memposisikan kedua orang yang seteru 
tepat di hadapannya ketika status kemuliaan keduanya 
setara. 

Adapun orang islam, maka tempat duduknya harus 
lebih ditinggikan daripada tempat duduknya kafir 
dzimmi. 

Yang kedua menyetarakan di dalam lafadz, maksudnya 
ucapan. 

Sehingga tidak diperkenankan sang qadli hanya 
mendengarkan ucapan salah satu dari keduanya tidak 
pada yang satunya lagi. 

Yang ketiga menyetarakan di dalam pandangan. 
Sehingga sang qadli tidak diperkenankan memandang 
salah satunya tidak pada yang lainnya. 

Hadiah Untuk Hakim 

Bagi sang qadli tidak diperkenankan menerima hadiah 
dari ahli amalnya (penduduk yang berada di daerah 


c. ~s 

IjI jj ji AiJil jia 

ojS i>»a (jll 

CllSJ (jjijl (jll 

A ^ " 0 ^ " "A ^ ^ " 

4 

j4xi .W 1«4I ^likl jl laS j 


(j)4.^»k\l (jAlj) ^ x^-»\ q\l 

I& 42 J 

lil 4 j4j (jjj ia 

ll 


^blfLlI (_s‘\ (Jailll) (j) 

^kYI (jj4 LaAakS ^ajqij ill 


3a ill tj}\ (AkWIj) j^a kj^lujll cidUll ( 
_ykYI <jj 3 La&akJ ^4=1!) iia 


(A? 


<jl) ^j) 

(Abac. (_3&l 


354 



kekuasaannya). 

Sehingga, jika hadiah itu diberikan di selain daerah 
kekuasaannya dari selain penduduk daerah 
kekuasaannya, maka hukumnya tidak haram menurut 
pendapat al ashah. 

Jika ia diberi hadiah oleh orang yang berada di daerah 
kekuasaannya yang sedang memiliki kasus serta tidak 
biasa memberi hadiah sebelumnya, maka bagi qadli 
haram untuk menerimanya. 

Makruh Bagi Hakim 

Sang qadli hendaknya menghindari untuk memutuskan 
hukum, maksudnya dimakruhkan bagi sang qadli 
memutuskan hukum di dalam sepuluh tempat. Dalam 
sebagian redaksi, "di dalam sepuluh keadaan." 

Yaitu, ketika marah. Dalam sebagian redaksi, "di dalam 
mar ah." 

Sebagian ulama' berkata, ", ketika emosi telah menyebabkan 
sang qadli tidak terkontrol lagi, maka bagi dia haram 
memutuskan hukum saat seperti itu." 

Saat sangat lapar dan kekenyangan. Saat haus, birahi 
memuncak, sangat sedih dan sangat gembira yang 
terlalu. 

Saat sakit, maksudnya yang menyakitkan badannya. 
Saat menahan dua hal yang menjijikkan, maksudnya 
kencing dan berak. 

Saat ngantuk, saat cuacanya terlalu panas dan terlalu 
dingin. 

Kesimpulan yang bisa mencakup sepuluh hal ini dan 
yang lainnya adalah sesungguhnya bagi qadli 
dimakruhkan memutuskan hukum di setiap keadaan 
yang bisa membuat keadaannya tidak stabil. 

Ketika ia tetap memutuskan hukum dalam keadaan- 
keadaan yang telah dijelaskan di atas, maka 
keputusannya tetap berjalan namun hukumnya makruh. 

Pengadilan 

Wajib bagi qadli untuk tidak bertanya, maksudnya 


JJC- jjc. Jgi CLulfi (jli 


4jjYj 3 * Cy* ^4} u)j 

1 g.Ls 4j oilc. Yj 4_ij 

1 ,, I 33 ^ j 1 c. ^ 


a* J iskj 

^5 j_uak \ cs4j (y 

1 _U>»» \l liij ^ > > » » as 

f. t i 4 \\cl 

oAijjj 


Li' Ai&j 

JajUdlj 


j o-lkij Aic. Aic- 

4ji liyjc. j SjlfcJt ^ladl Jajlliall j 
i-jtuii (JlK (_]£ 34 pUiaill 3 >>il q\\ 

Alii 


4 aiu Uus Jlk. <32 lalj 




355 



ketika kedua orang yang berseteru duduk dihadapan 
sang qadli, maka bagi qadli tidak diperkenankan 
bertanya pada orang yang dituduh kecuali setelah 
sempurnya, maksudnya setelah pihak penuduh selesai 
mengungkapkan tuduhannya yang sah. 

Dan saat itulah sang qadli berkata pada pihak yang 
dituduh, "keluarkanlah dirimu dari tuduhan tersebut," 
Kemudian, jika ia mengakui apa yang telah dituduhkan 
oleh pihak penuduh, maka bagi pihak tertuduh wajib 
memberikan apa yang telah ia akui, dan setelah itu bagi 
ia tidak bisa menarik kembali pengakuannya. 

Dan jika pihak tertuduh mengingkari dakwaan pada 
dirinya, maka bagi qadli berhak berkata pada pihak 
penuduh, "apakah engkau punya bukti atau saksi yang 
disertai sumpahmu", jika memang hak yang dituntut 
termasuk hak yang bisa ditetapkan dengan satu saksi 
dan sumpah. 

Qadli tidak berhak menyumpah pihak tertuduh, dalam 
sebagian redaksi, "qadli tidak berhak menyuruh pihak 
tertuduh", maksudnya, qadli tidak berhak menyumpah 
pihak terdakwa kecuali setelah ada permintaan dari 
pihak pendakwa kepada sang qadli agar menyumpah 
pihak terdakwa. 

Tidak diperkenankan bagi qadli mengajarkan argumen 
kepada orang yang berseteru. 

Maksudnya, sang qadli tidak diperkenankan berkata 
pada masing-masing dari dua orang yang berseteru, 
"ucapkanlah begini dan begini." 

Sedangkan untuk meminta kejelasan dari orang yang 
berseteru, maka tidak dipermasalahkan. 

Seperti seseorang menuduhkan pembunuhan pada 
orang lain, kemudian sang qadli berkata pada pihak 
penuduh, " apakah pembunuhan yang sengaja atau yang 
tidak sengaja." 

Bagi qadli tidak diperkenankan memahamkan perkataan 
pada orang yang sedang berseteru, maksudnya, tidak 
mengajarkan padanya bagaimana caranya menuntut. 


4-lIc. ^gi-A-all) JUd V (_£AJ 

(jxs ^djjS A*J £ 5 ! ^jLafl A*J V) 

4 Qi-y x.^»ll ^(_£ jc-All) 

4j1c. £^ Jji Ajjja. j 

ol jc-A (_ja 

4j £)5S La 4JiQl 4 j ^^c-AI LaJ (jll 
4£.^kj dllA A*j oAjij 


44 I& 4j (^ji-Al La £)Sji (j)j 

** if ? "tit * ^ j o Q 

dlilaJ jLa AALuj j! 4_iij dill j^c-AaII £Jjijj 

* * O ' „ * „ 'S ' 0 ^ ' o' 

(joxu j AaLuIj C-iiL ULa (_3^1l (jlil (jl 


Vj jlaill Vj) 

^ji-Adll Jg-Jallll d dk 1 V £ 5 ! 4slk‘n«i 
£^ £^a ^£^C-Aa 1I (Jljjai A*J V)) 4£ic- 

.4jlc. ^Adll (■' ~dkj (jl 

( 4 k LaJLak.) £ s jJallil ((j|lj^ j) 

I aS 3l £j-baj^akJl £^a v Cf] 

I a£j 

jUailojl LaI 

Ah Aj (jlfl 

Uak. jl IAac- 4Jj 3 j^gi-Adil £ s -LAallll (Jjiu9 

£^C-ij C Vik 4-aIijV £ 5 ! (Laiiil 4-a^Sj V j) 


356 



Permasalahan ini tidak tercantum di dalam sebagian 
redaksi matan. 

Qadli tidak diperkenankan mempersulit saksi-saksi. 


(jlLai! ^Cuii j_uakj ^3 4Jafll l« AJLuiaII oCA j 

(f'^3 C' 'iVij Y j) 


Dalam sebagian redaksi, "tidak mempersulit pada <j^ caIcC ‘• "n a ni Yj ijtak j (jij 

saksi", seperti sang qadli berkata pada saksi, "bagaimana U dlklj Cllllkj C .i-Callil AJ J jiq 
keadaanmu ketika engkau menyaksikan kejadian. Mungkin 
kamu tidak jadi bersaksi." 


Bagi qadli tidak diperkenankan menerima persaksian 
kecuali dari orang yang telah ditetapkan keadilannya. 
Jika sang qadli telah mengetahui keadilan saksi, maka ia 
berhak menerima persaksian saksi tersebut. 


> 1i j\ (jpc* Y oll g - la ll JjL Yj) 
(Aulcc. Clmi) 

JaE. CA12o 1I AJIAc- Jg.Jqllll Cajc- jjll 

4jllg 3n 


Atau mengetahui kefasikan saksi, maka sang qadli harus A j Ca je. ji 

menolak persaksiannya. 


Jika sang qadli tidak mengetahui adil dan fasiknya saksi, 
maka sang qadli meminta agar si saksi melakukan 
tazkiyah (persaksian atas keadilan diri). 

Di dalam tazkiyah tidak cukup hanya dengan ucapan 
pihak terdakwa, "sesungguhnya orang bersaksi atas 
diriku adalah orang yang adil." 

Bahkan harus mendatangkan orang yang bersaksi atas 
keadilan saksi tersebut di hadapan qadli kemudian 
orang tersebut berkata, "saya bersaksi sesungguhnya saksi 
tersebut adalah orang yang adil." 


<La l_ iVA 4 .S>m 3 Yj AillCc- d-S^kj al (jll 


Ajic. Jjl J^ASLl Yj 

(JAc. ijc- ,ji 


^ q B Cic- .'ig dn (ja (ja AjY djl 

(Jcc- 4jS .'ig Cal (J jajS Aillcij 


Pada orang yang mentazkiyah juga dipertimbangkan c&llidl 

syarat-syarat orang yang menjadi saksi yaitu adil, tidak dill Jt- J ejllkll Jjb. j AJIAkll 

ada permusuhan, dan syarat-syarat yang lain. 


Disamping itu, dia juga disayaratkan harus tahu 
terhadap sebab-sebab yang menjadikan fasiq dan 
menstatuskan adil serta mengetahui dalamnya orang 
yang mau ia statuskan adil sebab bersahabat, 
bertetangga atau melakukan transaksi. 


c_jl.ili.ilj 111 ^Ja JajlAlj 

A A Ajckj qa (jlalj j A .3 cJj 

^ialiua J' j'J 1 


Bagi qadli tidak diperkenankan menerima persaksian 
seseorang atas musuhnya. 




* - 

qCC. 


OC 




cs^' 


,1111 


(ojCc- 


Yang dikehendaki dengan musuhnya seseorang adalah A i >AVt jps ^ujvLdJl jC*j Al jJAlj 

orang yang membencinya. 


357 



Bagi sang qadli tidak diperkenankan menerima 
persaksian orang tua walaupun seatasnya untuk 
anaknya sendiri. 


ilc. (jjj (^a]Ij oAI^jui) JjL (y j) 

( ? A]Jj) 


Dalam sebagian redaksi, "untuk orang yang 
dilahirkannya, maksudnya hingga ke bawah." 

Dan tidak menerima persaksian seorang anak untuk 
orang tuanya sendiri walaupun hingga ke atasnya. 
Sedangkan persaksian yang memberatkan keduanya, 
maka dapat diterima. 


Jain (jj j iS 1 i_yak J ^3j 

^ic* (n Ail 3 A^^ :V S :1 J (y y 

1 j\c- ivlt 'a ! ; dl Usi 


Surat seorang qadli kepada qadli yang lain dalam 
urusan pemutusan hukum tidak bisa diterima kecuali 
setelah ada persaksian dua saksi yang bersaksi atas qadli 
yang mengirim surat tentang apa yang terdapat dalam 
surat tersebut di hadapan qadli yang dikirimi surat. 
Mushannif mengisyarahkan hal tersebut pada kasus 
bahwa sesungguhnya ketika ada seseorang yang 
mendakwakan harta pada orang yang ghaib (tidak satu 
daerah) dan telah terbukti bahwa orang tersebut 
memiliki tanggungan harta yang dituntutkan, maka, jika 
terdakwa memiliki harta yang berada di tempat 
pendakwa, maka sang qadli melunasi tanggungan 
terdakwa dari harta tersebut. 

Dan jika terdakwa tidak memiliki harta yang berada di 
tempat pendakwa dan pendakwa meminta agar 
menyampaikan keadaan seperti ini kepada qadli daerah 
terdakwa, maka qadli daerah pendakwa harus 
mengabulkan permintaan si pendakwa tersebut. 

A1 ashhab mentafsiri "menyampaikan keadaan" dengan 
gambaran sang qadli daerah pendakwa mengangkat dua 
orang saksi adil yang bersaksi atas hukum yang telah 
ditetapkan terhadap terdakwa yang tidak berada di 
daerah sang qadli." 

Bentuk suratnya adalah : 

"bismillahirrahmanirrahim, Semoga Allah menyelamatkan 
aku dan anda, telah ada seseorang yang datang padaku dan 
mendakwakan sesuatu pada seseorang yang tidak ada di 
daerahku dan ia bertempat di daerah anda, pendakwa telah 
mendatangkan dim orang saksi yaitu fulan dan fulan dan 
menurut saya keduanya adalah orang adil, dan saya sudah 
menyumpah pendakwa dan menetapkan bahwa ia berhak atas 


jdi lSasjV j) 

((3.^ j 6 Alg jji AxJ Vi S^3 ' 

Usj) L_ulfsjl ^jic. 

klll Aie 


^^£.3 lij Aji dUlAj d jbuji j 

dull j (JlAsJ L- Ac. 

oliAaS ki (jlS (jll Aulc. (jLall 


Ads 3 s^il sll 


jdalk. (3-* kJ ^ u]j 
Aulki L_uUJI aL (Jldl! e-lgul 

iifii 

Ag Id (jlj JldJ! p-lguj L- ll 
ode. duli Ids jdalkJI Ah 

L-ulidl (3® 

3ll jkuU - L. A d-o j _ 

^gisAlj dllulj A&1 Ijllle- UaIc- ji^k 
^jldlLs dlAli 3® L- lilat.ll (j^ 1 

Ld&j 3^-^bui A ile ^1^3 

^c-aAII Cuaidj isA^r Vac. °a5j 
luiU l- ibikllu dlAg diij JldlL Aj Cud5Ld.j 

lilaj 



358 



harta yang didakwakan. Dan saya mengangkat fulan dan 
fulan sebagai saksi atas surat ini." 

Di dalam saksi-saksi surat dan putusan hukum 
disyaratkan harus nampak jelas sifat adilnya menurut 
qadli yang dikirimi surat. 

Sifat adil mereka tidak bisa ditetapkan hanya dengan 
pernyataan adil yamg di sampaikan oleh qadli yang 
mengirim surat. 


lo !' j c_il'iSl! ^ >1) ^3 -La yu' . ' j j 

o-Aic. i." n'i'i yJ 


BAB QISMAH (MEMBAGIHAK) 


(Fasal) menjelaskan hukum-hukum al qismah. 

A1 qismah dengan dibaca kasrah huruf qafnya adalah 
nama yang diambil dari kata "qasama asy syai'a qasman 
(seseorang membagi sesuatu secara benar)" dengan 
membaca fathah hurus qafnya. 


(Aaladl) ^liLk! (Jl^aS) 

i 3 ^ya ^LuiY! < —flUil! ^*A 1 

(■ <\ dl LaluS 


Dan secara syara' adalah memisahkan sebagian dari 
beberapa bagian dari bagian yang lain dengan cara yang 
akan dijelaaskan. 


(_pakj pi u^»iSn i_yax J li-jjuij 


Syarat Al Qasim (Pembagi) 

Al qasim (orang yang membagi) yang diangkat oleh qadli 
harus memenuhi tujuh syarat. Dalam sebagian redaksi 
menggunakan bahasa, "ila sab'in." 

Yaitu islam, baligh, berakal, merdeka, laki-laki, adil, dan 
pandai berhitung. 

Sehingga, orang yang memiliki sifat-sifat yang 
sebaliknya, maka ia tidak bisa menjadi al qasim. 

Sedangkan ketika al qasim tidak diangkat dari pihak 
qadli, maka mushannif memberi isyarah dengan 
perkataan beliau, 

Kemudian, jika dua syarik (orang yang bersekutu) rela, 
dalam sebagian redaksi, "jika keduanya rela" dengan 
orang yang akan membagi harta yang disekutukan di 
antara keduanya, maka al qasim seperti ini tidak 


^-loj ^1! 


Jkllj £-^ij 
Lkmls al dllj -Uau <.' ijlAll (_j-a3 


IjjjLajis ^joil X\\ ^ lit Id!j 

idail^adl! jldi! dii ^ ^1^1! 

yU ^dull L ysk J £gij jU) 

(LafrljJ ^-ui3J (jiu (jl£jj2jl!) UlkaljJ 

^Ull !i& ^T) dljllddl! (IJLaI! 

Alhlldl Jajjldl! £5! (dlli 


359 



membutuhkan pada hal tersebut, maksudnya syarat- 
syarat yang telah dijelaskan. 


Pembagian A1 Qismah 


Ketahuilah sesunguhnya al qismah ada tiga macam : 
Salah satunya al qismah bil ajza' (membagi dengan berjuz- 
juz), dan disebut dengan qismah al mutasyabihat 
(membagi beberapa perkara yang serupa) seperti 
membagi barang-barang mitsl (barang-barang yang ada 
sesamanya) berupa biji-bijian dan yang lainnya. 

Maka bagian-bagiannya dijuz-juz dengan takaran pada 
permasalahan barang yang ditakar, dengan timbangan 
pada barang yang ditimbang, dan dengan ukuran pada 
barang yang diukur. 

Kemudian setelah itu dilakukan pengundian di antara 
bagian-bagian tersebut, agar supaya masing-masing dari 
orang-orang yang bersekutu memiliki bagian-bagian 
tertentu. 


p'jj' (jl 

CllUfudl 4 /akiik S." ^ ^ di 

jjc- j 


cs4 ^jjj Sj)kd3 

t ^ J^j UJ jj* 




360 



Tata Cara Mengundi 


Tata cara pengundian adalah diambilkan tiga kertas 
yang ukurannya sama. 

Pada masing-masing kertas tersebut ditulis nama salah 
satu dari orang-orang yang bersekutu atau satu juz dari 
juz-juz tersebut yang dibedakan dari juz-juz yang lain. 

Kertas-kertas tersebut dimasukkan kedalam beberapa 
kendi yang berukuran sama semisal terbuat dari tanah 
liat yang sudah dikeringkan. 

Kemudian kendi-kendi itu diletakkan dipangkuan orang 
yang tidak ikut dalam penulisan dan memasukkan 
tulisan itu ke dalam kendi. 

Kemudian orang yang tidak mengikuti keduanya 
mengeluarkan satu kertas dan diletakkan di juz pertama 
dari juz-juz tersebut jika yang ditulis dikertas adalah 
nama-nama orang yang bersekutu seperti Zaid, Bakar 
dan Khalid. 

Kemudian juz tersebut diberikan kepada orang yang 
namanya tercantum pada kertas yang dikeluarkan. 
Kemudian ia mengeluarkan kertas selanjutnya dan 
meletakkan pada bagian yang bersebelahan dengan 
bagian yang pertama. 

Kemudian juz tersebut diberikan kepada orang yang 
namanya tercantum di kertas yang kedua ini. 

Dan untuk juz yang terakhir tertentu pada orang yang 
ke tiga jika memang yang bersekutu adalah tiga orang. 

Atau orang yang tidak hadir saat penulisan dan 
memasukkan ke dalam kendi, mengeluarkan kertas dan 
meletakkan di namanya Zaid semisal, jika yang ditulis di 
kertas-kertas tersebut adalah juz-juz dari bagian-bagian 
itu. 

Kemudian kertas kedua diletakkan pada namanya 
Khalid, dan untuk juz yang terakhir tertentu bagi orang 
yang ke tiga. 

Macam yang ke dua adalah al qismah bit ta'dil lis sihani 
(membagi dengan membandingkan di antara bagian- 


ClDij ikjj J 4 jVftj 


dljjd Lu>\ Igu-a L1 ii£. 1 j 

(jc- Jydxi <dj>p.Sh jp s-liDpu]! 

IfrLa ojjc- 

AjjLouji 

4 .A*J itxa (jlla 


4jl 3 j UaA i ^1 (ji -k 

i "ikk (jj <djp>3d dlij (jxi 3jVl 
jSjj iLkuii 

ZlK j 

dlij 4Jad LP 
jidl ^Jk. ijjk.) AjtlJ gjkA 

plJykS/' dill qa 3jVI £ jiJI 


<a!uI ^3^ lp i ft 
ciul£ (jj dijkilj ^Sd\ t. j3Ji (jjkjuj 

jjJakj ^1 (jxs j! 

d iVik (jl iilLa 3 j I Jk. <iij 

*\jL\ 


(jilill p-Jpdi (jjijjj kusl ^Jk. 


^4^11 Jj.V 'A ^^111 


361 



bagian), yaitu membandingkan bagian-bagian tersebut 
dengan harga. 

Seperti tanah yang bagian-bagiannya harganya tidak 
sama sebab subur atau dekat dengan air sedangkan 
bagian tanah tersebut di antara keduanya adalah 
separuh separuh. 

Semisal karena bagusnya, sepertiga tanah membandingi 
dua sepertiga dari tanah tersebut. 

Maka sepertiga dijadikan satu bagian dan dua 
sepertiganya dijadikan satu bagian lagi. 

Pada bentuk pembagian ini dan pembagian sebelumnya 
cukup dilakukan oleh satu al qasirn. 

Macam yang ketiga adalah al qismah hi ar rad (membagi 
dengan cara mengembalikan). 

Dengan gambaran semisal di salah satu bagian tanah 
yang disekutukan terdapat sumur atau pohon yang 
tidak mungkin dibagi. 

Maka orang yang telah mendapatkan bagian -yang ada 
sumur atau pohonnya- dengan undian harus 
memberikan bagian dari harga masing-masing dari 
sumur atau pohon pada contoh yang telah disebutkan. 
Sehingga, seandainya harga masing-masing dari sumur 
dan pohon tersebut adalah seribu dan ia memiliki bagian 
separuh dari tanah, maka orang yang mengambil tanah 
yang ditempati sumur atau pohon tersebut harus 
memberikan lima ratus pada orang yang bersekutu 
dengannya. 

Pada bentuk pembagian ini harus dilakukan oleh dua 
orang al qasirn sebagaimana yang diungkapkan oleh 
mushannif, 

Jika dalam proses pembagian terdapat pengkalkulasian 
harga, maka dalam pembagian harta tersebut tidak bisa 
dilakukan oleh kurang dari dua orang. 

Hal ini jika qasimnya bukan hakim dalam masalah 
pengkalkulasian yang didasarkan dengan 
pengetahuannya. 

Sehingga, jika ia adalah seorang hakim dalam 
pengkalkulasian yang berdasarkan pada 


4 xipllj £Lu«aiSn 

CjUjI ojiL lgjlj)k.i 4Ju3 d 'qfiVi (jjajifi 
liag‘m elia ujja 

4jCjAJ iliLa (jCajVI Culi (^jbuuj 


La^-uj (jluliillj Cl ilMI 


AJjI Ica jgifuj 

A .alud! CldlMl 

UJ^ uW 

(jSxu ^1 'yhxa 

> i , o - 

A \ i oA 

^glill A-kmallj Ckij 
ill ji c£ 'DuS JaluS Admail 

Jliall JgJ 

lift j jiill ^ja cJ^ kxua ciillii jia 

4j3 La CkiM Cj (jjajSIl i^ja d-LLalll 4_ij 

4jl.aii.ixik dlli 


_(3la Lafi (jj-ajuill (_j a jIll Ica J^a Cj V j 


(4j3 ^Dalikj 4 xiiiiqll £^a (_jl£ (j)j) 

qa cJal ^gic.) ^jia^all (_)Lall £gi 


^aj^jjjll £^a 1 laklk Lj&\ ^j£u ^CA_5 

4lia^)kxu 

4jlxCaaS 3^a 4lia^)kxu (jli 


362 



pengetahuannya, maka hal itu sama seperti putusan 
hukum yang didasarkan dengan pengetahuannya, dan 
menurut pendapat al ashah boleh memutuskan hukum 
berdasarkan dengan pengetahuan sang hakim. 

Ketika salah satu dari dua orang yang bersekutu 
mengajak yang lainnya untuk membagi barang yang 
tidak berdampak negatif jika dibagi, maka bagi yang 
lainnya wajib menuruti permintaan untuk membagi 
tersebut. 

Sedangkan barang yang ada dampak negatifnya jika 
dibagi seperti kamar mandi yang tidak mungkin 
dijadikan dua kamar mandi, ketika salah satu dari 
orang-orang yang bersukutu meminta untuk 
membaginya dan yang lainnya tidak mau, maka orang 
orang yang meminta untuk dibagi tidak dituruti 
menurut pendapat al ashah. 




Jlki lc-1 Iilj) 

A.aI ad' 

Y alkkS yy i-b 4I1 a1u3 ^3 £5.!]! Ik I 
-iki i.. ifja 11] (jjk kk A -y 
djLkj ill 4lLaluS 


BAB BAYYINAH (SAKSI) 

(Fasal) menjelaskan memutuskan hukum dengan 
bayyinah / saksi. 

Ketika pendakwa memiliki saksi, maka sang hakim 
harus mendengar saksi tersebut dan memutuskan 
hukum bagi pendakwa dengan saksi tersebut jika sang 
hakim mengetahui sifat adil saksi tersebut. 

Jika tidak, maka sang hakim meminta si saksi agar 
melakukan tazkiyah (persaksian atas keadilan dirinya). 

Jika pihak pendakwa tidak memiliki saksi, maka ucapan 
yang diterima adalah ucapan pihak terdakwa disertai 
dengan sumpahnya. 

Yang dikehendaki dengan pendakwa aalah orang yang 
ucapannya bertolak belakang dengan apa yang dhahir. 

Dan yang dimaksud dengan terdakwa adalah orang 
yang ucapannya sesuai dengan apa yang dhahir. 

Kemudian, jika pihak terdakwa tidak mau melakukan 
sumpah yang diperintahkan padanya, maka hak 
sumpah diberikan kepada pihak pendakwa. 

Maka saat itulah pihak pendakwa melakukan sumpah 


£a (jlS II] jJ 
i_ijc. j_jj <1 ^fLk j 

4Ls L-jila Vlj 

Jjall! AjjjJ (kJ (j)j) 

^ a n \ \ a j Jjl 

d dl \ 1 yA jljyal! j 

4_]jl dj|l jj ya 4jic- j 


yt.'j <jic. y\ D- ^ 

Aj ((JgVihn j) YiVA JdiLkjS 


363 



dan berhak mendapatkan apa yang didakwakan. 

Nukul / tidak mau bersumpah adalah ucapan terdakwa, 
"saya tidak mau bersumpah", setelah qadli menawarkan 
padanya untuk bersumpah. 

Atau qadli berkata pada terdakwa, "bersumpahlah". 
Namun terdakwa menjawab, "saya tidak akan bersumpah." 

Ketika ad a dua orang yang saling mengaku berhak atas 
sesuatu yang berada di tangan salah satu dari mereka, 
maka ucapan yang diterima adalah ucapan orang yang 
memegangnya disertai dengan sumpahnya, maksudnya 
sesungguhnya barang yang ada di tangannya adalah 
milik dia. 

Jika perkara tersebut berada di tangan keduanya atau 
tidak ada pada keduanya, maka keduanya melakukan 
sumpah dan barang yang dituntut dibagi sama rata pada 
keduanya. 

Barang siapa bersumpah atas perbuatan dirinya, baik 
menetapkan perbuatan atau mentiadakan, maka ia harus 
bersumpah al batt wal qath'i. 

Al batt dengan menggunakan ba' yang diberi titik satu 
kemudian huruf ta' yang diberi titik dua di atas, 
maknanya adalah memutus. 

Kalau demikian, maka mushannif mengathafkan lafadz 
"al qath'u" pada lafadz "al batt" adalah athaftafsir. 

Barang siapa bersumpah atas perbuatan orang lain, 
maka terdapat perincian dalam hal ini, 

Jika sumpahnya adalah menetapkan, maka ia 
bersumpah al batt wal qath'i. 

Jika sumpahnya adalah mentiadakan secara mutlak, 
maka ia bersumpah bahwa tidak tahu. 

Yaitu, sesungguhnya ia tidak tahu bahwa orang lain 
tersebut melakukan hal itu. 


4*J <llc. 

(J£U Ui" jjlalll Ailc. 

V" "Calll" Al JjjL ji 

."dilll 

IdA-lki £^i IjjIjJ (jljjl J (Ucd'd lil) 

(j! £5! (A jj-ajj Aill i-vl i^i Jja Jjllll 

Al ad ^ill 


A £ji ^1 jl (U&ldi £ji <jl£ <jjj) 

4j ^^c-dall Ull ViJ 1 i,a d^lj 




llaj jl uLul (4 <.' ’<1A qaj) 

j Cull cs Jc- Calk) 

^Aaall aliau al_uA 3 advjAu dull j 


dull ^ If- (_aidakll d -Xuuaj 

JsAll 1_alac. £^a 


<lia (d jjc- (Jail i^ s ' *• £)-« j) 


( *jakllJ dull dalk. lutul £jlil £jll 


^^ic- C ’<1A J 1 dliA (luaj (jlS £jJj 
lifl J*3 e£jjc- (jl al* 1 Y AjI j 


364 



Adapun mentiadakan yang dibatasi, maka dalam hal ini 
seseorang bersumpah dengan cara al batt. 


4j 3 d ‘ilk ft jjjLakjJ! ^Jull Usi 
Clull ^jlc. 


BAB SYARAT-SYARAT SAKSI 

(Fasal) menjelaskan syarat-syarat saksi. 

Persaksian tidak bisa diterima kecuali dari orang yang 
memiliki lima sifat/ keadaan. 

Salah satunya adalah islam walaupun sebab mengikut. 
Sehingga tidak bisa diterima persaksian orang kafir 
terhadap orang islam atau orang kafir yang lain. 

Yang kedua adalah baligh, sehingga tidak bisa diterima 
persaksian anak kecil walaupun hampir baligh. 

Yang ketiga adalah berakal, sehingga tidak bisa diterima 
persaksian orang gila. 

Ke empat adalah merdeka, walaupun sebab daerahnya. 

Sehingga tidak bisa diterima persaksian seorang budak, 
baik budak murni, mudabbar atau mukattab. 

Yang ke lima adalah adil. 

Adil secara bahasa adalah tengah-tengah. Dan secara 
syara' adalah watak yang menancap di dalam hati yang 
bisa mencegah diri dari melakukan dosa-dosa besar atau 
perbuatan-perbuatan mubah yang hina / rendah. 


4= 


Y] i'l g Jjki Yj) 

((JlLsak. 4a3 i" .a'l-^l) 

4 jjj (pLuYI) lAAkl 
jSlii C. i ^ Y. V '' ^ ‘ YLfi 


YU (pjjlll) (j) 
liSA I j 


(Jjaj YU (Jaill) dJUll (j) 


jlYlli jlj (j) 

j! (jlS lls Jjij YU 

iSlii 


k\l (j) 

(jjAil! 4M.a 4jJ j 

.4 kl ix>\l 


Syarat Adil 


Sifat adil memiliki lima syarat. Dalam sebagian redaksi 
dengan bahasa, "khamsu syurut (lima syarat)." 

Salah satunya, orang yang adil harus menjauhi 
perbuatan dosa besar, maksudnya setiap dosa besar. 
Sehingga tidak diterima persaksian orang yang pernah 
melakukan dosa besar seperti zina dan membunuh 
seseorang tanpa ada alasan yang benar. 


cs4j 


i_y ^ 

1 -**. 


4 ill 


(^^)jl )K\\ 1 yfikxi) J-lkl! (^(jj£j j_jl) li-lki 

Aft (3^ 

(JuSj ojjjS (_ Is* aiilgjJu (JjSj Yla 


365 



Yang kedua, orang yang adil hams tidak terus menerus 
melakukan dosa-dosa kecil. 

Sehingga tidak diterima persaksian orang yang 
melakukan dosa kecil secara terus menerus. 

Untuk penghitungan dosa-dosa besar telah disebutkan 
di dalam kitab-kitab yang luas pembahasannya. 

Yang ke tiga, orang yang adil harus selamat hatinya, 
maksudnya akidahnya. 

Sehingga tidak bisa diterima persaksian orang yang 
melakukan bid'ah, baik yang kufur atau hanya fasiq 
sebab bid'ahnya. 

Untuk yang pertama -yang kufur- seperti orang yang 
mengingkari bangkit dari kubur. Dan yang kedua - 
hanya fasiq- seperti orang yang mencela / mencaci para 
sahabat Nabi Saw. 


C5 lc- JJC-) (Jaill (jj^J (ji 

ciiY ac. j 


(Jakll u' dliSUllj 
a.VV<i» \l 1 


(jUaj j! jifL p Juli (Jjsj ila 

4 '\cl 


C-iklll jS^i-aS JjVll 




Sedangkan orang yang tidak sampai kufur dan tidak 
sampai fasiq sebab bid'ahnya, maka persaksiannya bisa 
diterima. 


jjjiia 4ac.au Yj V ££a!I 



Namun dikecualikan dari ini adalah orang kaum al 
Khithabiyah, maka persaksiannya tidak bisa diterima. 


Jjki ils 4 ujI kikll la& p_ya ^ Yi'i. u j j 


Mereka adalah golongan yang memperkenankan la] 'ialglidl <jjjj44 j 

bersaksi untuk temannya ketika mereka mendengar la£ jYi J a ^LaU 

temannya tersebut berkata, "saya berhak atas ini pada si 
fulan." 

jika mereka mengatakan, "aku melihat temanku 
itu telah menghutangi si fulan barang tersebut," maka 
persaksiannya bisa diterima. 



dlLa la£ Ajjajfij oljjS j Ijjll (jll 


Yang ke empat, orang yang adil tersebut harus bisa 
mengontrol emosi. 

Dalam sebagian redaksi, "harus bisa terkontrol ketika 
emosi." 

Sehingga tidak bisa diterima persaksian orang yang 
tidak bisa mengontrol diri saat emosi. 


(q (Jakll 


j-aail! aic. u^aLa (juakj j 


4 u>ic. ale. (j-aJ jjY (j-a *Y S Y Jjlj ill 


Yang kelima, orang yang adil harus bisa menjaga 


^ Y- UaSlk-a) (Jail! (jj£u 


(j^a 


uiij 


366 



muni'ah (harga diri) sesamanya. 

Al mum'ah adalah perilaku seseorang yang sesuai 
dengan orang-orang sesamanya dari orang-orang yang 
semasa dengannya dilihat dari waktu dan tempatnya. 
Sehingga tidak bisa diterima persaksiannya orang yang 
tidak memiliki muru'ah. Seperti orang yang berjalan di 
pasar dengan terbuka kepala atau badannya selain aurat, 
dan hal itu tidak pantas baginya. 

Adapun membuka aurat, maka hukumnya adalah 
haram. 


-I o * % 


jliujVl 

4jlfL<i j 4jUaJ) oylsic. f-Hil 

oSj^a V (j a ailgDu Jjkl 31 

gjull 3 ^dgll r_Aj)/ g. rj .Aj 
lilli 4j (jib V j ojjjdl JJC- 


ojjkl! < jjjjS Usi 


BAB HAK-HAK (HUQUQ) 


(Fasal) hak ada dua macam. 

Salah satunya adalah haknya Allah Ta'ala. Dan 
keterangan tentang itu akan dijelaskan. Dan yang kedua 
adalah hak anak Adam. 


(lAa-* 3 (33*^'3 J*-a3) 

^3LfLll Jgjliaij 4jbl (3^) 

(j) 


Hak Anak Adam 


Adapun hak anak Adam ada tiga. Dalam sebagian 
redaksi menggunakan bahasa, "hak anak Adam ada 
tiga" macam. 


j_uak \ 33^^ Dill 

kiVij ggi Aoiill 


Pertama, hak yang tidak bisa diterima di dalamnya 
kecuali dua saksi laki-laki. Sehingga tidak cukup dengan 
satu orang laki-laki dan dua orang perempuan. 


31 (glj£l gDfcUS VI kil C& 3 


<jUl jklj 



Mushannif mentafsiri bagian ini dengan perkataan 
beliau, 

Yaitu hak yang tidak ditujukan untuk harta dan 
biasanya terlihat oleh orang-orang laki-laki seperti talak 
dan nikah. 


4 J 3 D D 'g-^dl I1& rLail^aAll 


AjIc- JU 1I kLa AAi 1 V Ds jAJ) 

C lglU Dili (JUgll 


Termasuk juga dari bagian ini adalah hukuman karna 
All ala Swt seperti hadnya minum arak. 

Atau hukuman yang dihaki oleh anak Adam seperti 
ta'zir dan qishash. 

Bagian yang lain adalah bagian yang di dalamnya bisa 


^Dtl aJL) IDaji L_g>lia]l I1& (j-aj 

jD. L-JjjUl 

.(j-aD^aSj £g-alV kj ^kc. ji 


kiVlj ^3^ -^D-i (kjS JjL) >1 


367 



diterima tiga perkara, adakalanya dua saksi, maksudnya 
orang laki-laki, satu laki-laki dan dua perempuan, atau 
satu saksi disertai dengan sumpah pendakwa. 

Dan sumpah pendakwa hanya bisa diterima ketika 
dilakukan setelah persaksian saksinya dan telah 
dinyatakan adil. 

Saat melakukan sumpah, si pendakwa wajib 
menyebutkan bahwa saksinya adalah orang yang 
berkata jujur tentang apa yang ia saksikan untuknya. 

Kemudian, jika pendakwa tidak mau bersumpah dan 
malah meminta sumpah lawannya, maka ia berhak 
melakukan hal itu. 

Kemudian, jika lawannya tidak mau bersumpah, maka 
bagi pendakwa berhak bersumpah dengan sumpah ar 
rad menurut pendapat al adhhar. 

Mushannif mentafsirkan bagian ini dengan keterangan 
bahwa sesungguhnya bagian ini adalah bentuk hak yang 
tujuannya adalah harta saja. 

Dan bagian yang lainnya lagi adalah hak yang di 
dalamnya bisa terima dua perkara, adakalanya satu 
orang laki-laki atau empat orang perempuan. 

Mushannif mentafsiri bagian ini dengan perkataan 
beliau, "bagian ini adalah hak yang biasanya tidak 
terlihat oleh orang-orang laki-laki akan tetapi hanya 
terkadang saja, seperti melahirkan, haidl dan radla'. 
Ketahuilah sesungguhnya hak-hak tersebut tidak bisa 
ditetapkan dengan dua orang perempuan dan sumpah. 

Haknya Allah Swt 

Adapun hak-haknya Allah Swt, maka orang-orang 
perempuan tidak bisa diterima, akan tetapi yang bisa 
diterima hanya orang laki-laki saja. 

Hak-haknya Allah Ta'ala ada tiga macam. 

Bagian pertama, kurang dari empat orang laki-laki tidak 


34 J j') lA=0 


o^Aljui oll^jl Jbu 4_iLaJ baijj 


oIaUI (ji 4 3^1-j <j' *•. '>) j 

4j 4l .'ig ili Lala 


4-aJLak. jy-a-J C—lilaj l ‘ilk 1 kl (jll 

iU'jAia 


13^1 C ‘ilk 1 (jl 4il 4AL3L (_]£j (jll 

jjl£ 4jlj llA J <n.-*il\1 

Jala 4_La ,*u.^»q\l 


Hi (4 j 3 Jlij) 3^ 

(ojLu £Jji jl gill jll j 34 j) 

jA^^j c _j)3aI1 11 a c— q il^i^ll 

1 j^lj 3j lllli (3143^ 4lic. V l-a 

j.'a :z ol'^jS 

3jiU1 (Jja 34-“ t —' Pj V 4ji ^Icdj 

-( jxajj (jjjljjllj 


ill 4ji)l liij) 

Jala 31-43^ 33 (jllliull 

4jilj Jk. ^liu 4j1 (jjil (^1 (<34 j) 
(ja (<*jjS (ja 3^1 4la 34j ^ 


368 



bisa diterima dalam bagian ini, yaitu zina. 

Mereka melihat zina tersebut karena tujuan untuk 
bersaksi. 

Sehingga, seandainya mereka sengaja melihat karena 
selain untuk bersaksi, maka mereka dihukumi fasiq dan 
ditolak persaksiannya. 

Adapun pengakuan seseorang bahwa telah melakukan 
zina, maka bersaksi atas hal itu cukup dilakukan oleh 
dua orang laki-laki menurut pendapat al adhhar. 


(tfjll jA j) 

>«\l JlY 


il \ >«\l U^llj (j-ak-ui \P\ 


Bagian yang lain dari hak-haknya Allah Ta'ala adalah 
hak yang bisa diterima dengan dua orang, maksudnya 
dua orang laki-laki. 

Mushannif mentafsiri bagian ini dengan perkataan 
beliau, "bagian ini adalah bentuk-bentuk had selain z ina 
seperti had minum arak." 

Bagian yang lain lagi dari hak-haknya Allah Ta'ala 
adalah hak yang bisa diterima dengan satu orang. 

Yaitu hilal bulan Ramadlan saja, tidak bulan-bulan yang 
lain. 

Di dalam kitab-kitab yang diperluas keterangannya 
terdapat beberapa tempat yang bisa diterima persaksian 
satu orang saja. 

Diantaranya adalah persaksian al lauts. 

Di antaranya adalah sesungguhnya di dalam mentaksir 
hasil buah bisa dicukupkan dengan satu orang adil. 

Saksi Buta 

Persaksian orang buta tidak bisa diterima kecuali di 
dalam lima tempat. Dalam sebagian redaksi dengan 
bahasa, "khamsu." 

Yang dikehendaki dengan lima tempat ini adalah hak 
yang bisa ditetapkan dengan istifadlah (masyhur). 

Seperti kematian, nasab bagi laki-laki atau perempuan 


4l( Jjjik qa jAl 


c_)^j3all IjlA t 

c . AS ^ W 11 ^JA Ij^ll JyjA La 


■AaJ J Ala 

,jjj JaaS (jjLjaxsj) ^>3-^ ((J^A jAj 

^)J)g >1l\l ^JA OJJC- 

Jala A^.1 j]| 


Cl) jill ‘Al j hi 1 g °ixa 

lad j (j^a^pJl 4 jl l^JLaj 


(L LA-v j^a Vj (^g-ac-Yl Jlki Yj) 

(£i.j->\jA^ (j‘■'■‘A ^Liill j 

ALaliliLuYL rlui La 4 >«/All j lljAll j 


CS-^ J Uuill j ClljlJI^ JLa 


369 



dari ayah atau kabilah. 


ddii jj iLji 


Begitu juga, nasab pada ibu bisa ditetapkan dengan 
istifadlah menurut pendapat al ashah. 

Dan seperti status milik yang mutlak dan terjemah 
terhadap suatu ucapan. 


4-dalllIjj^lj Igd y ndl Clmi leSj 

C5 ic- 

(4 j ^J^lSaJall didl) (_JlL<s (d) 


Ungkapan mushannif, "dan sesuatu yang disaksikan 
sebelum buta" tidak tercantum di dalam sebagian 
redaksi matan. 


£g3 ^*»*1 1 I (_Jj3 4j ag lu Laj) djiij 

(jidl (jCakj 


Maksudnya adalah sesungguhnya orang buta 
seandainya bersaksi tentang sesuatu yang 
membutuhkan penglihatan sebelum ia buta, kemudian 
setelah itu ia baru buta, maka ia diperkenankan bersaksi 
atas apa yang ia tanggung jika al masyhud lah (orang 
yang diberi kesaksian yang mendukung padanya) dan al 
masyhud ‘alaih (orang yang diberi kesaksian yang 
memberatkan padanya) telah diketahui nama dan 
nasabnya. 


d ^g-adl (_Jj 3 ^)i.^nll ^1'ik 1 

('id /j! 4 liaVi L<u .ill dlj e*J ^g-ac- 

II j ^ui^l Adt j d l«dl 


Dan ia bersaksi tentang sesuatu atas orang dipegang. 


(Jaj)jl^dl <_ 5 -d) d ■ Vd La ^j) 


Bentuknya adalah seseorang mengaku ditelinga orang 
yang buta bahwa ia telah memerdekakan atau mentalak 
seseorang yang telah diketahui nama dan nasabnya, dan 
tangan orang buta tersebut berada di kepala orang yang 
mengaku, kemudian orang buta itu memegangnya 
hingga bersaksi di hadapan qadli atas dia dengan apa 
yang ia dengar dari orang tersebut. 


cs-^' 

ddl 


gel cs4 

t • - O > 

Ulj*J 


55 \ .. - o ^ 

J3J aj 

ji (jjliaj 


die (_>“id (c-dc-Vl die ejj <Cuuj 
dadCaJj 4j (JjlklnS (jjdall 

^ ‘ '' • C~ A \ /\ 4jLj&J*t} I A J A il(~- *\a .V' \ 


Tidak bisa diterima persaksian seseorang yang menarik 
kemanfaatan untuk dirinya sendiri, dan persaksian 
orang yang menolak bahaya dari dirinya sendiri. 

Kalau demikian, maka tidak bisa diterima persaksian 
seorang majikan untuk budaknya yang telah ia beri izin 
untuk berdagang dan juga budak mukatabnya. 


Ltlj 4 >mVi\ jlk.) (jjelgdu JjkiVj) 

(Ij^da jdle Vj 


d gjedll odd ddl Sd\_g_Cu ejj edd.j 

4jjliLaj ojlkall Jgi 


KITAB MENJELASKAN HUKUM-HUKUM MEMERDEKAKAN 

Al 'itqu secara bahasa adalah diambil dari ungkapan lei P jail ^Ija g^ e jkd <kl j& j 


370 



orang arab, "anak burung bebas ketika terbang dan 
menyendiri." 

Dan secara syara' adalah menghilangkan kepemilikan 
dari anak Adam tidak untuk dimiliki lagi karena tujuan 
ibadah kepada Allah Swt. 

Dikecualikan dari adan Adam yaitu burung dan 
binatang ternak, maka tidak sah untuk dimerdekakan. 

Hukumnya sah memerdekakan budak yang dilakukan 
oleh setiap pemilik yang legal perintahnya. Dalam 
sebagian redaksi, "yang legal tasyarufnya" pada 
kepemilikannya. 

Sehingga tidak sah memerdekakan budak yang 
dilakukan oleh orang yang tidak legal tasyarufnya 
seperti anak kecil, orang gila dan orang safih. 

Ungkapan mushannif, "memerdekakan bisa terjadi 
dengan ungkapan memerdekakan yang sharih", 
memang begitulah ungkapan di dalam sebagian redaksi. 
Dan dalam sebagian redaksi lagi dengan ungkapan, 
"wayaqa'u bi sharihil 'itq (dan memerdekakan bisa hasil 
dengan ungkapan memerdekakan yang sharih)." 

Ketahuilah sesungguhnya ungkapan memerdekakan 
yang sharih adalah lafadz "al i'taq (memerdekakan)" 
dan "at tahrir (memerdekakan)", dan lafadz-lafadz yang 
ditasrif dari keduanya seperti "engkau adalah 'a tiq 
(orang yang dimerdekakan)" atau "engkau adalah 
muharrar (yang dimerdekakan)." 

Dalam hal ini tidak ada perbedaan antara orang yang 
bergurau ataupun tidak. 

Di antara ungkapan yang sharih menurut pendapat al 
ashah adalah "fakk ar raqabah (membebaskan badan)." 

Kalimat yang sharih tidak butuh pada niat. 

Memerdekakan juga bisa terjadi dengan selain kalimat 
yang sharih sebagaimana yang disampaikan mushannif, 
"-dan bisa hasil- dengan kalimat kinayah yang disertai 


jli 


dlia V Cfi' dlLa Ic-qdij 

<4)1 ijjii 


ill A )ajg41 j qjlall 


(j^)JaiM JqLk dllld (jjlutll 

i—aglAllI Jylk. ax J 

(XfiLs 


qJC- (jJC. >qjill 

o > o 


Jgi dllifl £<Lj) <ljlj 

g_uaa \ 

(Jjilall j 1 g «>ia ) j 


jqkJi ji (Jgyjc. CllilS 1 -a|°i,a C_Sql*aj 


J Dll cs4 L3J^ Vj 


4_i3q]l dll ^Laid j 


4qj ^cjqlsall Vj 

(Jll Lafl ^jqLal! ILkajS (jgliajl 

llll £-a 


371 



dengan niat." 


Seperti majikan berkata pada budaknya, "aku tidak puny a 
hak milik atas dirimu", "tidak ada kekuasaan bagiku atas 
dirimu" dan kalimat-kalimat sesamanya. 

Kosekwensi 'Itqu 

Ketika orang yang legal tasharrufnya memerdekakan 
sebagian dari budak semisal, maka seluruh bagian 
budak tersebut menjadi merdeka atas orang itu. 

Baik sang majikan kaya ataupun tidak, sebagian budak 
yang dimerdekakan tersebut ditentukan ataupun tidak. 
Jika seseorang memerdekakan, dalam sebagian redaksi 
dengan bahasa "'ataqa (memerdekakan)" bagiannya 
pada seorang budak semisal, atau memerdekakan 
seluruh bagian budak dan ia mampu membayar bagian 
budak yang tidak ia miliki, maka hukum merdeka 
berdampak juga pada bagian si budak yang tidak ia 
miliki. 

Atau berdampak pada bagian budak yang dimiliki oleh 
sekutunya yang mampu ia bayar menurut pendapat ash 
shahih. 

Dan dampak merdeka tersebut langsung seketika 
menurut pendapat al adhhar. 

Menurut satu pendapat, dampak merdeka tersebut 
terjadi dengan membayar harganya. 

Yang dikehendaki dengan al musir di sini bukanlah 
orang yang kaya. 

Akan tetapi, dia adalah orang yang memiliki harta yang 
bisa melunasi harga bagian yang dimiliki oleh sekutunya 
saat memerdekakan yang mana harta tersebut sudah 
melebihi dari makanan pokok orang tersebut, makanan 
pokok orang yang wajib dinafkahi pada siang dan 
malam hari itu, sudah melebihi dari pakaian yang layak 
dan dari tempat tinggal di hari itu. 

Bagi yang merdekakan harus membayar harga bagian 
budak yang dimiliki oleh sekutunya di hari 
memerdekakan tersebut. 


dlh Y oAikl Ajldl 
.dlli ^kjj dhlc. (jUaihY 


(Aic- i_ajlAill jaLk S Aj j) 

(4 » h -n 4Llc- (jac.) illLa 

dlli (jlii 1 n» -a Y ji Ynull (jlii Sjjolj-a 


(jjc. <j}j) 

ji iiLla ( \ir- 4_i) lVu.M <ji 
() 4aSlLj (jjuijis j&j) (jac-S 

Aa*.IS (_^S (^4a3la (jlixJI 


iu.M 4j jlual La LS^y^ jS 

^ 1 .all 

C5 lc- (JlkJl 4al jldl jiijj 

4Jual! <dLla 

^ 11 liA jjoijalla Alj-al! 

La (jlac-YS Lll3j (jLall (ja AS (ja (Ja 

A O ' ^ g ' O.. 

(jf* 4 ^j 3 ) 

4ai^ j 4-a ja /gi 4aaai 4_ajii (_ja ClljSj 
{J&Lti (_jc-j 4 j (jab L_ija CliujA (jc-j 

4-a ja 


IU.M 4 .ah) (jai-all (_51 (Alic- (jlSj) 

4|Lic.l (jSLjja! 


372 



Orang yang memiliki salah satu dari orang tua atau 
anak-anaknya, maka orang yang dimiliki itu hukumnya 
merdeka atas orang tersebut setelah ia memilikinya. 

Baik sang pemilik adalah ahli tabaru' ataupun tidak 
seperti anak kecil dan orang gila. 


O' 4 dlLa L>^j) 

*t£LLs .ikj (Xllc- 


JaI lAW (jlS Jljjm 
u3^ j tsf^ 


BAB WALA’ 

(Fasal) menjelaskan hukum-hukum wala'. 

Wala' secara bahasa adalah lafadz yang dicetak dari 
lafadz "al muwalah (saling mengasihi)." Dan secara 
syara' adalah waris ashabah sebab hilangnya 
kepemilikan dari seorang budak yang dimerdekakan. 
Wala' dengan terbaca panjang adalah termasuk hak 
sebab memerdekakan. 

Hukum Wala' 

Hukumnya, maksudnya hukum waris dengan wala' 
adalah hukum waris ashabah ketika tidak ada waris 
ashabah dari jalur nasab. Mengenai makna dari waris 
ashabah sudah dijelaskan di dalam permasalahan 
"Faraidl." 

Waris wala' berpindah dari orang yang memerdekakan 
kepada orang-orang laki-laki yang mendapatkan waris 
ashabah dengan dirinya sendiri dari orang yang 
memerdekakan tersebut, tidak seperti anak perempuan 
dan saudara perempuan orang yang memerdekakan. 

Urutan waris ashabah di dalam wala' sama seperti 
urutan waris ashabah di dalam warisan. 

Akan tetapi, menurut pendapat al adhhar, di dalam 
waris wala', sesungguhnya saudara laki-laki dan anak 
laki-lakinya saudara laki-laki orang yang memerdekakan 
itu lebih didahulukan daripada kakek orang yang 
memerdekakan. 

Berbeda dengan yang ada di dalam warisan, maksudnya 
sebab nasab, maka sesungguhnya saudara laki-laki dan 
kakek itu bersekutu (tidak ada yang didahulukan). 


(eVjil) ^ & (0^) 

ajlI 3^3 

0 * O 00 > - ^ 

(_jc- tilLall (Jljj ig 

L^*- 4 


fiL) djjVI fik $ (k&Lj 

l^g .ikA (AaJlC- Aic- i._ 


(j a jjSllI (jjjkAl! (jc. sAjit Jflijj) 

l** \\ ^ w ill ill ( (4 ~Q !■*->& 

Aik.1 j 


jjjjj£ £gi CjULakl! djjjjjj) 

( 1 & 

(jla-all Lki ,j! i-pU £^3 

Jlk. (jLaJlLa £)jl j 


AkJlj q\& (-Uj.i 1 11 —j £ 5 ! 


373 



Orang perempuan tidak bisa mendapatkan waris wala' 
kecuali dari budak yang ia merdekakan sendiri atau dari 
anak-anak dan orang-orang yang dimerdekakan oleh 
budak yang ia merdekakan. 

Tidak boleh, maksudnya tidak sah menjual dan 
menghadiahkan wala'. 

Kalau demikian, waris wala' tidak bisa berpindah dari 
orang yang menghakinya. 


V) S 1 3^1 1 t — 1 Y 3 

Yj V £s' (33?3 

.yaaulYs (jc. AY3^ (JaijjV Y1VA3 



BAB BUDAK MUD ABB AR 

(Fasal) menjelaskan hukum-hukum at tadbir. 

At tadbir secara bahasa adalah melihat pada akhir dari 
perkara-perkara. Dan secara syara' adalah 
memerdekakan setelah meninggal dunia. 

Mushannif menjelaskannya dengan perkataan beliau, 
"barang siapa, maksudnya majikan ketika berkata pada 
budaknya seumpama, 'ketika aku meninggal dunia, maka 
engkau mendeka,' maka budak tersebut adalah budak 
mudabbar. 

Yang akan merdeka setelah wafatnya sang majikan dari 
sepertiganya, maksudnya sepertiga harta sang majikan, 
jika seluruh bagian budak tersebut masuk dalam 
hitungan dari sepertiga. 

Jika tidak termasuk, maka yang merdeka adalah 
sebagian yang masuk dalam hitungan sepertiga jika 
memang ahli waris tidak mengizini semuanya. 

Yang telah disebutkan oleh mushannif adalah bentuk 
tadbir yang sharih. Dan di antaranya adalah ungkapan, 

"aku memerdekakanmu setelah aku meninggal dunia." 

Tadbir juga sah dengan bentuk ungkapan kinayah yang 
disertai dengan niat seperti, "aku bebaskan jalanmu setelah 
aku meninggal dunia." 

Baginya, maksudnya bagi sang majikan diperkenankan 
menjual budak mudabbar saat ia masih hidup dan 
tadbirnya menjadi batal. 


(jjjJjII) £^i (JJLaa) 

^3-*VI L-lSljC- Ail 

ol All (Jjjc. li-jjuij 

Yu all j £^1 4^3^ d au.^»,all ojfL'Cj 

dull) 111 ( cl u 111) YLLa JoYkl £)lf) 111 

Jjia) dill ij\ (j$k jL 

£ 5 ! (Yuli YumII ^ 5 ! JAlllj Yu J 
Cllljll £^a <1S u] CLiti 


dfill £^51 ^ 3 iu La YLa (JJC- VI j 

Aj3j]' 31 u! 


jjjYII (jxi d lu^i-all La j 

£ s j 3 '® Yu dl is ic. I <Laj 


Ynll LLajI AuUSllj 3jjjSB istj j 

£3? 3"® Yu YIIjum duli£ 


^1 (Ajujj J) Yum 11 ^1 JAl Jj3=^JJ) 

(“3^°Y 3laYj AjlYk jLk £^1) 3^YJ1 


374 



Dan baginya juga diperkenankan mentasharrufkan JjJy Us -Ua dijUkil' lUajS <3j 
budak mudabbar tersebut dengan bentuk labile J 'g ■ Ai Uu dlldl 

pentasharrufan yang bisa menghilangkan kepemilikan 
seperti hibbah setelah diterima dan menjadikannya 
sebagai mas kawin. 


Mudabbar adalah menggantungkan kemerdekaan 
budak dengan sifat menurut pendapat al adhhar. 

Dan menurut satu pendapat adalah wasiat kepada si 
budak untuk merdeka. 

Sehingga, menurut pendapat al adhhar, seandainya sang 
majikan menjual budak mudabbar, kemudian ia 
memilikinya lagi, maka status tadbir tidak kembali lagi 
menurut pendapat al madzhab. 


(jjC- (jjilkj j 

Ulkll 4 u^ij cs^j 


Uu ^1 AfLLa p -llLll jj ( _ 5 Jk9 

jLiXslI 


Budak mudabbar saat majikannya masih hidup 
hukumnya adalah budak murni. 


alkl! ,ylull ijlik. 


Kalau demikian, hasil dari pekerjaan budak mudabbar 
adalah milik sang majikan. 

Jika budak mudabbar itu dibunuh, maka majikan berhak 
menerima ganti rugi harganya. 

Atau anggota budak mudabbar tersebut dipotong, maka 
majikan berhak mendapatkan ganti ruginya. 

Dan status mudabbarnya tetap seperti semula. 


^Usii tijUuSi <jj^ 

A xspll Aimlls (JjiS (_jl j 

(jijSn .Ustiiw 


Dalam sebagian redaksi diungkapkan, "budak 
mudabbar saat majikannya masih hidup hukumnya 
adalah budak murni." 


jj*\l ~5-v. aJlkjj 


BAB KITABAH (BUDAK MUKATAB) 


(Fasal) menjelaskan hukum-hukum kitabah, dengan 
terbaca kasrah huruf kafnya menurut pendapat yang 
paling masyhur. Dan menurut satu pendapat dengan 
terbaca fathah huruf kafnya seperti lafadz "al 'ataqah." 
Kitabah menurut bahasa adalah lafadz yang diambil dari 
lafadz "al katbu", yaitu bermakna mengumpulkan, 
karena di dalam akad kitabah terdapat unsur 
mengumpulkan satu cicilan dengan cicilan yang lain. 


r t\K\\ jL&a pKkj ((JjLaS) 

Aiyi Jj3J 


■ *'» A \ i— l ^ya oj^k.L<s Ajtl j 

pyj pJza jV j 


375 



Dan secara syara' adalah merdekakan budak yang 
digantungkan terhadap harta yang dicicil dengan dua 
waktu yang sudah diketahui atau lebih. 


^kixi jLa (jgjc. Ic-jduj 


Hukum Kitabah 


A1 kitabah hukumnya disunnahkan ketika budak laki- 
laki atau perempuan meminta untuk melakukannya. 

Dan masing-masing dari keduanya dapat dipercaya dan 
bisa berkerja, maksudnya mampu bekerja untuk 
melunasi cicilan yang ia sanggupi. 

Akad kitabah tidak sah kecuali dengan cicilan harta 
yang sudah diketahui, seperti ucapan sang majikan 
kepada si budak, "aku melakukan akad kitabah denganmu 
dengan membayar dua dinar," semisal. 

Harta yang sudah diketahui tersebut diberi jangka 
waktu yang diketahui, minimal dua kali cicilan. 


<xiS/lji (h°l» \\ Ig llki 111 4 A'inixi 4uluflll 

lllxiS ^Ij^xiLxi^ Ua^-La (jl£j) 

Uu £gljj i—hj& LS lc. 11 j5 £ 5 ! (Tn«iS,a) 
^jkill <dll 4Jijjlll 

Yu all ^xxjj Yj) 

_!&a (jjjUjJi dl'i Villi odil 

(^1 ilk jlj ^jikdll Jlxiil 

^(jlxiki 4J3I ^^ikxi 


Seperti ucapan sang majikan pada budaknya di dalam 
contoh yang telah disebutkan, "kamu memberikan dua 
dinar padaku, setiap cicilan memberikan satu dirham. 
Kemudian setelah kamu telah melunasinya, maka kamu 
merdeka." 

Akad kitabah yang sah hukumnya lazim bagi pihak 
majikan. 

Sehingga baginya tidak diperkenankan merusak akad 
kitabah ketika sudah sah kecuali jika budak 
mukatabnya tidak mampu membayar seluruh atau 
sebagian cicilan ketika sudah jatuh tempo, seperti 
ucapan si budak, ", aku tidak mampu melunasinya." Maka 
bagi sang majikan diperkenankan merusak akad pada 
saat demikian. 


odiJ jjSAaI! Jlixdl dial I 
dull till jlld ^kJ (jjjbubll 

jL. dull dill 


4_alddall 4luflll 

(4Js_jY did I 

J)>»j (j! Yl l^-xajj)! du 1 g k <1 (jxulfi 
-lie- 4 x>i» \ ji iAill e m kdiLdi 

■dialla dill (_jc- dj>kc. kljjjfl (J-n. dl 

1 x k . .A U-s. 


Yang semakna dengan tidak mampu melunasi adalah si 
budak mukatab tidak mau melunasi cicilan padahal ia 
mampu untuk membayar. 

Akad kitabah hukumnya jaiz bagi pihak si budak. 


<dli l_uISL& 1 I pHlxsl ^kkll jg iaxi 

' 9.° " $ 

1 gjlc. £X1 


U-Lil^ll) dill (4 j dlllkll 

Sjllk 


376 



Sehingga, setelah akad itu terjadi maka bagi dia 
diperkenankan menganggap dirinya tidak mampu 
dengan cara yang telah disebutkan di atas. Dan juga 
diperkenankan merusak akad kapanpun ia mau. 

Walaupun dia memiliki harta yang bisa digunakan 
untuk melunasi cicilan kitabahnya. 

Ungkapan mushannif, "kapanpun ia mau", memberi 
pemahaman bahwa sesungguhnya ia berhak memilih 
untuk merusak akad kitabah. 

Sedangkan untuk akad kitabah yang fasid, maka 
hukumnya jaiz bagi pihak budak mukatab dan pihak 
sang majikan. 

Bagi budak mukatab diperkenankan mentasharufkan 
harta yang berada ditangannya dengan menjual, 
membeli, menyewakan dan sesamanya, tidak dengan 
menghibbahkan dan sesamanya. 

Dalam sebagian redaksi matan menggunakan ungkapan, 
"budak mukatab memiliki hak untuk mentasharrufkan 
dengan cara yang bisa menggembangkan harta." 

Yang dikehendaki adalah sesungguhnya dengan akad 
kitabah, si budak mukatab memiliki hak atas manfaat- 
manfaat dan hasil pekerjaannya, akan tetapi dia 
berstatus mahjur 'alaih (tercegah) untuk merusakkan 
semua itu tanpa alasan yang benar karena melihat hak 
sang majikan. 

Setelah akad kitabah dengan budaknya sah, maka bagi 
sang majikan wajib untuk memotong / memberi dispen 
dari cicilan kitabah sebagian yang bisa membantu si 
budak untuk melunasi cicilan akad kitabahnya. 

Hukumnya sama dengan memotong, yaitu sang majikan 
memberikan bagian yang sudah diketahui dari harta 
kitabah kepada si budak. 

Akan tetapi memotong itu lebih utama daripada 
memberikan harta, karena sesungguhnya tujuan dari 
potongan tersebut adalah menolong untuk 
memerdekakan, dan bentuk pertolongan itu nyata betul 


4 Jjoaitj AjL&]1 Siic. Jikj (All 
^^iLa lg UdsuS a]j £jalla]l 


AlLi^ll Aj £gijj La Ai-a (jlfi £jjj 

A] (jl e-Luj 1 _Ak.a.a\l ^gS! j 

^claall j)\ nkl 


Ag_2>. £^a oJyLkS oAjuilll! AjL&I! LI! 

Juldl j c_)jl£La]! 


oLl Lais 

Y dill jLkdj pljjoij (jLa]l 

4 * t ^ ^ ^ 

L_ljliLa]! dllaJj (jLall ^claj j £^3j 

(_]Lall ALajj Als Lais C-SpIAllI 


AjIjS]! Ssju 

4 J !t~- ^ ^ 

■ i3^ 


iakj dllaj C. 

Aj! Yj AjLuu£Ij AksLLa 
jjk. ^ Yndl (JI>.Y 


o^Ic. Allis jllu]l L 

AlLiSL!! (jLa (_jxi a!c.) 3-vv 1 £ 5 ! £j!) 

c-llS Aj 1 ‘1 nli £^1 (La 


ij)Iw Lila]! A] ^sll £ji L»k\! ^»ULa 

AjL&]I (JLa £^a La^lxjs 


III xi'-dl ^j! JaaJI (jilj 

1 * ^55 , 0 o ^ * o * o 

£gi Aalk-a (Jj!*!! AjIc-Y! k»k\l 

" o 55 * > ' < ° 


377 



di dalam pemotongan sedangkan dalam pemberian 
hanya sekedar dugaan saja. 


Budak mukatab tidak merdeka kecuali setelah 
membayar semua harta, maksudnya harta yang telah 
disepakati di dalam akad kitabah dengan mengecualikan 
kadar yang dipotong oleh pihak sang majikan. 


jlall 


$. I1U 




VI) ilfilSill Vj( 

2dkii ju (juii 

jjlall 44=, ^ja AiU 


BAB UMMU WALAD 

(Fasal) menjelaskan hukum-hukum ummu walad. 

Ketika sang majikan, baik islam atau kafir, menjima' 
budak perempuannnya, walapun saat haidl, 
mahramnya, telah dinikahkan dengan orang lain, atau 
tidak sampai dijima' akan tetapi si budak memasukkan 
penis atau sperma sang majikan yang muhtaram, 
kemudian si budak melahirkan bayi yang hidup, mati 
atau janin yang wajib diberi ganti rugi budak yaitu janin 
yang berupa daging yang sudah nampak bentuk anak 
Adam pada janin tersebut, dalam sebagian redaksi "dari 
bentuk anak Adam" bagi setiap orang atau bagi wania- 
wanita ahli khubrah, dan dengan melahirkan apa yang 
telah disebutkan tersebut si budak berstatus 
mustauladah bagi sang majikan, maka kalau demikian 
haram bagi sang majikan untuk menjualnya sekaligus 
juga batal. 

Kecuali dijual pada si budak itu sendiri, maka 
hukumnya tidak haram dan tidak batal. 

Bagi sang majikan juga haram untuk menggadaikan, 
menghibahkan dan mewasiatkannya. 

Bagi sang majikan diperkenankan memanfaatkan si 
budak sebagai pelayan, dijima', disewakan dan 
dipinjamkan. 

Bagi sang majikan juga berhak menerima ganti rugi dari 
luka yang dilakukan pada si budak dan anak-anaknya 
yang mengikut pada si budak, dan berhak mendapatkan 
ganti rugi harga si budak ketika ia dibunuh dan harga 
anak-anaknya ketika mereka dibunuh. 

Dan diperkenankan menikahkannya tanpa seizin 


cVjVI ^ (0^3) 

IxtUaxi C 5^ (4 '1 111 j) 

jS 1 k Chjl£ (Ailai) l^slii jl U& 

£jklj \g jj^aj ji 4_kjJjjs ji Ua£)0iJi 

^jlik-all op.Ua ji o£)Sl Cl il-y Vital 
A}3 U, I~>J Ua jl ula jl Ilk (CluUCaji) 
(ja AiS (jjf 1 ) kkl is' (Ua) J* j 

i ^L fjA (jCaaj j (£g-all 

£^a 0j)ikJI (J& V ji CkS <_]£] (jjxalVl 

Igjjk Ua jj Cluilj pUuull 

jlic. ^ jlUaj olljlilu-a 

UUaji £A 


(jlajj V j -^3 4 ^ja V) 


(4U1aj IgiAj) UUaji jlic. (j) 

j]l j 

^IcklUiVU l§l3 “U jlkj) 

ojlU-Vlj o jLoA'U j (pjajllj 


l&cVj! j 1 g jlc. Ajlii. (jUji UUaji Alj 

111 jjlUUlij dliiS 111 l§lUu3j 14 (jjajljll 


Clldl (jlSllj V) L4II 1 g >J jjli j 


378 



darinya kecuali ketika sang majikan orang kafir dan si 
budak adalah wanita muslim, maka ia tidak bisa untuk 
menikahkannya. 

Ketika sang majikan meninggal dunia walaupun sebab 
dibunuh oleh si budak, maka budak tersebut merdeka 
dan dikeluarkan dari seluruh harta peninggalan 
majikannya (tidak dari sepertiganya saja), begitu juga 
anak-anaknya merdeka sebelum melunasi hutang- 
hutang yang menjadi tanggungan sang majikan dan 
wasiat-wasiat yang telah diwasiatkannya. 

Anaknya maksudnya budak mustauladah dari selain 
majikannya, dengan arti setelah menjadi mustauladah, si 
budak melahirkan anak dari suaminya atau dari zina, 
hukumnya seperti ibunya. 

Kalau demikian, maka anak yang dilahirkan adalah 
milik sang majikan dan akan merdeka sebab kematian 
sang majikan. 

Barang siapa menjima' budak perempuan orang lain 
dengan cara nikah atau zina dan membuatnya hamil 
kemudian si budak melahirkan anak darinya, maka anak 
tersebut milik majikan si budak. 

Adapun seandainya ada seseorang yang ditipu dengan 
status merdekanya budak wanita, kemudian orang 
tersebut menyebabkan si budak melahirkan anak, maka 
anak tersebut menjadi merdeka, dan bagi orang yang 
tertipu tersebut harus mengganti harga sang anak 
kepada majikan budak perempuan itu. 

Jika seseorang menjima'nya, maksudnya budak wanita 
orang lain dengan cara syubhat yang dinisbatkan pada si 
pelaku seperti ia menyangka bahwa sesungguhnya 
budak itu adalah budaknya atau istrinya yang merdeka, 
maka anak yang lahir dari budak wanita tersebut adalah 
merdeka. 

Dan bagi orang tersebut harus mengganti harga si anak 
kepada majikan si budak, dan budak perempuan 
tersebut tidak menjadi ummu walad untuk saat itu tanpa 
ada perbedaan di antara ulama'. 

Jika orang yang telah menjima' budak perempuan 
dengan jalan pernikahan telah memiliki budak tersebut 


£_pa dliic-J <1 \g]*i«U j]j (XUl dlLa lilj) 
£& UaVji (jjc- faSj (AlU qjjIj 
£gXl (Dl jj jXullI ^lc- (^5^^ 

4^ CS^J 1 


lillj UaXlbl diilj (jb bildl jjc- 

( 4 ^ 4 j ji (?}j c> 

jllull 4 jaSj XjUl j 

ojjc- Xii) is • (C-ilbai Cy*S) 

XLa \g hki j Uj ji (^liLii 

(IX.Uid 1^1* 

l&dljll 4-0 i >1i £)C- jl lb! 

.UjulJ 4 juu 3 ^glc- j jji. Xjlll 


(4 g jia j OJJC. 4 -ai £ 5 ! (jlgjlbai (j]j) 
Alikj j ji 4xai Igji 4 Jc-lll] 4_j jjjAa 
£yv 4 X 0 oXj3) ojjaJ! 


£ji Xj p jJuAi Vj (XlaU 4'jiAfi 4jIc- j 

' \_ilk % JlaJl 


kaHajJl XxiS/lj) ^lisollj £ s jal jll (jdlLa £jj j) 


379 



yang telah ditalak setelah itu, maka si budak tidak 
menjadi ummu walad sebab jima' yang dilakukan dalam 
pernikahan sebelumnya. 

Dan budak tersebut menjadi ummu walad sebab dijima' 
dengan syubhat sebelumnya menurut salah satu dari 
dua pendapat. 


A g ] aJ j . .0 j j 


Sedangkan menurut pendapat kedua, budak wanita 
tersebut tidak menjadi ummu walad bagi si majikan. 
Dan ini adalah pendapat yang unggul di dalam 
madzhab. 


j&j Aj .lij V Jgjtill (JjSlIIj 

l_sA.Aa]! ^3 


c—:l r. ^k- ; 4JJI z 


380 



